Kang Ihsan ibnu Zuhri 


Burung Pipit 
Terjemahan Syarah Ushfuriah 


Syeh Muhammad bin Abu Bakar 


Am ga Hb 


SI ag JT iku 


DAFTAR ISI 


DAFTAR ISI ~ ii 
MUKADDIMAH PENERJEMAH - vi 
MUKADDIMAH SYEH MUHAMMAD BIN ABU BAKAR - 1 
PEMBAHASAN - 3 
1. HADIS PERTAMA : Mengasihi Sesama Makhluk - 3 
a. Berkat Burung Pipit ~ 3 
b. Niatan Baik Abid Bani Isroil ~ 5 
2. HADIS KEDUA: Jangan Putus Asa dari Rahmat Allah - 6 
a. Rahmat Allah yang Menjamin Kebahagiaan Hamba ~ 6 
b. Seorang Pendosa yang Selamat Berkat Tauhidnya - 7 
c. Jenazah yang Terasingkan - 8 
3. HADIS KETIGA: Keutamaan Menghormati Orang Tua - 13 
a. Ali dan Laki-laki Tua Nasrani ~ 13 
b. Introspeksi Diri - 15 
4. HADIS KEEMPAT: Keutamaan Mencari Ilmu - 17 
» Ali VS Khawarij - 18 
5. HADIS KELIMA: Keutamaan “àl Y) 41) Y ~ 25 
a. Tameng Tujuh Batu ~ 25 
b. Hikmah Penciptaan Neraka ~ 27 
6. HADIS KEENAM: Keutamaan Sholat Jumat - 29 
a. Sebab Abu Bakar Masuk Islam - 30 
b. Adik yang Bertaubat dan Kakak yang Ingkar - 33 
7. HADIS KETUJUH: Keimanan ~ 43 
a. Penyakit Rasa Takut ~ 44 
b. Taubatnya Raja Sombong ~ 45 
8. HADIS KEDELAPAN: Pahala Ahli Jumat - 48 
a. Para Malaikat Menunaikan Ibadah Jumat - 48 
b. Haji 4 Kali dalam Sebula - 51 
c. Ku Beri Kau Hari Jumat, Hai Muhammad! - 53 
9. HADIS KESEMBILAN: Rizki Allah -54 
a. Kalo Sudah Jadi Rizkimu Maka Tidak Akan Kemana ~ 55 
b. Disuapi Oleh Burung Gagak ~ 56 
10. HADIS KESEPULUH: Gambaran Surga dan Neraka - 59 
11. HADIS KESEBELAS: Keutamaan Shodagoh - 70 
a. Ali dan 6 Dirham - 70 
b. Dalil Keutamaan Shodagoh - 74 
c. Wahai Rasulullah! Tanganku Kering! - 80 


12. 
13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 
21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


HADIS KEDUA BELAS: Penyesalan yang Sia-sia ~ 84 
HADIS KETIGA BELAS: Kematian - 96 
a. Tangisan Usman karena Kuburan - 98 
b. Oh! Bapakku! ~ 99 
HADIS KEEMPAT BELAS: Keutamaan Abu Bakar - 105 
» Siapa yang Menggigitmu? - 105 
HADIS KELIMA BELAS: Mengasihi Mayit ~ 108 
> Hadiah Pahala Amal untuk Mayit ~ 109 
HADIS KEENAM BELAS: Keutamaan Surat al-Ikhlas ~ 114 
a. Sebab Diturunkannya Surat al-Ikhlas ~ 115 
b. Al-Ikhlas adalah Pelebur Hutang ~ 119 
HADIS KETUJUH BELAS: Hikmah Sakit ~ 121 
a. Sakit adalah Pelebur Dosa - 121 
b. Ya Allah! Jangan Putuskan Aku dari Rahmat-Mu - 123 
HADIS KEDELAPAN BELAS: Iman Kepada Rasulullah ~ 128 
a. Iman yang Paling Luar Biasa - 128 
b. Batu Penyelamat - 129 
HADIS KESEMBILAN BELAS: Hakikat Islam - 132 
a. Berhala itu berkata, “Muhammad Telah Datang.” ~ 132 
b. Rasakan Itu! - 136 
HADIS KEDUA PULUH: Malu Kepada Allah ~ 145 
HADIS KEDUA PULUH SATU: Menolong Sesama ~ 150 
a. Bahagiakanlah Saudaramu! ~ 150 
b. Cara Menjinakkan Binatang - 151 
HADIS KEDUA PULUH DUA: Keutamaan Memikirkan Keluarga 
~ 154 
a. Memikirkan Keluarga adalah Pelebur Dosa ~ 154 
b. Kebahagiaan Anak adalah Pelebur Dosa - 157 
HADIS KEDUA PULUH TIGA: Keutamaan Ayat Kursi ~ 160 
> Keimanan Umat Terdahulu ~ 161 
HADIS KEDUA PULUH EMPAT: Ancaman Riyak - 163 
HADIS KEDUA PULUH LIMA: Balasan Surga - 164 
a. Balasan Bagi Pencari Ridho Allah ~ 164 
b. Beginilah Penduduk Surga - 167 
HADIS KEDUA PULUH ENAM: Keutamaan Dermawan - 173 
> Majusi yang Beruntung ~ 173 
HADIS KEDUA PULUH TUJUH: Ancaman Bagi Orang Dzalim - 179 
a. Darimana Catatan Kebaikan Ini? - 179 
b. Senjata Makan Tuan ~ 181 
HADIS KEDUA PULUH DELAPAN: Tipu Daya Dunia - 184 
» Pengkhianat Terkutuk - 185 


29. 
30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


HADIS KEDUA PULUH SEMBILAN: Kesaksian Untuk Jenazah - 190 
HADIS KETIGA PULUH: Memuji Jenazah - 192 

» Penipu Cerdas - 192 
HADIS KETIGA PULUH SATU: Taubat ~ 196 

» Taubat Preman Fudhail - 197 
HADIS KETIGA PULUH DUA: Pujian Rasulullah untuk Umatnya 
- 201 

> Tangisan Para Sahabat ~ 201 
HADIS KETIGA PULUH TIGA: Amalan-amalan di Hari Jumat - 208 
HADIS KETIGA PULUH EMPAT: Keutamaan Perilaku Jujur ~ 212 

» Ja'far Sang Burung Terbang - 212 
HADIS KETIGA PULUH LIMA: Amalan Sebelum Tidur ~ 215 
HADIS KETIGA PULUH ENAM: Keutamaan Ayat-ayat Tertentu 
- 218 

> Nauf al-Khawari ~ 220 
HADIS KETIGA PULUH TUJUH: Doa Majlis - 228 

> Orang-orang Fasik yang Bertaubat ~ 229 
HADIS KETIGA PULUH DELAPAN: Keselamatan Umat 
Muhammad - 233 

a. Orang-orang Kafir Ingin Masuk Islam ~ 233 

b. Ya Hannan Ya Mannan ~ 234 
HADIS KETIGA PULUH SEMBILAN: Anjuran Menjaga 40 Hadis 
Nabi - 240 
HADIS KEEMPAT PULUH: Orang-orang Akhir Zaman - 246 


PENUTUP - 250 


MUKADDIMAH PENERJEMAH 


Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujian hanya milik Allah 
Yang Maha Merajai seluruh alam semesta. Tambahan rahmat ta'dzim 
dan penghormatan keselamatan selalu tercurahkan kepada Rasulullah, 
Muhammad, yang telah bersabda, “Barang siapa dari umatku menjaga 
40 hadis maka ia masuk surga dan Allah akan mengumpulkannya 
bersama para nabi dan para ulama di Hari Kiamat. 


Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada tuhan selain Allah 
dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, dengan 
kesaksian yang akan menyelamatkanku dari panas dan siksa neraka. 
[Amma Ba'duj: 


Ini adalah buku yang berjudul Burung Pipit, yaitu terjemahan 
kitab Syarah Ushfuriah yang telah disusun oleh Syeh Muhammad bin 
Abu Bakar. Kitab tersebut berisi 40 hadis disertai dengan beberapa 
cerita atau kisah nyata yang berkaitan dengan masing-masing hadis. 
Melihat begitu menariknya isi kitab tersebut, kami sengaja 
menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia guna memperkaya 
pengetahuan dan memperbanyak pengalaman dan pengamalan bagi 
para santri pondok al-Yaasin Salatiga. Selain itu, terjemahan ini 
dimaksudkan untuk memperbanyak bahan dalam berkhitobah di 
Pondok Pesantren Ittihadul Asna Salatiga. 


Dengan menyertakan teks asli kitab Syarah Ushfuriah, kami 
bermaksud mengharap barokah dari penyusunnya dan menjadikan 
perbandingan antara terjemahan dan teks asli dari para santri dan 
pembaca lain. Semoga buku terjemahan ini benar-benar murni karena 
Dzat Allah dan menjadi perantara mendapat keridhoan-Nya dan 
ampunan-Nya bagi penyusun, penerjemah, orang tua, para santri dan 
seluruh orang-orang muslim. Semoga buku terjemahan ini bermanfaat. 
Amin Ya Robbal 'Alamin. 


Penerjemah 


Muhammad Ihsan bin Nuruddin Zuhri 


vi 


vii 


MUKADDIMAH 
SYEH MUHAMMAD BIN ABU BAKAR 


Dengan Menyebut Nama Allah 
Yang Maha Pengasih dan 
Penyayang 


Segala pujian hanya milik 
Allah. Akhir yang baik (Khusnul 
Khotimah) adalah bagi orang- 
orang yang bertakwa. Tiada 
balasan buruk kecuali bagi orang- 
orang dzolim. Tambahan rahmat 
keagungan semoga senantiasa 
tercurahkan kepada makhluk 
terbaik-Nya, yaitu Muhammad, 
dan tercurahkan pula kepada 
seluruh keluarganya, (para 
sahabat dan orang-orang yang 
beriman). 

(Wa Ba'du) Sesungguhnya 
hamba yang berdosa, yaitu 
Muhammad bin Abu Bakar, 
Semoga rahmat Allah tercurahkan 
kepadanya, ketika setelah sekian 
lama ia terjerumus dalam lautan- 
lautan dosa dan kedurhakaan, 
maka ia mencari Keridhoan Allah 
Yang Maha Pengasih, menjauh dari 
setan, mencari keselamatan diri 
dari neraka, dan berharap masuk 
ke dalam surga. Muhammad bin 
Abu Bakar belum bisa merasa 


menapakkan diri di jalan 
kesejahteraan [dari kemurkaan 
Allah] kecuali setelah ja 


menemukan di dalam keterangan 
al-Hadis manusia terbaik, pemilik 
mukjizat dan al-Quran, (yaitu 


PN PI a 


ada oli DK 


ka. 
Al de Y ole Yg oiid 


Jia IS ail J> A BAN 


s 


omal 


Op de AN di OB (a 
Jib Am ale aan S Ul 
Olsada opil AL 3 abg 
Ulos! alea oyali Lo odb 
Io à dala olgil oe slala 
Iglu ani Ad o da OLE 
S dwg ai pe OLII hee 
Il owy 


A o JB aÍ olaglig olll 


Rasulullah SAW), bahwa beliau 
bersabda “Barang siapa 
mengumpulkan 40 hadis niscaya 
ia berada dalam maaf dan 
ampunan”. Kemudian Muhammad 
bin Abu Bakar mengumpulkan 40 
hadis dengan sanad-sanad yang 
bersambung (muttasil) kepada 
Rasulullah SAW dari riwayat para 
syeh atau guru terpilih dan para 
imam besar. Masing-masing dari 
mereka meriwayatkan hadis-hadis 
tersebut dari sebagian para 
sahabat yang baik. Kemudian di 
dalam masing-masing 40 hadis 
tersebut, Muhammad bin Abu 
Bakar menambahkan beberapa 
nasehat dan cerita-cerita yang 
terdengar dari para ulama yang 
disebutkan dalam kitab-kitab 
Hadis Nabi dan Hadis Sahabat. 

Semoga dengan perantara 
barokah (tambahan kebaikan) 
mengumpulkan hadis-hadis ini, 
Muhammad bin Abu Bakar akan 
selamat dari kemurkaan Allah 
Yang Maha Perkasa dan akan 
menemukan harapannya di 
akhirat dari-Nya Yang Maha 
Bijaksana dan Maha Penutup aib- 
aib para hamba. Muhammad bin 
Abu Bakar meminta doa dari para 
pembaca buku ini dan para 
pemberi nasehat yang mengutip 
materi dari buku ini. 


Semoga Allah mengasihi orang- 
orang yang mendoakannya dan 
tidak melupakannya. Amiin 


Oak gal E amal 
WLL Lao conan AI Kami 
oE Ol ade P II Akal 
ASI 259 pt gatal 
An am 0 Ala IS Sang 
yaa dak L a AI og OLI 
Op dg SUS abet 
MN AYI 3 on SAM Lali 


AU nota ya ab of e 
A BEY oke sés JLA 
o e U Su jai SH 
sleali pailla ju Yg Las 

a IBAN ad oy bL oe 


Yy sel oS o MI e 
olai 


PEMBAHASAN 
(Jay! Tau) 


HADIS PERTAMA 
MENGASIHI SESAMA MAKHLUK 


Diriwayatkan dari Abdullah 


bin Umar radhiyallahu “anhu 
bahwa ia berkata “Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 
bersabda “Orang-orang yang 


mengasihi akan dikasihi oleh Allah 
Yang Maha Pengasih. Kasihilah 
para makhluk yang di bumi 
niscaya para makhluk di langit 
akan mengasihi kalian.” 


a. Berkat Burung Pipit 


Ada sebuah kisah yang 
sesuai dengan hadis tersebut, yaitu 
kisah yang diriwayatkan dari Umar 
radhiyallahu 'anhu bahwa suatu 
ketika Umar sedang berjalan-jalan 
melewati jalan raya kota. Disana ia 
melihat anak kecil yang memegang 
burung pipit (Jawa: sejenis Mprit) 


sambil memainkannya. Melihat 
demikian itu, Umar merasa 
kasihan dengan burung itu. 


Kemudian ia pun membeli burung 
itu dari si anak kecil. Setelah 
terbeli, Umar pun melepaskannya. 


Beberapa waktu kemudian, 


Umar radhiyallahu anhu 
meninggal dunia. Banyak dari 
kalangan para ulama jumhur 


memimpikannya. Di dalam mimpi 


IA a us 
Al leo Al Iga, JB JE Les 
SPI A PL lag as 
Soe Sa AN Ba AI 

shal 


CAB lia iiil 3g dalan pihl 
as Jw Àl ay nn 
EPER a 
OS jjis oh 3 US o 
sian SU pas pmi u oak 


aicb gall o olgil 


ae Jw ùl by e Ag Lb 
oS ople eM B geedl ol 
al> 


itu, mereka bertanya kepada Umar 
tentang kabarnya; 


“Apa yang telah Allah perbuat 
kepadamu?” 


Umar menjawab “Allah telah 
mengampuniku dan 
memaafkanku”. 


“Mengapa Allah mengampuni dan 
memaafkanmu? Apakah karena 
kedermawananmu? Karena sifat 
adilmu? Karena sifat zuhudmu?” 
tanya mereka. 


Umar menjawab “[Tidak]. Ketika 
kalian telah meletakkanku di 
dalam kuburan, kemudian 
menutupiku dengan tanah, dan 
meninggalkanku sendirian, 
datanglah dua malaikat yang 
menakutkan. Akalku melayang dan 
tulang-tulangku bergemetar keras 
karena saking takutnya diriku 
dengan mereka berdua. Kemudian 
dua malaikat itu memegangku dan 
mendudukkanku. Ketika mereka 
ingin menanyaiku, terdengarlah 
seruan suara tanpa rupa, “Kalian 
berdua! Pergilah! Tinggalkanlah 
hamba-Ku dan jangan menakut- 
nakutinya karena aku telah 
mengasihinya dan memaafkannya, 
karena hamba-Ku telah mengasihi 
burung kecil saat masih hidup di 
dunia. Oleh karena itu, Aku 
mengasihinya di akhirat”. 


El Ah Jas Le IU 


SE jalta d a JG 


f Ban f Sost tad h IG 


Dany 


Gng il 3 Sa U JG 
JP Ikang gsis liL 
dis Jb olge UK de 
Lagian o Dan wa 
of a Sg Sia 
SIB ya an an Ya 
am Gp bË Yy Gas IS 
3 hies pay GY ue ojis 

ga G 


b. Niatan Baik Abid Bani Isroil 


Suatu ketika ada seorang 
ahli ibadah (Abid) pada zaman 
Bani Israil tengah melewati 
tumpukan pasir. Pada saat itu, 
kaum Bani Israil tengah dilanda 
kelaparan. Melihat tumpukan pasir 
itu, Abid berkata dalam hatinya, 
“Andaikan pasir ini adalah 
makanan (gandum) maka aku akan 
memberikannya kepada orang- 
orang agar mereka bisa kenyang.” 
Kemudian Allah memberikan 
wahyu kepada seorang nabi yang 
ditutus kepada mereka saat itu, 


“Wahai Nabi-Ku! Katakanlah 
kepada si Fulan (Abid)! 
Sesungguhnya Allah telah 


memberimu pahala amal, yaitu 
amal ucapanmu “Andai pasir ini 
adalah makanan’ yang andaikan 
menjadi kenyataan maka kamu 
akan mensedekahkannya. Barang 


siapa mengasihi hamba-hamba 
Allah niscaya Allah akan 
mengasihinya”. Ketika si Abid 
mengasihi hamba-hamba Allah 


dengan ucapannya, “Andai pasir ini 
adalah makanan (gandum) maka 
aku akan memberikannya kepada 
orang-orang agar mereka 
kenyang,” maka ia mendapatkan 
pahala dari ucapannya tersebut 
seperti pahala andaikan ia 
mengamalkannya. 


A ò b US (SA aO) 
IN o s ade o dll 
SB aele Jilet a bol is 
Gs OS J lis of ai à 
AN b Jill a Osb A 
P of eki ne da dw 
U il a ls dl ol o 
Ud OS S L NI uya 
Š Le D o a ciad 
U di MUI op Jw Al aay 
lia oS J dyi a Le — 
Aj d l iY a 

Je Ius 


(GBI Sua 


HADIS KEDUA 
JANGAN PUTUS ASA DARI RAHMAT ALLAH! 


Diriwayatkan dari Ibnu 
Mas'ud RA bahwa ia berkata, 
“Rasulullah shollallahu 'alahi wa 
sallama bersabda, “Seorang 
pendosa yang mengharapkan 
rahmat Allah Ta'ala adalah lebih 
dekat kepada-Nya dari pada 
seorang ahli ibadah yang putus 
asa dari rahmat-Nya.” 


a. Rahmat Allah yang Menjamin 
Kebahagiaan Hamba. 


Ibnu Mas'ud berkata, “Aku 
diberitahu bahwa diriwayatkan 
dari Zaid bin Aslam dari Umar, 
bahwa ada seorang laki-laki hidup 
pada zaman dahulu. Ia selalu rajin 
melakukan ibadah. la 
membebankan dirinya sendiri 
untuk melakukan ibadah yang 
tidak henti-hentinya ia lakukan 
sehingga menyebabkan orang- 
orang berputus asa dari rahmat 
Allah. Kemudian ia meninggal 
dunia. 


“Ya Tuhanku! Apa yang aku 
dapatkan di sisi-Mu?” tanya si 
laki-laki. 


Allah menjawab, “Neraka”. 


“Ya Tuhanku! Lantas bagaimana 
dengan ibadahku dan kesungguh- 


ae Jw Àl b aga US 
Jw àl lo Al Iga, JB JG 
Alan A pi ng ade 
JS o dw l Gi dw 

LAN 


o Hal A Gal JB 
abli Yl 3 US Dry Ol as 
dam Ae digg Sola 3 IL 
é daa ya Url big 


olL 
Sus d L o L Jl 


A J 


coles Sole b o L JG 


sungguhanku dalam beribadah?” 
tanya si laki-laki. 


Allah menjawab, “Kamu telah 
membuat orang-orang putus asa 
dari rahmat-Ku di dunia, maka 
sekarang Aku membuatmu putus 
asa dari rahmat-Ku”. 


b. Seorang Pendosa yang 
Selamat Berkat Tauhidnya 


Diriwayatkan dari Abu 
Hurairah radhiyallahu 'anhu dari 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama bahwa beliau bersabda, 
“Ada seorang laki-laki yang tidak 
pernah melakukan suatu amal 
kebaikan sama sekali. Hanya saja 
ia memiliki tauhid. Ketika 
kematian akan mendatanginya, ia 
berwasiat kepada keluarganya, 
“Hai keluargaku! Ketika aku telah 
mati nanti maka bakarlah jasadku 
di atas api sampai kalian 
melihatnya telah berubah menjadi 
abu. Kemudian tebarkanlah abu 
jasadku ke laut di musim angin.” 
Setelah ia benar-benar mati, 
keluarganya pun melakukan apa 
yang ia wasiatkan. Tiba-tiba ia 
berada dalam kuasa Allah. 


“Apa yang membuatmu berwasiat 
seperti apa yang telah kamu 
wasiatkan (meminta di bakar 
dst)?” tanya Allah. 


“Aku melakukannya karena takut 
kepada-Mu,” jawab si laki-laki. 


Aa asi UG Liu 3 ga 
SA 


dw a ina Il ye sn 
Ig ade À ae Gi ye As 
Y b5 is Jam d In of 
dg JG oahl opao Ldi aail 
a> L gab o UI la 
ea PS agy é hly gg 
Š as Oya bp lli z 

dts 


IBL de a L ddi JB 


élle JB 


Kemudian Allah mengampuninya 
karena rasa takutnya kepada-Nya. 
Padahal ia tidak memiliki amal 
kebaikan sama sekali kecuali 
tauhid. 


c. Jenazah yang Terasingkan 


Ada sebuah cerita yang 
berkaitan dengan hadis di atas 
bahwa ada seorang laki-laki fasik 
yang mati pada zaman Nabi Musa 
“alaihi as-salam. Pada saat itu, 
orang-orang enggan memandikan 


dan menguburkan jenazahnya 
karena kefasikannya. Kemudian 
mereka memegang kakinya, 


menyeretnya dan membuangnya 
di tempat kotoran. Kemudian 
Allah memberikan wahyu kepada 
Musa “alaihi as-salam: 


“Hai Musa! Ada seorang laki-laki 
yang telah mati di kampung ini 
dan dibuang di tempat kotoran ini. 
Ia adalah salah satu kekasih-Ku. 
Orang-orang enggan memandikan, 
mengkafani, dan menguburkan. 
Pergilah! Mandikanlah ia! 
Kafanilah ia! Sholatilah ia! Dan 
kuburkanlah ia!” perintah Allah. 


Kemudian Musa “alaihi as-salam 
mendatangi kampung tersebut 
dan bertanya kepada penduduk 
tentang mayit laki-laki itu. 


“Laki-laki itu telah mati dalam 
keadaan demikian dan demikian. 
Ia adalah orang fasik dan 
terlaknati,” kata penduduk. 


bs Ip Ja d gag Wa jiki 
KAA Y| 


oL wW ol aL lis deg 
S3 ade onge dee dle 
oait aini aag alat Ll 
Al t UN 3 ogba aay 

Ll ade wga d Ii 


AS 3 Jou oL gaya L Js 
Si a 3 ow 
oit dy opis dy osii dy 
Jeg aisg dib of ol 
adala ade 

CERE E ala 
SA oe plug alal 

US aio à Jy oh a iy 
lulus isb OS aia LS 


Musa “alaihi as-salam bertanya, 
“Dimana tempat mayitnya? Allah 
telah memberiku wahyu untuk 
mengurusnya. Beritahu aku 
dimana mayit itu berada?” 


Lalu penduduk memberitahu dan 
mengantarkan Musa ke tempat 
mayit laki-laki itu berada. 
Akhirnya, Musa pergi ke tempat 
itu. 


Sesampainya Musa di tempat yang 
diberitahukan oleh penduduk, ia 
pun melihat mayit laki-laki itu 
terbuang di tempat kotoran. 
Penduduk memberitahu kepada 


Musa tentang keburukan 
perbuatan-perbuatan si mayit 
ketika ia masih hidup. 

Setelah mereka selesai 
menjelaskan, Musa bermunajat 
kepada Allah: 


“Ya Allah! Engkau memerintahku 
untuk mengubur dan mensholati 
mayit laki-laki itu. Sedangkan 
orang-orang telah memberikan 
kesaksian keburukan atasnya. 
Engkau adalah Dzat yang lebih 
tahu daripada mereka tentang 
perihal memuji dan 
merendahkan,” kata Musa. 


Lalu Allah berfirman, “Hai Musa! 
Benar apa yang telah dikatakan 
oleh penduduk tentang keburukan 
perbuatan-perbuatan laki-laki itu, 
hanya saja laki-laki itu meminta 
syafaat dari-Ku pada waktu 


Aa dw Ai op aL of Ja 
aL gyet JB ar d 


jar 


la jas “NI adle SAH ol; La 
se de AI oi AN 3 


4) SAH rb Alai 


ade INA, adt a SI J 
Sel oof Lè ade Sea asgi 
ih sll Ka 


Bas ga h a) la ab 
da sgu oya e IS Lah dasi 


D la ue J) giis al pè 


kematiannya dengan merayu-Ku 
melalui tiga hal yang mana andai 
seluruh pendosa meminta-Ku 
dengan rayuan tiga hal tersebut, 
maka Aku akan memberikannya. 
Lantas bagaimana bisa Aku tidak 
mengasihi laki-laki itu? Padahal ia 
meminta kepada-Ku dengan 
hatinya. Sedangkan Aku adalah 
Allah Dzat Yang Maha Paling 
Mengasihi.” 


Musa bertanya, “Apa tiga hal 
tersebut? Ya Allah!” 


Allah menjelaskan, “(Pertama) 
Ketika ajal laki-laki itu telah dekat. 


Ia berkata, “Ya Allah! Engkau 
adalah lebih mengetahui 
daripadaku. Sesungguhnya aku 


telah melakukan kemaksiatan 
dengan keadaan hatiku membenci 
kemaksiatan tersebut. Akan 
tetapi, ada tiga hal yang terdapat 
pada diriku hingga aku berani 


melakukan kemaksiatan itu 
dengan kondisi hati yang 
membencinya. Pertama adalah 


hawa nafsu. Kedua adalah teman 
buruk. Ketiga adalah Iblis, Semoga 
laknat Allah menimpanya. Tiga hal 
ini telah menjerumuskanku ke 
dalam lubang kemaksiatan. 
Sesungguhnya Engkau adalah 
Dzat yang mengetahui apa yang 
aku ucapkan. Oleh karena itu 
ampunilah aku!. (Kedua) Ketika 
ajal laki-laki itu telah dekat, ia 


berkata, “Sesungguhnya Engkau 
mengetahui kalau aku telah 
melakukan kemaksiatan- 


SAN ai sa dlu j hif 
anf Y aS ane a ya 


D Lag oy L JB 

L JB sba css U dw dil JB 
SES a r 
al 3 heall oS ES a 
a~ Jles o g gl II 
3 dai ial S ga inad ESS) 
sgal SENI il Lega Uaf oë 
EW sing ade Al id bal 
Lage dai Sie a 3 gill 
d èt Jai 


ob ed LI oy e JG agt 
SK oG ali S) 


10 


kemaksiatan dimana posisiku saat 
itu adalah bersama orang-orang 
fasik. Akan tetapi aku senang 
berteman dengan orang-orang 
sholih dan aku menyukai 
kezuhudan meraka. Posisiku 
bersama mereka adalah lebih aku 
sukai daripada bersama orang- 
orang fasik. (Ketiga) Ketika ajal 
laki-laki itu telah dekat, ia berkata, 
Ya Allah! Sesungguhnya Engkau 
tahu daripadaku kalau orang- 
orang sholih adalah lebih aku 
sukai daripada orang-orang fasik 
hingga andai ada dua orang, yang 
satu adalah orang sholih dan yang 
satunya adalah orang buruk, 
mendatangiku, maka aku akan 
mendahulukan memenuhi hajat 


orang satu yang sholih dan 
mengakhirkan hajat orang 
satunya yang buruk.” 

(Dalam riwayat Wahab bin 


Munabbah, perkataan laki-laki 
yang ketiga adalah) “Ya Allah! 
Andai Engkau memaafkan dan 
mengampuni dosa-dosaku maka 
para wali dan para nabi-Mu akan 
senang dan setan, musuhku dan 
musuh-Mu, akan bersedih. Tetapi 
apabila Engkau menyiksaku, maka 
setan dan teman-temannya akan 
senang dan para nabi dan para 
wali-Mu akan bersedih. Dan aku 
tahu kalau rasa senang para wali 
kepada-Mu adalah lebih Engkau 
sukai daripada rasa senang setan 
dan teman-temannya. Oleh karena 
itu ampunilah aku! Ya Allah! 
Sungguh Engkau mengetahui apa 


11 


dl OS gan plg aula 


Ol ae da Lil AI Je SU, 
o d AI II sei 
De hil J go cai 
hal isl cei diba Eho 

ŁU ds 


L JU daa a 3 Jë 
CE gy Dis aga d o 
oleili os Sila Sju 
gsi giie gy Honey syes 
AYI OA olidi a 
MINI z of ede ola NI, 
sls olesid HB oe i L 
Lae aa Ll a 
Al JB gs jl, GE Jai 


yang aku ucapkan. Kasihilah aku! 
Dan maafkanlah aku!” Kemudian 
Allah berkata, “Aku telah 
mengasihinya, memaafkannya dan 
mengampuninya. Sesungguhnya 
Aku adalah Dzat Yang Pengasih 
dan Penyayang, terutama kepada 
orang yang mengakui dosanya di 
hadapan-Ku. Oleh karena laki-laki 
ini telah mengakui dosanya maka 
Aku mengampuni dan 
memaafkannya. Hai Musa! 
Lakukanlah apa yang telah Aku 
perintahkan! Sesungguhnya Aku 
akan mengampuni orang-orang 
yang mau mensholati jenazah laki- 
laki itu dan menghadiri 
penguburannya dengan perantara 
kemuliaannya”. 


12 


as Sei ad iiig ani lai 
Bo ael ea 2 ap 
A lia gt ow g SiL 


L 


pa ojala a oi IL 
A ap di La l g 


rams jla de ho l a 


A33 


CI Sa 


HADIS KETIGA 
KEUTAMAAN MENGHORMATI ORANG TUA 


Diriwayatkan dari Anas bin 
Malik RA bahwa ia berkata, 
“Rasulullah shollallahu 'alahi wa 
sallama bersabda, “Sesungguhnya 
Allah Ta'ala melihat wajah orang 
yang sudah berusia tua di pagi 
hari dan sore hari. Dia berfirman: 
Hai hamba-Ku! Usiamu telah tua. 
Kulit tubuhmu telah keriput. 
Tulangmu telah rapuh. Ajalmu 
telah mendekat. Sudah waktunya 
kamu menemui-Ku. Maka merasa 
malulah kamu kepada-Ku karena 
Aku malu menyiksamu di neraka 
karena ubanmu.” 


a. Ali dan Laki-Laki Tua Nasrani 


Diceritakan bahwa suatu 
ketika Ali rodhiyallahu “anhu pergi 
berjalan cepat untuk menunaikan 
sholat berjamaah Subuh. Di 
tengah-tengah jalan, ia melihat 
orang yang sudah tua tengah 
berjalan pelan dan tenang di 
depannya. Ali radhiyallahu “anhu 
tidak mau mendahuluinya karena 
memuliakan dan mengagungkan 
orang tua itu karena ubannya. Ali 
sabar menanti hingga waktu terbit 
matahari  13akan menjelang. 
Ketika orang tua itu sudah sampai 
di depan pintu masjid, ia tidak 
masuk ke dalamnya. Ali 


13 


dw àl ay a 
Il lo BI Iga, JB JB xe 
Ba IA Of plg ade JW 
Using sg bela Ferdi dong JI 
Bal dy Lim S8 Ah 
Ola AÍ Lily hbe Bag 
ub g A J da 
3 Hief of digd oe gial 

pe 
ae Jw ùl e be of Ka 
La icll d cai US 
dubl 3 bai A lepe aill 
G Bly aKa de al is 
A a de lag Gaal Ae 
ail Labas J US ae JW 
Ldi pd cab 39 ol > 
D dd ok Il ill Us 


radhiyallahu “anhu tahu kalau 
orang tua itu ternyata adalah 
orang Nasrani. Setelah itu, Ali 
segera masuk masjid dan melihat 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallam sedang rukuk. Kemudian 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 


sallama memperlamakan 
rukuknya seukuran waktu 
melakukan dua rukuk hingga 
akhirnya Ali pun mendapati 


rukuknya shollallahu 'alaihi wa 
sallama. Ketika Ali radhiyallahu 
'anhu selesai dari sholatnya, ia 
bertanya kepada Rasulullah SAW 


“Wahai Rasulullah! Mengapa anda 
tadi memperlamakan rukuk? 
Padahal anda biasanya tidak 
seperti itu?” 14tanya Ali. 


Rasulullah shollallahu 'alahi wa 
sallama menjawab, “Ketika aku 


rukuk dan membaca 
Subhanarobbiya al-'Adzimi 
sebagaimana bacaan rutinku, 


kemudian aku mau bangun dari 
rukuk, maka tiba-tiba Malaikat 
Jibril 14datang dan meletakkan 
sayapnya di punggungku dan 
menahannya lama. Ketika Jibril 
telah mengangkat sayapnya, maka 
aku pun bangun dari rukukku. 


Kemudian orang-orang bertanya 
‘Mengapa anda memperlamakan 
rukuk”. 


a aa 
Gel yg OS wil us Iki 
AN Jd dad le pa 
ESI È edeg ade Wa ae 
> ue ai gS Jsb 
L ae Jw Al oo de aol 
LA Jy L JG ao o bè 
U Li oia 3 clb 
dey Ja s Jia Jadi os 
U deg ade dw àl o Àl 
md gy obee odis cas 


i of 
OI ade Jilat sb i 
gisi, yb de ali ggs 
ay ali aiy Lli gb 
alle L Ji ia Jab U II 


waly Sa OS LS 


DS Leapa e JU3 Adi 


si de ele ds abl 3 lili 


14 


Rasulullah SAW menjawab, “Aku 
tidak mempertanyakan kepada 
Jibril tentang mengapa ia 
menahanku. Kemudian Jibril 
dl5atang dan berkata, “Hai 
Muhammad! Sesungguhnya Ali 
tengah cepat-cepat pergi untuk 
berjamaah. Hanya saja, di tengah 
jalan, ia melihat orang tua Nasrani 
yang berjalan pelan di depannya 
sedangkan ia sendiri tidak tahu 
kalau orang tua itu adalah orang 
Nasrani. Ia pun tidak mau 
mendahuluinya demi memuliakan 
orang tua itu karena ubannya. Ia 
mengedepankan hak orang tua itu. 
Kemudian Allah memerintahku 
untuk menahanmu saat rukuk 
agar Ali mendapati jamah sholat 
Subuh bersamamu. Ini bukanlah 
hal yang aneh. Yang lebih anehnya 
adalah Allah memerintahkan 
Mikail menahan matahari agar 
tidak terbit terlebih dahulu demi 
Ali.” 

Cerita di atas menunjukkan 
betapa tingginya derajat atau 
keutamaan memuliakan orang 
yang sudah tua padahal orang tua 
itu adalah orang Nasrani. 

b. Introspeksi Diri 

(Cerita lain) Menjelang 
masa-masa kewafatan guru Abu 
Mansur al-Maturidi, Semoga Allah 
mengasihinya, saat itu ia berusia 
80 tahun. Saat itu, gurunya jatuh 
sakit. Ia menyuruh Abu Mansur 
mencarikan budak yang berusia 
sama dengannya, yaitu 80 tahun, 


15 


PATI Lag tid JY Sis gla 
of Jw dl g ai> bimg as 
d da g SI Jiet 
DA a a aa 
AA ala aa aal, 
isb of Ad adle KL 
di Y g lt yill 
B2 de JY Wb yil 
is ixl oia Jbg ue J 


Ulag OS af aa gal ieil 


Sef bba o U (ai aO) 
Jw ala LU a g 
y iw USM pal dug OLS 
A of pan Lf pb il 


dan menyuruh untuk membeli 
dan memerdekakannya untuk 
gurunya itu. Dengan segera, Abu 
Mansur pun mencari-cari budak 


yang gurunya inginkan. Ia 
bertanya-tanya kepada orang- 
orang, “Dimanakah aku bisa 


mendapati seorang budak yang 
berusia 80 tahun?” 


“Bagaimana ada budak yang 
berusia 80 tahun masih dalam 
berstatus sebagai budak dan 
belum merdeka?” kata orang- 
orang. 

Kemudian Abu Mansur pun 
pulang dan memberitahukan 
jawaban orang-orang kepada 
gurunya kalau budak yang ia 


inginkan tidak ada. Ketika 
mendengar penjelasan Abu 
Mansur, gurunya meletakkan 


kepala di atas tanah atau bersujud 
dan bermunajat kepada Allah. 


“Ya Allah! Sesungguhnya budak 
yang telah berusia 80 tahun tidak 
ada, kecuali ia sudah 
dimerdekakan. Sedangkan aku 
sudah berusia 80 tahun, 
bagaimana tidak Engkau 
memerdekakanku dari api 
neraka? Padahal Engkau adalah 
Dzat yang Maha Pengasih, 
Dermawan, Agung, Pengampun 
dan Penerima Syukur,” kata guru 
Abu Mansur dalam munajatnya. 
Akhirnya Allah memerdekakan 
sang guru dari neraka karena 
kebaikan munajatnya. 


16 


ase aiwa Anjing uu alih ILe 
Lall 


i U oyl e AË AS la 


a da IN de A gag 


di dw Àl aa an gi ad 
Su IU e opat odlit 
553 JUU oja Si ae Loli 


ay alg Sl ds anhy 


aS Je Y lal Ol AI JB, 
ds Ob dia oU oe Ab II 
oat cak UB aie h SI ds 
Klg JUS ya gi Y AS dam 


ps oi mbe olg eS 


dal ot J Àl ata 


HADIS KEEMPAT 
KEUTAMAAN MENCARI ILMU 


Diriwayatkan dari Ibrahim 
radhiyallahu 'anhu, dari Alqomah 
radhiyallahu 'anhu, dari Abdullah 


bin Mas'ud radhiyallahu “anhu 
bahwa ia berkata, “Rasulullah 
shollallahu alaihi wa sallama 


bersabda, “Barang siapa belajar 
satu bab ilmu yang ia ambil 
manfaatnya untuk akhirat dan 
dunianya maka Allah memberinya 
kebaikan 7000 tahun usia dunia, 
yang berupa kebaikan ibadah 
puasa di siang hari dan beribadah 
di malam hari dengan diterima 
tidak ditolak.” 


Diriwayatkan dari Ibrahim 
radhiyallahu “anhu dari Algomah 
radhiyallahu “anhu dari Abdullah 


bin Mas'ud radhiyallahu “anhu 
bahwa ia berkata, “Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 
bersabda, ‘Membaca al-Quran 
adalah perbuatan amal orang- 
orang yang dicukupi. Sholat 
adalah perbuatan amal orang- 


orang yang tidak mampu. Puasa 
adalah perbuatan amal orang- 
orang yang fakir. Membaca tasbih 


adalah perbuatan amal para 
wanita. Shodaqoh adalah 
perbuatan amal orang-orang 
dermawan. Tafakkur adalah 
perbuatan amal orang-orang 
lemah. Ingatlah! aku akan 


17 


Ò e ys hile os mali S 
JU ees J Àl by a oy 
ade J dl o a Jam, JB 
Pep a ae 
al Ia dl olbsÎ olja MT 3 a 
iw OYT i B ae ya 
è Ypie eld alas Lah aluo 

saga 
AAS ys hile oe mall ye 
Al Iga JE JG res Àl 
Bel alay ade gw AM la 
De A last olal 
Ilasi a KS Jlasi 
shall JB amal hääl 
Kilo sora NI last asuala 
de Ki YÍ eling Ilusi 
Lag dl Jgn Ja JUNI las 


menunjukkan kalian perbuatan 
amal para pahlawan'. Kemudian 
Rasulullah ditanya, “Apa itu 
perbuatan amal para pahlawan” 
Rasulullah SAW menjawab, “Yaitu 
mencari ilmu, karena mencari 
ilmu adalah cahaya bagi orang 
mukmin di dunia dan akhirat.” 


> Ali VS Khawarij 


Rasulullah shollallahu 
'alaihi wa sallama bersabda, “Aku 
adalah kota ilmu. Sedangkan Ali 
adalah pintu kota ilmu itu.” 


Ketika kaum Khawarij 
mendengar hadis ini, mereka iri 
hati dengan Ali. Kemudian 10 
orang hebat dari mereka 
berkumpul dan berdiskusi: 


“Kita akan menanyai Ali satu 
pertanyaan yang sama dan kita 
akan tahu bagaimana ia 
menjawabnya. Apabila 
menjawab pertanyaan kita dengan 
jawaban yang berbeda-beda maka 
kita tahu kalau ia benar-benar 
orang alim seperti yang 
disabdakan Rasulullah shollallahu 
“alaihi wa sallama.” 


Kemudian orang pertama 
mendatangi Ali radhiyallahu “anhu 
dan bertanya: 


“Hai Ali! Manakah yang lebih 
utama antara ilmu dan harta?” 


18 


SP all Ab JB Jun! Jlasi 


SANG LAI 3 ayal ap 


bÍ dg ade MI de al J3 


CA AA ô ås e~l Lle lgu 
dlam ata JEn UP G LS 


PU AS gig ily 


ia eo l Ll be dola JS bri 


PL ade dl JU US ile aĵ 


H2 AH, eni 


JW af hai Ill de L Jis 


“Ilmu adalah lebih utama daripada 
harta,” jawab Ali. 


“Apa buktinya?” tanya orang 
pertama. 
Ali menjelaskan, “Ilmu adalah 


warisan para nabi. Harta adalah 
warisan Qorun, Syaddad, Firaun 
dan lain-lainnya.” 


Kemudian orang pertama kembali 


menemui teman-temannya dan 
melaporkan jawaban. 
Kemudian orang kedua 


mendatangi Ali radhiyallahu ‘anhu 
dan bertanya: 


“Hai Ali! Manakah yang lebih 
utama antara ilmu dan harta?” 


“Ilmu adalah lebih utama daripada 
harta,” jawab Ali. 


“Apa buktinya?” tanya orang 
kedua. 

Ali menjelaskan, “Ilmu akan 
menjagamu sedangkan kamu 


adalah yang menjaga harta.” 


Kemudian orang kedua kembali 
dengan membawa jawaban ini. 


Kemudian orang ketiga 
mendatangi Ali radhiyallahu “anhu 
dan bertanya: 


“Hai Ali! Manakah yang lebih 
utama antara ilmu dan harta?” 


19 


o hai ddi Ja de olb 
Ill Je Jas gb Jæ Jul 
Da8 dle July shs Calya 
lig oaii ania Oseo Aig 


As 


Jü, as Al D de obb 
Jh gb Ja JU oe uas hl 
aå JU La edd JUS 


Jl. LS Jiss 3 Ia sbg 
adl Jay! 


“Ilmu adalah lebih utama daripada 
harta,” jawab Ali. 


Jep ae Ò ny ds ll 


“Apa buktinya?” tanya orang J SL Ji JW e Jal ml 


ketiga. 


Ali menjelaskan, “Orang yang 
memiliki harta akan memiliki 
banyak musuh sedangkan orang 
yang memiliki ilmu akan memiliki 
banyak teman.” 


Kemudian orang ketiga kembali 
dengan jawaban ini. 


Setelah itu orang keempat 
mendatangi Ali radhiyallahu ‘anhu 
dan bertanya: 


“Hai Ali! Manakah yang lebih 
utama antara ilmu dan harta?” 


“Ilmu adalah lebih utama daripada 
harta,” jawab Ali. 


“Apa buktinya?” 
keempat. 


tanya orang 


Ali menjelaskan, “Ketika kamu 
membelanjakan harta maka harta 
itu akan berkurang sedangkan 
ketika kamu mengajarkan ilmu 
maka ilmu itu akan bertambah.” 


Kemudian orang keempat kembali 
dengan jawaban ini. 


Giliran orang kelima 
mendatangi Ali radhiyallahu ‘anhu 
dan bertanya: 


20 


FS Sah dll lg, 


JUI af hai elai Ja T slog 


J gb Ja haf Jl Ji 


ye ab JUI o cd lal JG 
An Ly l! He Isl 9 


Da 


SRA asi 


JW af kasi II 


“Hai Ali! Manakah yang lebih 
utama antara ilmu dan harta?” 


“Ilmu adalah lebih utama daripada 
harta,” jawab Ali. 


“Apa buktinya?” 
kelima. 


tanya orang 


“Orang yang memiliki harta akan 
dipanggil sebagai orang yang pelit 
sedangkan orang yang berilmu 
akan dipanggil sebagai orang yang 
agung dan mulia,” Ali 
menjelaskan. 


Kemudian orang kelima kembali 
dengan jawaban ini. 


Kemudian orang keenam 
mendatangi Ali radhiyallahu ‘anhu 
dan bertanya: 


“Hai Ali! Manakah yang lebih 
utama antara ilmu dan harta?” 


“Ilmu adalah lebih utama daripada 
harta,” jawab Ali. 


“Apa buktinya?” tanya orang 
keenam. 
“Harta akan dilindungi dari 


gi Ja JW oya a las 
Jas 

mb AI JW lo JB 
SS pLa Gl Jadi 
US ga pel 


JW W oe Jis =l nang 


JUI oe hii Il 


J sb Ju 


pencuri sedangkan ilmu tidak Y Ill BA ea bis JW JG 


akan dilindungi dari pencuri,” Ali 
menjelaskan. 


Kemudian orang keenam kembali 
dengan jawaban ini. 


21 


Iko ah Bl uya D 


As 


Kemudian orang ketujuh 
mendatangi Ali dan bertanya: 


“Hai Ali! Manakah yang lebih 
utama antara ilmu dan harta?” 


“Ilmu adalah lebih utama daripada 
harta,” jawab Ali. 


“Apa buktinya?” tanya orang 
ketujuh. 
“Orang yang berharta akan 


dihisab di Hari Kiamat sedangkan 
orang yang berilmu akan 
disyafaati di Hari Kiamat,” Ali 
menjelaskan. 


Kemudian orang ketujuh ini 
kembali dengan membawa 
jawaban ini. 


Kemudian orang kedelapan 
mendatangi Ali dan berkata: 


“Hai Ali! Manakah yang lebih 
utama antara ilmu dan harta?” 


“Ilmu adalah lebih utama daripada 
harta,” jawab Ali. 


“Apa buktinya?” tanya orang 
kedelapan. 
“Harta akan habis termakan 


waktu dan zaman sedangkan ilmu 
tidak akan habis termakan waktu 
dan zaman,” Ali menjelaskan. 


Kemudian ia kembali 
membawa jawaban ini. 


dengan 


22 


ue lag =l hang 


J gh Jë 
P ar Jb 


La 


da 


Al Iig ado 

>] slag 

al Ja JU al hai Jl JB, 
JB Jab gb Ja JW ea hasi 
yag SSI Ji Sya JW 


da Ng peka play OLI 


Lalu orang kesembilan 
mendatangi Ali radhiyallahu ‘anhu 
dan bertanya: 


“Hai Ali! Manakah yang lebih 
utama antara ilmu dan harta?” 


“Ilmu adalah lebih utama daripada 
harta,” jawab Ali. 


“Apa buktinya?” 
kesembilan. 


tanya orang 


“Harta dapat mengeraskan hati 
sedangkan ilmu dapat 
melunakkan dan melembutkan 
hati,” Ali menjelaskan. 


Kemudian jia pergi 
membawa jawaban ini. 


dengan 


Akhirnya orang kesepuluh 
mendatangi Ali radhiyallahu ‘anhu 
dan bertanya: 


“Hai Ali! Manakah yang lebih 
utama antara ilmu dan harta?” 


“Ilmu adalah lebih utama daripada 
harta,” jawab Ali. 


“Apa buktinya?” 
kesepuluh. 


tanya orang 


“Orang berharta akan cenderung 
mengaku sebagai tuhan karena 
hartanya sedangkan orang yang 
berilmu akan mengaku sebagai 
hamba.” 


23 


Jai dol Ja Ilag T hang 
JU A 


Jai ml Jus 
J gh Jë 
aga dolg l md JW J 


Al 


JW af kasi Jl Ji 


JUI oe Jas Jl JUS 
J gh Jë 


kaga Gea JW elo Ju 
dg gan 


Ali melanjutkan; 

“Andai mereka semua bertanya 
kepadaku dengan pertanyaan 
yang sama niscaya aku akan 
menjawabnya dengan jawaban- 
jawaban yang berbeda selama aku 
masih hidup,” kata Ali. 


Akhirnya 
Khawarij itu 
radhiyallahu 
Islam. 


sepuluh orang 
mendatangi Ali 
anhu dan masuk 


24 


bl SY lia ge gpl pb 


L> c L >] 


HS Igala Ild 


gp ¿sati 


HADIS KELIMA 
KEUTAMAAN ài Y 4) Y 


Diriwayatkan dari Abu 
Dzar al-Ghifari radhiyallahu “anhu 
bahwa ia berkata, “Aku berkata 
kepada Rasulullah SAW, “Wahai 
Rasulullah! Ajarilah aku suatu 
amal yang dapat mendekatkanku 
pada surga dan menjauhkanku 
dari neraka. Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 
menjawab, “Ketika kamu telah 
melakukan keburukan maka 
susullah dengan melakukan 
kebaikan! Aku bertanya “Apakah 
termasuk salah satu kebaikan- 
kebaikan adalah perkataan; 
Y! 4IY?, Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama menjawab, ‘Iya. 
Perkataan 4! YI 4IY termasuk salah 
satu  kebaikan-kebaikan yang 
paling baik’.” 
a. Tameng Tujuh Batu 
Diceritakan bahwa ada 
seorang laki-laki yang sedang 
melakukan ibadah wukuf di 
Arofah. Di tangannya terdapat 7 
(tujuh) batu. Ia berkata, “Tujuh 
batu ini telah bersaksi atasku di 
sisi Allah bahwa aku bersaksi 
sesungguhnya tidak ada tuhan 
selain Allah dan Muhammad 
adalah utusan Allah.” Beberapa 
waktu kemudian, saat ia tidur, ia 
bermimpi seolah-olah Hari Kiamat 


25 


IKA WI 3 ul ye 
Sale Al Jang L edi JB af us 
A Siska ah IP an Nas 
lang Ito che Bl JB JUN 
J obati oat CS JB di 
oi e e JE A Y Y 
Lati 


— 


ušla OLS Dony OT Alb lia deg 
Ji Jom daan ol Bg Ou 
of ai ab lay due Ge lygi 
AI Jang Tea Ol, Al VII Y 
AB sa LS PAN 3 la phi 


terjadi. Kemudian ia dihisab dan 
ditetapkan baginya neraka. Para 


malaikat menyeretnya hingga 
sampai pintu neraka. Ketika 
mereka hendak membawanya 


masuk ke neraka, tiba-tiba satu 
batu dari 7 batu itu jatuh di pintu 
neraka. Karena menghalangi, para 
malaikat adzab pun bersama- 
sama mengangkat batu itu, tetapi 
mereka tidak kuat. Kemudian 
mereka menyeret laki-laki itu ke 
pintu-pintu neraka lain. Tetapi 
masing-masing pintu neraka 
dihalang-halangi oleh masing- 
masing batu dari 7 batu itu. 
Kemudian laki-laki itu dibawa ke 
bawah “Arsy. Para malaikat 
berkata, “Ya Allah! Engkau 
mengetahui masalah hamba-Mu 
ini. Kami tidak bisa membawanya 
ke neraka.” Allah Ta'ala 
menjawab, “Batu-batu itu telah 


memberikan kesaksian atas 
hamba-Ku dan tidak menyia- 
nyiakan haknya. Lantas 
bagaimana bisa Aku menyia- 


nyiakan haknya sedangkan Aku 
menyaksikan kesaksiannya.” 
Kemudian Allah memberikan 
perintah kepada para malaikat, 
“Masukkan ia ke dalam surga!” 
Sesuai dengan perintah Allah, ia 
pun dibawa ke surge oleh para 
malaikat. Ketika ia sudah dekat 
dengan surga, tiba-tiba pintunya 
terkunci. Kemudian kesaksian 
tidak ada tuhan selain Allah 
datang dan pintu-pintu surga 
terbuka. Kemudian ia pun masuk 
ke dalamnya. 


26 


Udi aK dil JSI AS ap 
pe PSB JJ ob dl a lad 
oh de ai AÍ La INA 
le lidi ISO Se L 
SL dla d È opid eò ard 
A oy al am ade lp al 
aUI yah el Raga yla 
är doa g A de 
oL JS de oG l Ai 
a gm È aI U o a 
ky QW JB pad Ll 
J aå y bi dle pb el of 
DAS o J OI d e 
P. Meme Saga Cas D 
Ji gÍ GÍ aS da Resi 
olol JB okei li Ul, 
ISP OLH L ya DB Lb ahl 
Y of iks wsl ailu Uslpi 
WS olai ag MY) a 


Ja Je 


b. Hikmah Penciptaan Neraka 


Diceritakan dari al-Imam 
az-Zahid Sayyidi al-Mufti, Semoga 
Allah merahmatinya, dari ayahnya 
al-Mufti, Semoga Allah 
merahmatinya bahwa ia berkata, 


“Sesungguhnya Nabi Musa, 
Tambahan rahmat tercurah 
kepadanya, bermunajat kepada 
Allah: 

“Ya Allah! Engkau telah 
menciptakan makhluk. Engkau 
telah mencukupinya dengan 
nikmat dan rizki-Mu. Tetapi 


mengapa Engkau menjadikannya 
di Hari Kiamat berada di neraka- 


Mu?” tanya Musa dalam 
munajatnya. 
Allah menjawab dengan 
memberinya wahyu, “Hai Musa! 
Bangunlah dan bercocok 
tanamlah!” 


Setelah itu, Musa “alaihi as-salam 
pun melaksanakan isi wahyu yang 
diperintahkan Allah kepadanya. Ia 
menanam tanaman. Ia menyirami 
dan merawatnya hingga akhirnya 
ia memanen dan menggiling hasil 
tanamannya. 


“Apa yang telah kamu lakukan 
dengan tanamanmu? Hai Musa!” 
tanya Allah. 


“Aku telah memanen habis. Ya 
Allah!” jawab Musa. 


27 


SN Sa a LYI S3 


Alan, gill Al os ade dl aa, 
Halo emy Ol JB ade JW 


dy AL ade a 
dat ag HA £ A;a diry 


Jeg 


Bem b O a d àl ag 


ley gt 

so aa adle Pg oLiwg ap 
LIET) 

oy L lejp ode L a Ju 


aixb J3 JG 


“Apakah kamu tidak 
meninggalkan sedikit pun 
tanamanmu?” tanya Allah. 

“Aku meninggalkan sebagian 


tanaman yang tidak baik (tidak 
berbuah)” jawab Musa. 


Allah berkata, “Hai Musa! 
Sesungguhnya aku memasukkan 
ke dalam neraka orang-orang 
yang tidak memiliki kebaikan 
sama sekali.” 


Musa bertanya “Siapa dia? Ya 
Allah!” 


Allah menjawab, “Orang yang 

tidak memiliki kebaikan adalah 

orang yang enggan mengatakan; 
Aga ka YP 


tidak ada tuhan selain Allah dan 
Muhammad adalah utusan Allah”. 


28 


La a ES ja JG 


YUI Guy L Ju 
4 


ABI Jas GB a JB 


BY op 


Pa ay JB 
J Y dJa of Sana sil Jë 


TETE] 


HADIS KEENAM 
KEUTAMAAN SHOLAT JUMAT 


Diriwayatkan dari Abu Nasr 
al-Wasiti bahwa ia berkata, “Aku 
mendengar Abu Rojak al-Athoridi 
berkata dari riwayat Abu Bakar 


as-Sidiq bahwa ada seorang 
Baduwi mendatangi Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama. 
Kemudian ia berkata, “Telah 
sampai kepadaku (Wahai 
Rasulullah!) bahwa anda 


mengatakan kalau dari sholat 
Jumat satu sampai sholat Jumat 
berikutnya dan dari sholat satu 
sampai sholat berikutnya adalah 


pelebur dosa-dosa di waktu 
antaranya bagi orang yang 
menjauhi dosa-dosa besar.” 


Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 
sallama menjawab, “Iya benar.” 
Kemudian beliau menambahkan 
dan berkata, “Mandi pada hari 
Jumat adalah pelebur dosa dan 
berjalan menuju sholat Jumat 
adalah pelebur dosa. Setiap 
langkah dari berjalan menujunya 
adalah seukuran amal selama 20 
tahun. Ketika seseorang telah 
selesai dari sholat Jumat maka ia 
dibalas dengan amal 200 tahun.” 
Hadis ini diriwayatkan oleh Abu 
Bakar as-Shidig. 


29 


UI senar JG deal Lai Jl oe 
A af ye LL Sb slas 
Sedan pg dek 
Heg ade da do il d 
Sd a a gak Ja 
dl Mall ya di II Ane 
Kata ya A SU Ai 
ade Al Io Al Iya JB ASI 
es dl J 2 é e elg 
isad Jl A BUS intl 
oae a E IN hadi 
d jal da oa p Dp ia 
Í oyi esah lia aj iw g 


a. Sebab Abu Bakar 
Islam 


Masuk 


Disebutkan bahwa Abu 
Bakar adalah seorang pedagang 
pada zaman Jahiliah. Sebab 
mengapa ia masuk Islam adalah 
ketika ia melihat sebuah mimpi di 
tanah Syam. Dalam tidurnya, ia 


bermimpi kalau matahari dan 
bulan berada di atas 
pangkuannya. Kemudian ia 
memegang keduanya dengan 
tangan dan mendekatkan 
keduanya pada dada. Setelah itu ia 
menutupi keduanya dengan 


selendangnya. Sesaat ia tersadar 
dari mimpinya, ia pun bergegas 
menemui pendeta Nasrani untuk 
menanyainya tentang tafsiran 
mimpinya itu. Setelah ia menemui 
pendeta itu, ia berkata, 


“Aku telah melihat sebuah mimpi 
demikian. Aku minta anda 
mentakbirkannya.” 


“Darimana kamu berasal” tanya 
pendeta. 


“Dari kota Mekah,” jawab Abu 
Bakar. 

“Dari kabilah mana kamu 
terlahir,” tanya pendeta. 


“Dari Kabilah Taim,” jawab Abu 
Bakar. 


“Apa profesi pekerjaanmu?” tanya 
pendeta lagi. 


30 


OS) alalt Sg Tab dl S3 
AE o bi h af ada em 
ily pili ol a 3 sip 
oy isb om> G ob 
Lede oda ogo Jl Legong 
ol; 21) 3 asal Lala osl3, 


LIJI os Ola Le 


pan 


peri A bg Gaji JB, 


aK o JG 


al Sy JB 


es ies ya JG 
Sila Lag JG 


“Berdagang,” jawab Abu Bakar. 


Kemudian pendeta menjelaskan 
kepadanya, “Akan datang pada 
zaman kehidupanmu seorang laki- 
laki yang berasal dari keturunan 
Hasyim. Laki-laki itu bernama 
Muhammad al-Amin. Ia berasal 
dari Kabilah Hasyim. Ia akan 
menjadi seorang nabi akhir 
zaman. Andai ia tidak terlahirkan 
niscaya Allah tidak akan 
menciptakan langit dan bumi dan 
seisinya. Begitu juga andai ia tidak 
terlahirkan maka Dia tidak akan 
menciptakan Adam, para nabi dan 
para rasul. Ia adalah pemimpin 
para nabi, para rosul dan penutup 
mereka. Kamu akan masuk ke 
dalam agamanya. Kamu akan 


menjadi patih baginya dan 
khalifah setelahnya. Demikian ini 
adalah takbir mimpimu. 


Sebenarnya aku telah mengetahui 
ciri-ciri Muhammad dan sifat- 
sifatnya dalam Kitab Taurat, Injil, 
dan Zabur. Aku pun juga telah 
masuk ke agama Islamnya dan 
menyembunyikan — keislamanku 
karena takut dengan orang-orang 
Nasrani”. 


Setelah Abu Bakar 
mendengar penjelasan tentang 
ciri-ciri dan sifat Rasulullah 


sShollallahu “alaihi wa sallama dari 
pendeta itu, hatinya pun menjadi 
luluh dan ingin sekali menemui 
Rasulullah. Kemudian Abu Bakar 
datang ke kota Mekah dan 
mencarinya. Akhirnya Abu Bakar 
pun menemukan Rasulullah 


a JG 
A Jay Lila 3 ga JG 
A Oa ENI asa dl JG 
AS OS yag as ALI 
a ae U WS Yy obj 
Lag OS Lag 002 lyan 
BI dl Lag pol ale Lag 
Sg SNI Aa gag cgl do 
aah 3 Je cÍ oll Elg 
say oda oya Kabag al Lag OS, 
ua Lang JE A ai 
asi SAY Bhd B aios 
SA ar A a la 


ya DRA Ld 
ale ùl ko adl Rio ALI 
Sl di BESI ad Bp ea 
OG osag adbg AKA JI es 


A33) 1S ya ielo ua Y at 


31 


shollallahu “alaihi wa sallama. Ia 
tidak sabar sebentar saja tanpa 
melihatnya. 

Ketika kebersamaan Abu 
Bakar dan Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama telah 
berlangsung lama, maka pada 
suatu hari Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama bertanya 
kepadanya: 


“Hai Abu Bakar! Tiap hari kamu 
menemuiku serta menemaniku, 
tetapi engapa kamu belum masuk 
Islam?” 


Abu Bakar menjawab, “Kalau anda 
adalah seorang nabi, maka sudah 
pasti anda memiliki mukjizat.” 


Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama berkata, “Apakah belum 
cukup bagimu mukjizatku berupa 
mimpi yang kamu lihat di tanah 
Syam, kemudian mimpimu itu 
dita'birkan oleh pendeta Nasrani 
dan ia memberitahumu tentang 
keislamannya?” 


Sesaat setelah mendengar 
penjelasan Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama barusan, Abu 
Bakar berkata, “Aku bersaksi 
bahwa tidak ada tuhan selain Allah 
dan anda adalah utusan Allah.” 


Akhirnya Abu Bakar pun 
masuk Islam dan bersungguh- 
sungguh dalam keislamannya. 


32 


ed Jd JB ASI JUS Lala 
Lag plag le Jl AI 


Ab dl et eu SU 
YE 

Pen A 
Sa oya SI LG Lusi 
D UI LI ale al J 
Lang alid 3 ah ai Sad 


Kah Aa HUI 
Jd a a Y of aga 


AU 


aal ag lels 


b. Adik yang Bertaubat dan 
Kakak yang Ingkar. 


Ada dua bersaudara, kakak 
dan adik, yang berkepercayaan 
Majusi pada zaman Malik bin 
Dinar. Mereka berdua 
menyembah api. Si kakak telah 
menyembah api selama 73 tahun 
sedangkan si adik telah 
menyembahnya selama 35 tahun. 


Si adik berkata, “Kakak! 
Kemarilah! Mari kita coba apakah 
api yang kita sembah itu akan 
memuliakan kita atau membakar 
kita sebagaimana api membakar 
benda-benda lain yang tidak 
menyembahnya. Kalau api 
memuliakan kita maka kita tetap 
akan menyembahnya. Tetapi 
apabila api membakar kita, maka 
kita tidak akan menyembahnya 
lagi.” 


Si kakak menjawab “Baiklah. Aku 
setuju.” 


Kemudian si kakak dan si adik 
menyalakan api. 


“Kakak! Kamu dulu yang 
meletakkan tangan di atas api 
atau aku dulu?” tanya si adik. 


“Kamu dulu saja!” jawab si kakak. 
Kemudian si adik pun meletakkan 


tangannya di atas api dan ternyata 
api membakar jari-jarinya. 


Saw di Os (SA 25) 
IS ae a 3 MIL Ol g 
Yla Aka Sg GG Lal 


SW SY KI D Ja 
Bf af gå Ja WA go Ji 
Op Laku Sa BA LS 


D Vla ad JUJI Leroy! 


» Je 


UU lusa 

SAY KAI YI Jl 
Lari bÍ af say aa ca 
Lari cl h Ja 

Ip ede ot AYI ang 


sanol 


“Aaah,” teriak si adik kesakitan 
sambil segera menjauhkan 
tangannya dari atas api. 


“Hai api! Aku telah 
menyembahmu selama 35 tahun 
dan kamu telah membuatku sakit 
terbakar!” seru si adik. 


Si adik melanjutkan, “Hai kakak! 
Mari kita menyembah Tuhan Yang 
Esa yang apabila kita berbuat dosa 
dan meninggalkan perintah-Nya 
selama misalnya 500 tahun maka 
Dia akan mengampuni dan 
memaafkan kita dengan kita 
melakukan ketaatan sebentar saja 
dan meminta ampun sekali saja.” 


Kemudian si kakak setuju dengan 
ajakan si adik. 


Si adik berkata, “Kakak! Mari kita 
pergi menemui seseorang yang 
bisa memberikan petunjuk 
kepada kita pada jalan yang lurus 
dan mengajari kita agama Islam.” 


Setelah itu, mereka 
bersama-sama sepakat untuk 
menemui Malik bin Dinar agar 
menuntun mereka masuk Islam. 
Kemudian mereka pergi menuju 
Malik bin Dinar dan menemuinya. 
Setelah sampai di tempat Malik 
bin Dinar berada, mereka 
mendapatinya tengah berada di 
daerah datar Bashrah sedang 
berada di perkumpulan orang- 
orang sambil memberikan 
nasehat kepada mereka. Banyak 


Ls oh E3 ol J 


his NI A Jua Jasi J 


Sa 


Ula ly dR g> d gih Ja 
Bn ayal S9 a d lal 
isl, Le lisa Le jald Wu ale 
iala Sa ag Sa elo 
H HSNI FN eh 


Wak o bi gb Jw Ji 
ce? Lalang pat Kl de 
Yi 

Lai ol de Lef, al Ju 
Lede pad e 03 Ul JI 
gag olda olsi luais aY 
ilt dE ial 
S al> ade gaim! J59 mglnio 


ady G 


34 


sekali orang-orang yang 
berkumpul di majlis nasehatnya. 


Ketika si kakak dan si adik melihat 
Malik bin Dinar, si kakak berkata 
kepada si adik: 


“Aku telah berubah pikiran. Aku 
tidak akan masuk Islam karena 
sebagian besar usiaku telah aku 
habiskan untuk menyembah api. 
Andai aku masuk Islam dan 
masuk ke dalam agama 
Muhammad, maka para keluarga 
dan para tetanggaku akan 
mencelaku. Menyembah api lebih 
baik bagiku daripada menerima 
celaan mereka.” 


“Jangan kakak! Celaan mereka 
bisa hilang tetapi menyembah api 
tidak bisa hilang,” pinta si adik. 


Tetapi si kakak tetep saja tidak 
memperdulikan omongan si adik. 


“Ya sudah! Kembali sana dengan 
kepercayaanmu menyembah api. 
Kamu adalah orang yang celaka 
dan anak dari orang celaka pula. 
Sungguh orang yang celaka di 
dunia dan akhirat!” kata si adik 
kepada si kakak. 


Kemudian si kakak kembali tidak 
jadi menemui Malik bin Dinar dan 
tidak jadi masuk Islam. 


Sementara itu, si adik bersama 
istri dan anak-anaknya 
mendatangi Malik bin Dinar. 


¿YI JB ale Lana gig Lali 
of IL Ia BS RI MY SY 
C3 FA oma D SP ale Y 
cdi Bf dg JI Bale à 
KL ogag OY or Il neng 
Ag laa Se Ja ane 


HM ya dl 
OY Ja Y aoti GI Ja 
Jas Y iaf JI Jas A 


all matang o 


i ih cal la, osf ad Jis 


iY W JUa h ii 


Ha b SN emi 


ANA & AI ŁY! sbg 


Mereka ikut berkumpul bersama 
orang-orang. Mereka duduk 
hingga Malik bin Dinar selesai dari 
pengajiannya. Kemudian si adik 
itu berdiri dan menceritakan 
kisahnya. Ia meminta Malik bin 
Dinar menuntun dirinya dan 
keluarganya untuk masuk Islam. 
Mendengar permintaannya, Malik 
bin Dinar pun menuntunnya dan 
keluarganya masuk Islam. 
Akhirnya mereka semua masuk 
Islam. Orang-orang pun menangis 
karena sangat senang dan terharu. 


Beberapa saat kemudian, si adik 
hendak pulang. Tetapi Malik bin 
Dinar berkata: 


“Duduklah sebentar! Aku hendak 
mengumpulkan harta bersama 
santri-santriku untukmu.” 


“Aku tidak ingin menjual agamaku 
dengan harta dunia,” jawab si 
adik. 


Kemudian si adik dan 
keluarganya kembali dan 
memasuki suatu bangunan- 


bangunan sepi. Di sana mereka 
menemukan sebuah rumah 
kosong. Mereka menempatinya. 


Pagi hari kemudian, si istri 


berkata kepadanya: 
“Pergilah ke pasar! Carilah 
pekerjaan! Belilah makanan 


dengan upah kerjamu!” 


36 


A o lag Sal ag inal 
WL i ga lyla al 3 
SES a ab é ag MANIS oya 
m OÍ adlog aill ade a 
o sa Jai des layi ale 
AI K a a otele 

3 lS 


San OÍ LES ohf 


PN ai odl d J 
WA Jigi c bè gloi 

GL yai RA of an Ja 
Ye dag ha Jas Sail £ 
a Jj hsr la 


da oye gemal Ld 


Sol D a afal ad oG 
Le Aih jil We dbl 


s 


JSE 


Kemudian si adik bergegas dan 
pergi ke pasar mencari pekerjaan. 
Tetapi tak ada lowongan kerja 
sama sekali. 


“Baiklah kalau tidak ada kerjaan 
yang aku dapati, aku akan bekerja 
kepada Allah,” kata si adik dalam 
hatinya. 


Kemudian si adik masuk ke masjid 
yang sudah tidak terpakai dan 
sholat di sana karena Allah sampai 
malam. Kemudian ia kembali ke 
keluarga dengan tangan kosong. 


“Apakah hari ini kamu tidak 
mendapati sesuatu yang bisa 
dimakan?” tanya istri. 


“Wahai Istriku! Aku sudah bekerja 
kepada Malik dan ia belum 
menggajiku. Barangkali ia akan 
menggajiku besok,” jelas si adik. 


(Kata Malik yang dimaksud oleh si 
adik adalah Allah Yang Maha 


Merajai. Sedangkan si istri 
memahami kata malik sebagai 
orang yang mempekerjakan 
buruh). 

Akhirnya mereka semua 
semalaman istirahat dengan 


kondisi lapar. 


Pada pagi hari berikutnya, 
si adik keluar menuju pasar dan 
mencari pekerjaan. Tetapi ia lagi- 
lagi tidak mendapati pekerjaan 
seperti hari sebelumnya. 


id oe Saja Juwana an 
Dt Iwa db 
cdi ho daa Jl 

li asal AE Hi lal ol 


Sal ayal! odos BII Leni Ji 
ME Sadang OT Come Ld ala ol 


Gile Lain Iis 


d g a oy a Ld 
d) eei We AL d Sgal 


37 


Kemudian ia memutuskan untuk 
sholat lagi di masjid yang sama 
sampai malam. Kemudian ia 
kembali ke keluarga dengan 
tangan kosong. 


“Apakah hari ini kamu juga tidak 
mendapati sesuatu yang bisa di 
makan?” tanya istri. 


“Wahai Istriku! Aku sudah bekerja 
kepada Malik yang sama seperti 
kemarin dan ia belum menggajiku. 
Barangkali ia akan menggajiku 
besok,” jelas si adik. 


Hari besoknya adalah hari Jumat. 
Akhirnya mereka semua 
semalaman istirahat dengan 
kondisi lapar. 


Pada hari berikutnya, yaitu 
hari Jumat, si adik pergi lagi ke 
pasar mencari pekerjaan. Tetapi 
seperti hari-hari sebelumnya, ia 
lagi-lagi tidak mendapati 
pekerjaan. Akhirnya ia pergi ke 
masjid yang sama dan 
melaksanakan sholat dua rakaat. 
Setelah selesai sholat, ia 
mengangkat kedua tangannya dan 
berdoa: 


“Wahai Tuhanku! Wahai 
Pemimpinku! Wahai Gustiku! 
Engkau telah  memuliakanku 


dengan masuk Islam. Engkau telah 
mengenakanku mahkota dengan 
mahkota Islam. Engkau telah 
memberiku petunjuk dengan 
petunjuk Islam. Oleh karena itu 


38 


Ji Jw dad dg dadl SS 


cet Ae ajaa Il am FI 


Lai agl IE MI lal d ea 


s 


Lå 


SU AUU agd cde Ja 


Mes AG b Spa! d) an 
dad JJ oe aa) È aS 


JD Ns sig AI Ji 
ge aas OYL asi 
ya desg ay gil ol 


dengan kemuliaan Islam yang 
telah Engkau rizkikan kepadaku, 
dan dengan kemuliaan hari yang 
penuh berkah yang merupakan 
hari agung di sisi-Mu, yaitu hari 
Jumat, aku meminta kepada-Mu 
agar menghilangkan kesulitanku 
dalam menafkahi keluarga dan 
agar memberiku rizki dari arah- 
arah yang tidak aku sangka- 
sangka. Demi Allah! Aku malu 
dengan keluargaku dan anak- 
anakku dan aku takut mereka 
akan keluar dari Islam karena 
kondisi mereka seperti ini.” 


Kemudian si adik berdiri dan 
khusyuk melaksanakan sholat dua 
rakaat. Setelah setengah hari 
terlewati, si adik pergi menuju 
sholat Jumat. 


Sementara itu, si istri dan 
anak-anaknya merasa sangat 
lapar. Tiba-tiba ada seorang laki- 
laki datang di depan pintu rumah 
dimana mereka tinggal. Laki-laki 
itu mengetuk pintu. Kemudian si 
istri membukakannya. Sesaat 
setelah membuka pintui, ia 
melihat laki-laki yang ganteng 
dengan membawa suatu wadah 
emas yang tertutup kain yang 
ditenun dengan emas pula. Laki- 
laki itu berkata; 


“Ambillah wadah ini! Dan katakan 
kepada suamimu kalau ini adalah 
upah pekerjaannya selama dua 
hari sebelumnya. Katakan 
kepadanya pula untuk lebih 


39 


Base yA cil a SAA 
of LÍ inbi ay gag mbs 
D a E 
BN A NK as 
dd IN Ka 
JU OB ya eel lela 

AYI 3 Al Bad 


eos DL Jasa, dB é JB 
aa 23 OS a 

intl d) SSI Ma z Ole 
Jæ slas GA oY de Hey 
Es dhe a Clay ole d 
p bp aba a oL eee 
o gb oiy aal e ol 


Ad fatas data A 


Jë, gbi lia cis a Ji 
OP 0 Mas >i oda Lea 


bekerja keras, karena kami akan 
mengupahinya, terutama pada 
hari ini, yaitu hari Jumat, karena 
bekerja sedikit di hari ini di sisi 
Allah Yang Maha Merajai dan 
Perkasa adalah pekerjaan yang 
besar.” 


Kemudian si istri pun menerima 
wadah emas itu. Ketika ia buka, 
ternyata di dalamnya terdapat 
1000 dinar. Kemudian ia 
mengambil satu dinar dan pergi 
ke tempat penukaran uang. Saat 
itu, pemilik toko penukaran uang 
adalah seorang Nasrani. Sesampai 
di toko, si istri memberikan satu 
dinar kepada pemilik toko. Satu 
dinar itu di timbang dan ternyata 
timbangannya lebih dari satu 
mitsqol sampai dua mitsqol. 
Kemudian si pemilik toko melihat 
ukiran uang dinar itu. Ia tahu 
kalau uang dinar itu adalah 
berasal dari hadiah akhirat. 


“Darimana kamu mendapatkan 
uang dinar ini?” tanya si pemilik 
toko. 


Kemudian si istri menceritakan 
kisahnya saat diberi wadah emas 
berisi uang dinar itu kepada si 
pemilik toko. 


“Tuntun aku masuk Islam,” pinta 
si pemilik toko. 


Kemudian si pemilik toko pun 
masuk Islam dan memberi 10 
dirham kepada si istri. 


40 


o aż Jay Jl g 3 
ag ng esl lia 3 iol 3x3 
lis 3 l hdi op itl 
JS UM e ag 

gs af a be abl oisi 
a D Sa Sk 
eUl ojs a lal OSG 
Ji bs oduu Jl JEN ge alè 
BAYI Lida o dil Bad aii 


PLY! de sei a JG 


map A ad g> ala 


“Infakkan 10 dirham ini! Jika 
sudah habis, maka beritahu aku!” 
pinta si pemilik toko kepada si 
istri. 


Sementara itu, si adik 
selesai dari sholatnya. Ia pun 
kembali menemui keluarganya 
dengan tangan kosong. Sebelum 
menemui mereka, ia mengambil 
kain dan mengisinya dengan debu. 


“Kalau istriku menanyakan apa 
bungkusan kain ini maka aku akan 
menjawab kalau bungkusan ini 
adalah gandum,” kata si adik 
dalam hatinya. 


Ketika si adik telah masuk ke 
sekitar bangunan-bangunan 
kosong, ia melihat rumahnya. 
Tiba-tiba, dari dalam rumahnya, ia 
telah melihat telah dipersiapkan 
tikar dan ia mencium bau 
makanan. Ia pun meletakkan kain 
berisi debu itu di dekat pintu 
rumahnya agar istrinya tidak tahu. 


Kemudian si adik bertanya kepada 
istrinya tentang apa yang telah 
terjadi dan tentang makanan yang 
tiba-tiba sudah ada di rumah. 
Kemudian si istri bercerita kepada 
si adik, suaminya, tentang semua 
yang telah terjadi. Kemudian si 
adik bersujud bersyukur kepada 
Allah “Azza Wa Jalla. 


“Apa yang kamu bawa di dalam 
kain itu?” tanya si istri kepada 
suaminya. 


sale Si Op a Jas 


04 Say aktie Jeung yel pio 
AI 


lis L JB Í J adi 3 Jua 


Uss oda U cd 


bp au di RAN Jas Lb 
imh ad dags hi bee ya 


ge i 


cll BSI bag J ge UL £ 
ISL Ad dad aill ade caib 


d je 


Jal g oi L afal a oda é 


41 


“Tidak perlu ditanyakan!” jawab si 
suami. 


Kemudian si istri pergi mendekati 
pintu dan membuka kain. Tiba- 
tiba debu yang sebelumnya di 
dalam kain telah berubah menjadi 
gandum dengan izin Allah Ta'ala. 
Melihat kejadian itu, si suami 
bersujud bersyukur kepada Allah 
dan beribadah kepada-Nya 
sampai ia dicabut nyawanya oleh 
Allah Ta'ala. 


Al-Fagih semoga Allah 
merahmatinya berkata “Angkatlah 
kedua tangan kalian dan ucapkan, 
“Dengan kemuliaan hari Jumat, 
ampunilah kami dan dosa-dosa 
kami! Hilangkanlah kesusahan- 
kesusahan kami!' karena si adik 
ini ketika berdoa kepada Allah 
dan meminta kepada-Nya adalah 
dengan menggunakan kata-kata 
‘dengan perantara kemuliaan 
Jumat (Bihurmatil Jumat)' hingga 
Allah memenuhi kebutuhannya 
dan memberinya rizki dari arah- 
arah yang tidak ia sangka-sangka. 
Begitu juga dengan kita, ketika 
berdoa pada hari Jumat, maka kita 
sebaiknya mengucapkan kata-kata 
“dengan perantara kemuliaan 
Jumat (Bihurmatil Jumat)! 
Barangkali semoga Allah 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
kita karena sesungguhnya Dia 
adalah Dzat Yang Maha Pengasih 
dan Tuhan Yang Maha Mulia”. 


SY Jas 


Si sk Jeda Cg CASE 
dad JI Al oy Wb Lo 
dig a uea Sa HL 


Jas je àl 


lil adle Al ia gäil JG 
LA g shadi J Sai 
Le Aisia uad WAE irod] 
Sl les it aa as 
g> indl ay gA all Abg 
Y de oy yg Kab 3 
eg Uso II gå WIS ot 
badly pai Ol mg ieh 

ES d a Sh p 


42 


HADIS KETUJUH 
KEIMANAN 


Diriwayatkan dari as- 
Shomad dari Mughoffal bahwa ia 
berkata, “Saya telah mendengar 
kalau Wahab bin Munabbah 
radhiyallahu “anhu berkata, “Aku 
telah membaca 30 sajak di akhir 
Kitab Zabur Nabi Daud, Semoga 
Allah merahmatinya: 


Allah berfirman: Hai Daud! 
Apakah kamu tahu orang mukmin 
manakah yang lebih Aku sukai 
untuk Aku panjangkan usianya? 


Daud menjawab, Tidak. (Hamba- 
Mu) tidak tahu. 


Allah menjelaskan) Yaitu orang 
mukmin yang ketika 
mengucapkan kalimat 


AYI 


maka kulitnya mengkerut dan 
tulang-tulangnya bergetar. Ketika 
demikian itu, Aku tidak suka ia 
mati sebagaimana orang tua tidak 
suka anaknya mati. Akan tetapi 
kematian sudah pasti akan 
menemuinya. Aku ingin 
membahagiakan ia di sebuah desa 
selain desa (dunia) ini karena 
kenikmatan dunia adalah cobaan. 
Kemudahan di dunia adalah suatu 
beban. Di dunia terdapat musuh 
yang mendekatkan kalian pada 


43 


JB Jika o daal ae os 
Adi Sa AN e of ca 
ai Al o A3 Ji a dw 
Jaa EW ale Àl lalo sa 

Sa gi gi Ja ag L JB 
al hbi of go 

Y Je 


— 


AVI ad Yy JB BI GI Je 
GP de Se odo PASI 
JII o LS ak lih as 
of ant gl MY yg ol 
OB IAI ola om jd à omi 
Ra. Leowai 
Sa Gp Yh Lg Yg ye 
Home WS Joel uya aal Spm 


kerusakan yang tidak mengalir 
sebagaimana darah mengalir. 
Karena sifat dunia yang seperti 
ini, maka Aku mempercepat para 
kekasih-Ku menuju 44t ut 
(dengan mati di usia pendek). 
Andai sifat dunia tidak seperti itu 
niscaya Adam dan anak cucunya 
akan panjang umur sampai ditiup 
sangkakala tanda datangnya Hari 
Kiamat. 


Dengan sanad seperti 
diatas, terdapat sebuah riwayat 
dari Anas bin Malik radhiyallahu 
'anhu bahwa ia berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda 
Barang siapa membaca 4! Y) Ally 
dan ia memanjangkan bacaannya 
maka 4000 dosa besarnya telah 
sirna.” Hadis ini diriwayatkan oleh 
Ali radhiyallahu “anhu. 


a. Penyakit Rasa Takut 


Di Majlis Tafsir al-Guran 
yang diasuh oleh Syeh al-Imam az- 
Zahid Ya'qub al-Kisai, Semoga 
Allah merahmatinya, disebutkan 
sebuah riwayat bahwa Hazim bin 
Walid radhiyallahu “anhu jatuh 
sakit. Kemudian ia dibawa ke 
seorang dokter. Dokter tersebut 
memeriksa denyut jantungnya. 
Setelah diperiksa, si dokter 
berkata kepada orang-orang yang 
mengantarnya: 


“Tidak ada penyakit yang diderita 
oleh Hazim bin Walid. Tetapi coba 
kalian bertanya kepadanya. 


oL U a Yy ah d g 
0383 sgall G iu ga oas aol 
3 ogai Y eÍ Ve Sig Y 

MAN Jl pga aLa 


or oÍ o ay oyi liag 
JG Ju as Jw àl gsh Uh 
o lag ade Àl do Al Iga 
a caa ladaa a Y) dl Y JG 
JB LSI ya 3 SYT if 

as Jw Àl ls 
EAU oLa mei ak G agg 
an SUSI osin ali alay! 
A Ada o pl of dw AI 
isb lab gU pp ue Jk 


9 alat oy ale ab adl JB 
old dls alel s M Ob Al 


44 


Karena seseorang akan lebih tahu 
tentang keadaan dirinya sendiri”. 
Kemudian orang-orang bertanya 
kepada Hazim bin Walid 
“Sebenarnya penyakit apa yang 
anda derita”. 


“Aku tidak menderita suatu 
penyakit. Penyakitku adalah rasa 
takut kepada Allah Yang Maha 
Mulia dan Maha Pemberi. Begitu 
juga aku takut dengan dilaporkan 
dan dihitungnya amal-amal dan 
takut dengan hilangnya keimanan 
sehingga aku menjadi orang yang 
berhak menerima balasan siksa. 
Beruntung sekali orang yang 
keluar dari dunia dengan 
membawa keimanan dan tempat 
kembalinya adalah surga.” 


b. Taubatnya Raja Sombong 


Diceritakan dari Abu Bakar 
bin Abdillah al-Muzni, Semoga 
Allah merahmatinya bahwa ada 
seorang raja yang sombong 
terhadap Allah. Orang-orang Islam 
tidak terima dengan 
kesombongannya itu. Akhirnya 
mereka [memutuskan untuk 
memeranginya. Dengan izin Allah, 
mereka berhasil mengalahkan dan 
menawannya hidup-hidup. 


Mereka berkata, “Bagaimana kita 
akan membunuhnya. la telah 
berbuat sombong terhadap Allah.” 


Kemudian 
membunuhnya 


mereka bersepakat 
dengan cara 


aleg ie di 3 0d JB 
ag jaya Il ala SH 
yg Head a ag 
PiU Konten mola OLI Jio 
Bl oe aga OS ok gabb 

OLLI Jl op OLYL 


W oe a S oa S3 
o Q ol JB e Al aa g 
EE A OLS SAM 
lagu ogi Sg oljad 

le oid E ead el a 
d ay 

o olt ol de ah gab 
a ag awy lgs mbs pad 
d= YUI al> dag Ug L 


45 


meletakkannya di sebuah bejana 
besar dengan diikat kepalanya. 
Kemudian dari bawahnya, 
dinyalakan api. Ketika raja itu 
merasakan panasnya api maka ia 
menyeru berhala-berhalanya yang 
ia sembah; 


“Hai Lata! Selamatkanlah aku! Hai 
Habil! Selamatkanlah aku! Hai 
Uzza! Selamatkanlah aku dari 
siksa yang aku alami saat ini. Hai 
Habil! Dulu aku pernah mengusap 
kepalamu dan kedua kakimu pada 
tahun demikian.” 


Ketika raja itu mengeluh kepada 
berhala-berhala yang ia sembah, 
maka panas api semakin 
bertambah. Ia menjadi tahu kalau 
berhala-berhala itu tidak 46t u 
menyelamatkannya. Ia merasa 
putus asa dan bertaubat kepada 
Allah. Kemudian di dalam bejana 
besar, ia berseru: 


E E AI VI LN 


“Tidak ada tuhan selain Allah dan 
Muhammad adalah utusan-Nya”. 


Sesaat setelah seruan itu, Allah 
mengutus hujan dari langit untuk 
jatuh di atas api bejana dan 


memadamkannya. Allah juga 
mengutus angin agar angin 
menerpa bejana besar dan 
membuatnya terbang. Karena 


hembusan angin, bejana besar itu 
bergerak-gerak di udara. Raja 
yang ada di dalam bejana besar 


46 


AN Og oya as ola 
L ale Jala ah SN L 
Ju L a UTK a je 
AS dasg Lal) al AS 
A e el LSG an SG 


PER 


3 sg dw À II eng ae 
Hei 


A dgy KL AI VI IN 


SU lom ya Ab Il AI ey 
cha k dwg Sa L 
d ed shodi JI 
JY J sa Yl shll Cm 


PA 


EER ETE 


terus-menerus mengucapkan 


AR A 


tidak ada tuhan selain Allah dan 
Muhammad adalah utusan-Nya. 


Kemudian angin menerbangkan 
dan melempar jauh bejana besar 
itu hingga tak terlihat mata hingga 
menjatuhkannya di antara suatu 
kaum yang tidak mengenal Allah 
sama sekali. 


Melihat bejana besar jatuh dari 
langt, kaum pun penasaran dan 
mendekatinya. Mereka memeriksa 
dan membukanya. Tiba-tiba 
mereka melihat raja itu. Dengan 
segera, mereka mengeluarkan raja 
dan bertanya: 


“Siapa kamu? Apa yang telah 
terjadi denganmu?” 


“Aku adalah raja di 
(demikian),” jawab si raja. 


wilayah 


Kemudian raja itu menceritakan 
kisahnya kepada kaum. Akhirnya 
mereka semua masuk Islam. 


47 


ra os 


Al oha Y e ou gl cill é 


il o| oga >lo 0-9 ogis b 


lua Lag cÍ ope ad JLi 


IS aya 3 Al bf Ju 
Igalula dg aua oe masl 


kena 


HADIS KEDELAPAN 
PAHALA AHLI JUMAT 


Diriwayatkan dari Ali bin 
Abu Tholib bahwa ia berkata; 
Rasulullah SAW bersabda, “Pada 
hari Jumat, akan duduk di setiap 
pintu masjid 70 malaikat yang 
menulis nama orang-orang hingga 
nama orang terakhir yang ditulis 
adalah laki-laki yang datang pada 
saat imam telah duduk di atas 
minbar. Sementara itu, laki-laki 
itu tidak menyakiti seorang pun di 
tempat duduknya dan tidak 
berkata kecuali berkata kebaikan. 
Laki-laki terakhir itu adalah 
gambaran balasan kecil bagi ahli 
Jumat. Balasan tersebut adalah 
bahwa laki-laki itu akan diampuni 
keburukan-keburukannya yang ia 
pernah lakukan di antara dua 
Jumat ...” (hingga akhir hadis). 


a. Para Malaikat Menunaikan 
Ibadah Jumat 


Sebagaimana Firman Allah, 
“Ketika Tuhanmu berkata kepada 
para malaikat; ‘Sesungguhnya 
Kami akan menjadikan kholifah di 
muka bumi' maka para malaikat 
berkata, "Akankah Engkau akan 
menjadikan makhluk yang akan 


berbuat kerusakan dan 
menumpahkan darah di bumi 
sedangkan kami senantiasa 


bertasbih dengan memuji-Mu dan 


DS II o de oe 
Dl dho BI dgy JE JB ~g 
o l IS de olt eleg ade 
K bg rod! ao dadl 
OS a= A Gal oe 
a> se Jo eS o 
li bg e ydi de GAY! pdo 
AW I Y da ds ads G 
Hy Uso idl ey Jef gof 
SN as ba ita SAN 

ali h odl oy 
day JB y da JB LS 
AI 3 Jel al A 
o kè JA KYW JB iile 
A sU diw kè Li 
Š D D pig Jot ei 
Ogala Y L edef gl JUs ele 


48 


mensucikan-Mu?' Kemudian Allah 
memurkai mereka, “Sesungguhnya 
Kami lebih tahu apa yang kalian 
tidak ketahui.” Mendengar seruan 
kemurkaan Allah ini, para 
malaikat takut dan terbang 
memutar di sekitar “Arsy 
sebanyak tujuh kali. Kemudian 
Allah pun memaafkan mereka. Dia 
memerintahkan mereka untuk 
membangun rumah di bumi agar 
ketika anak cucu Adam berbuat 
dosa maka mereka memutari 
rumah tersebut sebanyak tujuh 
kali dan Allah akan memaafkan 
mereka sebagaimana Dia 
memaafkan para malaikat setelah 
memutari ‘Arsy sebanyak tujuh 
kali. 

Mendengar perintah Allah, 
dengan segera para malaikat 
turun ke bumi dan membangun 
Ka'bah. Pada saat terjadinya 
banjir bandang yang keempat, 
Allah mengangkat Ka'bah tersebut 
ke langit. Kemudian Dia 
menciptakan sebuah menara di 
samping Ka'bah dan menyebutnya 
dengan Baitul Makmur. Tinggi 
Baitul Makmur adalah sejauh 
perjalanan 500 tahun. 

Ketika hari Jumat datang, 
Jibril “alaihi as-salam naik ke atas 
menara dan mengumandangkan 
adzan. Setelah itu, Israfil “alaihi as- 
salam naik di atas minbar dan 
berkhutbah. Setelah khutbah, 
Mikail mengimami para malaikat 
lain. 

Setelah mereka 
selesai sholat, Jibril berkata: 


semua 


PAI da> Iple KU il 
AN ea eee jld oha ge 
BAN ag de by Igy OI 
Js= osb pl Yi o y 
LS ege jli ola ae La 

UI ye jala 


FAN de as d é 
Jl oi ca JW Ól aniy 
Bila dt dl ae N glandi 
ol È AaS ga dl oa g 
Uni GUN Jobo agan! cal 
ele 

Hho ua intl ey OS G 
Osga BUM de Adl ade 
a t de Jalal ag 
SDN J ehs 


Jhe da Lal oe Ip Ih 


49 


“Pahala yang aku dapatkan karena 
adzan akan aku berikan kepada 
semua orang yang adzan di bumi.” 


Kemudian Israfil berkata, “Pahala 


yang aku dapatkan karena 
berkhutbah akan aku berikan 
kepada semua orang yang 
berkhutbah di bumi.” 


Kemudian Mikail berkata, “Pahala 
yang aku dapatkan karena 
mengimami sholat (Jumat) akan 
aku berikan kepada semua imam 
sholat Jumat di bumi.” 


Kemudian para malaikat berkata 
“Pahala yang kami dapatkan 
karena berjamaah sholat Jumat 
akan kami berikan kepada semua 
orang yang berjamaah sholat 
Jumat di belakang imam.” 


Kemudian Allah berkata, “Wahai 
para malaikat-Ku! Apakah kalian 
semua akan mengasihi hamba- 
hamba-Ku sedangkan Aku adalah 
Allah Yang Paling Pengasih. Wahai 
para malaikat-Ku! Aku bersaksi di 
hadapan kalian bahwa 
sesungguhnya Aku mengampuni 
mereka semua yang menghadiri 
sholat Jumat.” 


Hadiah ampunan dari Allah ini 
merupakan hadiah istimewa 
untuk umat Muhammad, bukan 
umat-umat sebelum mereka. 


50 


PN A ya d a L 
axa G pgd ad aing OYI 
d de L lel Jais AN 
aot aa Abal ola ye 
Jsi È NI ag 3 Lbh 
AA o d e L elu 
ex ch ol mag ULY JY 
J È I a 3 idl 
a li a L aUI 
de o gt ola ieh 

PLY l= irati 396 


Je Oya KÍ Su y Al dig 
LS esT bi Goals 


H oi i l Sepat gL 


Y uÑ oia 3 pat MS liag 


KAN ASI ad lia oe Kai 


b. Haji 4 Kali dalam Sebulan 


Syeh al-Imam az-Zandusiti 
berkata, “Saya telah mendengar 
kalau al-Imam Abu Muhammad 
bin Abdillah bin Fadhl 
menyampaikan cerita pada saat 
beliau mengajar. Beliau bercerita 
dengan bahasa Paris. Cerita itu 
berbunyi bahwa diriwayatkan 
dari al-Auza'i bahwa ia berkata; 


Suatu hari Maisaroh bin Khunais 
melewati kuburan-kuburan. Ia 
berkata, 


“Semoga keselamatan tercurahkan 
atas kalian semua! Wahai Ahli 
kubur! Kalian telah mendahului 
kami dan kami akan menyusul 
kalian. Semoga Allah merahmati, 
mengampuni, dan memberkahi 
kami dan kalian semua pada saat 
menghadap-Nya, yaitu pada saat 
kami telah mengalami apa yang 
telah kalian alami. 


Kemudian Allah mengembalikan 
ruh ke jasad salah satu penghuni 
kuburan tersebut. Si penghuni itu 
menjawab salam Maisaroh dengan 
perkataan yang fasih: 


Beruntung sekali kalian! Wahai 
penduduk dunia! Kalian bisa 
melakukan haji di setiap bulan 
sebanyak 4 (empat) kali. 


Kemana kami melakukan haji 
sebanyak 4 kali di setiap bulan? 


51 


sh AMI dle LYI il JG 
Op AS LÍ pb a rage 
ule 3 A Jail op dl ae 
JB SINI ye Tek Gal 
Ug AI 3 ES o be e 
yä Ja L Kls Nah Jua 
a P bg Hala Wi 
Sa LI iis Sa UI aji 
ade patil 3 SK WM Il 


al Eno L dl Uje Bl 


doy t~ di a Je 
gab 3 Ol sh A 
J o ot sal Jade II 


Dlhe al et 


Aè dS gå ot dl ème Ja 


Semoga Allah merahmatimu, 


tanya Maisaroh. 


Si penghuni kuburan menjawab; 
‘Berangkat sholat Jumat. Apakah 
kalian tidak tahu kalau sholat 
Jumat adalah seperti ibadah haji 
yang mabrur dan diterima?’ 


Maisaroh melanjutkan, ‘Beritahu 
kami amalan yang bisa kami 
senantiasa lakukan! Semoga Allah 
merahmatimu.' 


‘Beristighfarlah! Wahai penduduk 
dunia! Istighfar adalah sesuatu 
yang paling bermanfaat di 
akhirat, jawab si penghuni 
kuburan. 


Maisaroh bertanya, “Apa yang 
membuat anda tidak menjawab 
salam kami tadi?’ 


Si penghuni kuburan menjawab, 
Salam merupakan kebaikan. 
Sedangkan kebaikan-kebaikan 
telah diangkat dari kami. Oleh 
karena itu kebaikan kami tidak 
akan bertambah dan keburukan 
kami pun juga tidak akan 
berkurang. 


Si penghuni kuburan melanjutkan 
Kami telah meridhoimu dengan 
ucapanmu; Semoga Allah 
merahmati si fulan yang telah 
mati; untuk kami. Wahai 
penduduk dunia! 


52 


JIWA day Ola gl 


UST Osaka LÍ JB £ intl JG 


AN elay ade agl L Usai JG 


gf YU Jal L uy JG 


SAS 3 LN 
kali le a5 OT dau Las JB 


naa Rino A 


J2 U ieo 


Ga Jal Y Ke be a JG 
Sa UG AI WR 


c. Ku Beri Kau Hari Jumat, Hai 


Muhammad! 


Syeh al-Imam, 'alimul millah 
waddin, yaitu az-Zandusiti berkata 
bahwa ia pernah mendengar Abu 
Mansur berkata kalau Allah 
memberikan hari Sabtu kepada 
Musa, 50 nabi dan 50 rosul yang 
bersamanya. Dia memberikan hari 
Ahad kepada Isa, 50 nabi dan 50 
rosul yang bersamanya. Dia 
memberi hari senin kepada 
Muhammad shollallahu 'alaihi wa 
sallama dan 63 nabi dan 63 rosul 
bersamanya karena sesungguhnya 
para nabi berjumlah 124.000 dan 
para rosul berjumlah 314. Yang 
paling utama adalah Muhammad 
shollallahu “alaihi wa sallama dan 
ditambah 13 nabi dan 13 rosul. 
Allah memberikan hari Selasa 
kepada Sulaiman, 50 nabi dan 50 
rosul yang bersamanya. Dia 
memberikan hari Rabu kepada 
Ya'qub, 50 nabi dan 50 rosul 
bersamanya. Dia memberikan hari 
Kamis kepada Adam dan 50 rosul 
bersamanya. Semoga rahmat Allah 
tercurahkan kepada mereka 
semua. Masih tertinggal satu hari, 
yaitu hari Jumat. Rasulullah 
bertanya kepada Allah, “Wahai 
Tuhanku! Apa bagian umatku 
dari-Mu? Allah menjawab, “Hai 
Muhammad! Hari Jumat dan surga 
adalah milik-Ku. Aku memberikan 
Jumat dan surga untuk umatmu. 
Keridhoan-Ku bersama Jumat dan 
surga adalah hadiah bagi mereka.” 


53 


ay AN dle di adl JG 
SIM ena UI came JG Segi 
Sah ma da asi Ja 
es obeis Ana Wwy h omaha 
ane Dag Lai opaha jad AYI 
ale aa ea ea 
OÑ ana Daya bs Untag LIL, 
hny ASI AL (Old male el 
BLS egie Ogah BH ogies 
MI pede di LG Lee DU, 
bela Yayang las pts EDG daa Aaj 
Hyang Las opaha Olak SUDI Ag 
eg Hai pa a na 
PY oH eg bely Ana Sayas Lai 
are Waag Lai dg aall asle 
er i mal mede Al lgo 
k L ade il JG Id Anak 
k dw ÀI JG da gf bo l oy 
inad! cabels QA da ag AL 
ihly Anal ga ag SAY ikl 


aa 


HADIS KESEMBILAN 
RIZKI ALLAH 

Diriwayatkan dari Mu'adz a > : A i 
bin Jabal radhiyallahu “anhu gi a SP de S ala a 
bahwa ia berkata, “Rasulullah >» 5 CEE TEE Da 
shollaliahu: “alaihk. wa- sdlama 2 he ó Jo JG JG al as 
bersabda; Allah berfirman: (1) Hai z b 4 
anak cucu Adam!  Malulah e>! o h al J ms ade 
terhadapku ketika kamu .¢ . i | . 
bermaksiat!!! Aku akan malu uh dimau ue C 
terhadapmu di hari pelaporan 


amal sehingga Aku tidak akan 
menyiksamu. (2) Hai anak cucu 
Adam! Bertaubatlah kepada-Ku! 
Maka Aku akan memuliakanmu 
seperti kemuliaan yang diberikan 
kepada para nabi. (3) Hai anak 
cucu Adam! Jangan memalingkan 
hatimu jauh dari-Ku karena 
sesungguhnya apabila kamu 
memalingkan hatimu jauh dari-Ku 
maka Aku akan menghinakanmu 
dan tidak akan menolongmu. (4) 
Hai anak cucu Adam! Apabila 


kamu bertemu dengan-Ku 
sedangkan kamu membawa 
kebaikan-kebaikan sebanyak 


penduduk bumi maka Aku tidak 
akan menerimanya sampai kamu 
membenarkan janji dan ancaman- 
Ku. (5) Hai anak cucu Adam! 
Sesungguhnya Aku adalah Dzat 
yang memberi rizki. Kamu adalah 
makhluk yang diberi rizki dan 
kamu tahu kalau sesungguhnya 
Aku memenuhimu dengan 
memberimu rizki. Oleh karena itu, 


W SYI pa di an 
IT ei a ella 
JAV el ol beli lS 
LE ed Ol Sbb as A 
eT al b Jaa Wi ge 
e Ea 
a> du Jald aI daf Jaa 
OT l b des Sale aia 
af elas dyt ah ay UI al 
c gelb V3 w S5, ai 
Kam gelb oS o p II 
al L ie Ole cag Hij, 
MH JLab sois d bi~ asl 


54 


jangan meninggalkan ketaatan 
kepada-Ku gara-gara rizki karena 
sesungguhnya apabila kamu 
meninggalkan ketaatan kepada- 
Ku gara-gara rizkimu maka akan 
tetap bagimu siksa-Ku. Hai anak 
cucu Adam! Jagalah 5 (lima) 
nasehat ini karena-Ku maka akan 


tetap bagimu surga ... (hingga 

akhir hadis). 

a. Kalo Sudah Jadi Rizkimu 
Maka Tidak Akan Kemana. 
Hai saudara-saudara 

muslimku! Janganlah kalian 

bersedih hati atas rizki dan 

janganlah rizki kalian 


mencegahmu dari taat kepada 
Allah karena ada Firman-Nya: 
tidaklah dari makhluk hidup di 
bumi kecuali Allah telah mengatur 
rizkinya,! seperti keterangan yang 
tertera dalam hadis bahwa 
sesungguhnya Allah menciptakan 
burung hijau di udara dan 
menjadikan anak panah berada di 
punggungnya dan anak panah lain 
di bawah perutnya. Dan Allah 
menciptakan ikan besar di laut 
yang selalu memakan ikan kecil. 
Sesaat setelah ikan besar itu 
memakan ikan kecil, ternyata 
didapati sedikit daging ikan kecil 
yang terselit di antara gigi-giginya. 
Selitan daging itu membuatnya 
sakit hingga ia mengeluarkan 
kepalanya ke permukaan air. Saat 


1 OS. Al-An'am: 38 


55 


dala pl abi Ma 


Ie Ia Y all y aL 
isti ce Sa S Y; HJ 
O hla oye lag Il Al Ja em 
sl LS iy a ds Y AN 
Ib al gJ w o Al 3 
ogb EG J~s A 8 a 
S3 AI l ab, A le, 
Band JL Ii 3 bg 
dad di o dg 
sU a a A ag 
IL DI A AN 


s 


kepalanya dikeluarkan ke 
permukaan air, mulutnya terbuka. 
Sementara itu, burung hijau 
datang ke arah mulut ikan besar 
dan masuk ke dalamnya. 
Kemudian burung hijau itu 
memakan daging yang terselit di 
antara gigi-giginya. Dua anak 
panah yang tertancap di 
punggung dan bawah perut 
burung hijau menjadi seperti dua 
tiang di mulut ikan besar sehingga 
ikan besar tidak bisa melahap dan 
memakan burung hijau. Setelah 
selitan daging yang menyelit di 
antara gigi-gigi ikan besar habis 
dimakan burung hijau, ia pun 
keluar dari mulut ikan dan 
terbang ke udara. Allah telah 
menetapkan rizki burung hijau itu 
berada di antara gigi-gigi ikan 
besar. Kemudian ikan besar 
kembali ke tempatnya dan 
beristirahat. Masing-masing dari 
burung hijau dan ikan besar saling 
menjadi sebab satu sama lain. 
Allah tidak meninggalkan burung 
hijau tanpa mendapatkan rizki. 
Lantas apakah Allah akan 
meninggalkan manusia tanpa 
memperoleh rizkinya?” 

b. Disuapi Roti 
Gagak 


Oleh Burung 


Diceritakan bahwa sebab 
Ibrahim bin Adham bertaubat 
adalah bahwa pada suatu hari, ia 


keluar berburu. Kemudian ia 
beristirahat di suatu tempat 
sambil mengeluarkan nampan 


56 


oleji oa dl ou OS L 
le ti Y DH S3 ogas 
m o el 33 Lb AT, araa 
Jd ja sladi 3 ghs aa 
Sa arg dbal o o Sy 
IS OSs A ejas IA JI 
Ja Y ADI Luas Le dola 
OLY Ip AS dy N hbll 


Èj Y 


AN in, mao OS el! LKL G9 


Ye dè aaa a A o 


piring untuk memakan bekal 
makanannya. Saat makanan 
berada di atas nampan piring, 
tiba-tiba burung gagak datang dan 
menyambar rotinya dengan paruh 
dan langsung terbang ke udara. 
Ibrahim pun kaget. Kemudian ia 
bergegas menaiki kuda dan 
mengejar burung gagak itu hingga 
menuju ke arah gunung. Ibrahim 
kehilangan jejak. Ia pun terus 
mengejar burung gagak itu 
dengan naik ke arah gunung. Tiba- 
tiba dari kejauhan, ia melihat 
burung gagak itu. Ketika ia telah 
mendekati, burung gagak itu kaget 
dan akhirnya terbang. Melihat 
tempat burung gagak itu mulai 
terbang, tiba-tiba Ibrahim melihat 
seorang laki-laki terikat tergeletak 
miring di gunung. Ia pun turun 
dari kudanya dan melepaskan 
ikatan laki-laki itu. Setelah laki- 
laki itu terbebas, Ibrahim pun 


menanyakan apa yang telah 
terjadi padanya. Laki-laki itu 
menjelaskan; 


“Sebenarnya aku adalah seorang 
pedagang. Aku telah dirampok 
oleh segerombolan perampok. 
Semua harta yang aku bawa 
dirampas oleh mereka. Mereka 
menganiayaku, mengikatku, dan 
membuangku di tempat ini. Aku 
bertahan di sini sudah selama 7 
hari. Setiap harinya, burung gagak 
itu membawakanku roti. Ia berada 
di atas dadaku dan memotong- 
motong roti dengan paruhnya. 
Kemudian ia menyuapkannya ke 


57 


le lala JS Ad Jenang 
o ish AB s SIS pa 
slal a olis h pin 
S D5 o ell a 
a> bl al II odg aep 
8 les JA di olal deo 
Lal elal daad A e 
Ja o sie olal All JA 
JD malal Us Lb ola D 
bagi Wy mall si olal 
SI Lli oli e a htk 
UL ola de Jadi SUS malal 
Jiss olas Js tap oe Jy 
al dad JW aag d oe 
Sol gU oisi lU os 
2033 JUI oe e OSL Iga, 
SA lis Se gymis 
tat pu JS phl ine d slog 
Geo de A ph olal 
SA oia AN Ss 


mulutku. Selama 7 hari itu, Allah 
tidak meninggalkanku dalam 
kelaparan.” 


Setelah mendengar cerita laki-laki 
itu, Ibrahim pun menaiki kudanya 
dan memboncengkan laki-laki itu 


untuk di antarkan ke tempat 
dimana ia tinggal. Kemudian 
Ibrahim pun bertaubat dan 


kembali kepada Allah. Ia melepas 
dan meninggalkan pakaian 
bagusnya dan hanya mengenakan 
pakaian bulu. Ia juga 
memerdekakan semua budak- 
budaknya. Ia juga mewakafkan 
tanah dan harta miliknya. 
Kemudian ia mengenakan tongkat 
dan pergi menuju kota Mekah 
tanpa membawa bekal dan 
kendaraan. Ia hanya berpasrah 
diri kepada Allah dan tidak kuatir 
dengan bekalnya. Dalam 
perjalanannya, ia tidak merasa 
kelaparan hingga ia sampai di 
kota Mekah. Ia bersyukur dan 
memuja Allah. 


Allah berfirman, “Barang siapa 
berpasrah diri kepada Allah maka 
Dia akan mencukupinya. 
Sesungguhnya Allah berkuasa atas 
kehendak-Nya. Allah telah 
menetapkan takdir bagi segala 
sesuatu ....”2 


? QS. at-Tholag: 3 


58 


PLII SAS 3 Lai Al GI Lag 


dw Il eng ol og Hall 
Spal yag BALI LI gia 
Yul, olie Sesal, saue geh 
E ana E E 
La de JSS Al, Y ab 
IS le e 8 AD ae aa 
Jw d Kig KAI II de 


ade alg 


bom HP AN de JS ag JU 
JS àl J Wol IL o 


LYI 3 ea 


AW Sa 


HADIS KESEPULUH 
GAMBARAN SURGA DAN NERAKA 


Diriwayatkan dari Kulaib 
bin Hazim radhiyallahu “anhu 
bahwa ia berkata, “Saya pernah 
mendengar Rasulullah shollallahu 
'alaihi wa sallama bersabda, “Hai 
kaumku! Carilah surga sepenuh 
kemampuan kalian dan hindarilah 
neraka sepenuh kemampuan 
kalian karena orang yang mencari 
surga tidak tidur dan orang yang 
menghindari neraka juga tidak 
tidur. Sesungguhnya surga 
dikelilingi oleh hal-hal yang tidak 
disukai dan sesungguhnya neraka 
dikelilingi keenakan-keenakan 
dan kesenangan-kesenangan. Oleh 
karena itu sungguh janganlah 
kalian melalaikan akhirat!” 

Disebutkan di dalam hadis 
lain dari Abu Sa'id al-Khudri 
radhiyallahu “anhu dari Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 
bahwa beliau bersabda, “Akan 
diserukan ketika penduduk surga 
memasukinya, 'Telah tiba masa 
dimana kalian akan hidup dan 
tidak akan mati selamanya, kalian 
akan sehat dan tidak akan sakit 
selamanya, kalian akan muda dan 
tidak akan mengalami tua, dan 
kalian akan merasakan 
kenikmatan dan tidak akan 
merasakan kesedihan selamanya.' 
Seruan tersebut adalah Firman 
Allah Dan diserukan kepada 


IA a pl 01 HS oe 
Dl lo DI Iga, Sa JB ae 
KAA lbi es 4 Jyt pleg acle 
OP SAS L oe laala a 
ala Y ols kb ala Y atl 
Ola yiL pie ahl ola LLa 
W olida JUL abt L 


EI E Sue 


Seru Elo AI EA 3 slog 
A IMA en Mal 
Sola JB af pay ade Al le 
olah Gal Jai Jess IS) ola 
Sg lal Nak Ys Io Ol SI 
SI Ig laf Ngada Yy Ion OI 
oÍ SI oly lau Ia Yg Igis Ol 


ala eUa Idul Iga YG goni 


59 


mereka, ‘Itulah surga yang 
diwariskan kepadamu disebabkan 
apa yang dahulu kamu lakukan'.”3 
Diriwayatkan dari Abu 
Hurairah radhiyallahu “anhu baha 
ia berkata, “Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama bersabda 
bahwa Allah berfirman, “Aku telah 
mempersiapkan bagi orang-orang 
sholih di surga suatu kenikmatan 
yang belum pernah mata lihat, 
telinga dengar, dan tersirat di hati 
manusia. Bacalah Firman Allah 
jika kalian menginginkan: 
Seorangpun tidak mengetahui apa 
yang disembunyikan untuk 
mereka, yaitu (bermacam-macam 
nikmat) yang menyedapkan 
pandangan mata sebagai balasan 
terhadap apa yang telah mereka 
kerjakan.4 Sesungguhnya di dalam 
surga terdapat sebuah pohon yang 
andai seorang pengendara 
melewati bayangan teduhnya 
selama 100 tahun maka ia tidak 
akan selesai melewatinya. Bacalah 
Firman Allah jika kalian 
menginginkan: Dan naungan yang 
terbentang luas (30) dan air yang 
tercurah (31) dan buah-buahan 
yang banyak (32) yang tidak 
berhenti buahnya dan tidak 
terlarang mengambilnya (33) dan 
kasur-kasur yang tebal lagi empuk 
(34) sesungguhnya Kami 
menciptakan mereka (bidadari- 


* QS. al-A'rof: 43 
* OS. as-Sajdah: 17 


60 


Lagi Adel KU of lagg JW 
Ogs px Lc 

ae Jw à Sa AP aÍ oss 
Jw àl lo Al dgy JB JG 
gok wel Jei elg ade 
oÍ ae y L ah o gta 
A3 de bo Yg car OS Y 
W dw J i a a 
EP oe ph PL Oa das 
Ogh WS L sla 

SUN e ai uhl 3 Ob 
OLGA kabi Y ale L UG 
slag agtt jbo Jl aa piii 
desi Y EKS K9 oS 
ul Ag Y 
LYI elas, alas 


ico P9 


bidadari) dengan langsung (35)... 


Diriwayatkan dari 
Mughirah bin Syukbah 
radhiyallahu anhu bahwa 
sungguh Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama bersabda, 


“Musa bermunajat kepada Allah. 
Ia berkata: Ya Allah! Beritahu aku 
orang yang terakhir masuk surga 
dan berapa banyak bagian surga 
baginya? Allah menjawab, “Hai 
Musa! Tidak ada seorang muslim 
yang berada di neraka kecuali 
satu orang yang akan Aku 
keluarkan dari sana dengan 
rahmat-Ku. Kemudian ia berhenti 
di pintu surga. Kemudian Aku 
berkata kepadanya: Masuklah ke 
dalam surga! Ia menjawab; 
Bagaimana aku mau masuk surga 
sedangkan orang-orang di 
dalamnya telah menempati 
tempatnya dan derajatnya masing- 
masing sedangkan aku tidak 
kebagian sesuatu dan tempat. 
Kemudian Aku berkata: Hai 
hamba-Ku! Apakah kamu ridho di 
surga mendapatkan satu kerajaan 
yang berukuran seperti dua 
kerajaan di dunia? Kemudian ia 
menjawab, Aku ridho. Kemudian 
Aku berkata: Masuklah ke dalam 
surga! Bagimu adalah kelipatan 
ganda ukuran kerajaan tersebut. 
Kemudian Allah memberinya satu 
kerajaan yang seukuran 4 (empat) 
kerajaan dunia.” 


? 9S. al-Wagiah: 30-35 dst 


61 


Il bp TAB op ai A Sa 
Jw dl lo dl of us Ii 
JB ay Konga PL JG edog ade 
da o l o gyl o h 
Š JU ahl oya ad O eS h 
J o AIN oen D 
E a> >i Ig Ja Y m 
J Jü ut oL de di 
ahi eof AS Jii adl feo 
y Jab o Yg ied d ae el 
OKI o ahl 3 a SA 
Ji I oya Sr ASUR laio 
ia desi a Jab Seby NS 
yah olbs W Blast a 

G ale cpe inyi ae 


Penyusun, Muhammad bin 


Abu Bakar Semoga Allah 
merahmatinya, berkata, “Kerajaan 
tersebut seukuran tanah 


Khurasan, Irak, Yaman dan Syam.” 
Ia melanjutkan, “Membicarakan 
sifat surga tidak akan ada 
habisnya tetapi perlu juga 
membicarakan sifat neraka.” 

Anas bin Malik radhiyallahu 
“anhu berkata, “Ketika diturunkan 
ayat ini “Dan sesungguhnya 
Jahannam itu benar-benar tempat 
yang telah diancamkan kepada 
mereka (pengikut-pengikut setan) 


semuanya, maka sungguh 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama menangis. Para 


sahabatpun juga menangis karena 
tangisan Rasulullah shollallahu 
'alahi wa sallama padahal mereka 
tidak tahu wahyu apa yang 
diturunkan oleh Jibril kepadanya 
shollallahu “alaihi wa sallama. 
Tidak ada seorangpun dari 
mereka bertanya kepadanya 
shollallahu 'alaihi wa sallama.” 

Setiap kali Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 
melihat Fatimah radhiyallahu 
'anhaa maka beliau selalu senang. 
Suatu ketika Abdurrahman bin 
Auf mendatangi Fatimah di rumah 
Fatimah. (Dalam riwayat dari 
Umar bin Khattab): Abdurrahman 
berkata, “Assalamualaiki Wahai 
putri Rasulullah.” 


€ OS. al-Hijr:43 


62 


OS ade Al in, Sal JB 
JB plag oss Shes lel Jia 
oe Wi SS ep NY 


Ja ey MIL op Omi JB 
ma Ols LYI oia cody U ae 
d dmy D oma megl 
AL lag ade dw Al lo 
Yy SI ulao Sa Bener 
ade Jóh Jp L ggs 


dl of af abi dg Ak 


eles ade Jw Àl ho all OS 
Las JW AI b ibb csi, ISI 
Ds o A dlsb Sp 
op ily S9 ibb ok d 

as Jw Ah any MU 


Fatimah menjawab, “Alaika as- 
Salam. Siapa anda?” 


Abdurrahman menjawab, “Saya 
adalah Abdurrahman bin Auf.” 


Fatimah bertanya, “Hai Ibnu Auf! 
Ada perlu apa anda datang?” 


Abdurrahman menjawab, “Aku 
meninggalkan Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 


dalam keadaan menangis dan 
bersedih. Aku tidak tahu wahyu 
apa yang dibawa Jibril untuknya.” 


“Ya sudah! Pergilah! Aku bersiap- 
siap dulu.” jawab Fatimah. 


Abdurrahman 
Rasulullah 


Kemudian 
pergi menemui 
shollallahu “alaihi wa sallama 
dengan harapan, “Barangkali 
Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 
sallama akan memberitahuku 
tentang wahyu apa yang dibawa 
Jibril untuknya.” 


Sementara itu Fatimah 
mengenakan selimut usangnya 
yang ditambal dengan 12 


tambalan dengan pelepah dan 
daun kurma. Ketika Fatimah telah 
keluar dari rumahnya, Umar 
melihatnya sambil meletakkan 
tangannya di atas kepalanya dan 
berkata: 


“Duh kasihan sekali! Sungguh 
putri-putri kaisar dan raja 
mengenakan sutra kasar dan sutra 
halus. Sedangkan putri Rasulullah 


63 


AI Jay can L Elle (ld JG 
a oda OLI ae coi 
Se oy gA e UI Ja of 
L sle L e cpl g odi 
Pdl Lal ade ll S JG 
a J Sa h USU 


We 


AL gk oy o g oda 

2 eea 
al ade al di alah 
u Jy u g ad ao 
bo A8 lile US cdi Gio 
Jl dyg Sena UG a aih 
3 U A caa hd 
le odl a da 5 
cw gA olj b goby aah 
OP eleg ade J Àl o at 
a ok smh pad oL 
AN do Òl Jawy cg tidig 


shollallahu “alaihi wa sallama 
hanya mengenakan selimut dari 
bulu dengan 12 tambalan daun 
dan pelepah kurma.” 


Ketika Fatimah telah menemui 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama, ia bertanya, “Wahai 
Rasulullah! Apakah anda tidak 
tahu kalau Umar heran dengan 
pakaianku. Demi Allah! Sejak 5 
tahun yang lalu aku dan Ali tidak 
memiliki tikar sama sekali kecuali 
kulit kambing gibas yang kita 
gunakan untuk menikari unta 
kami di siang hari dan kita 
gunakan sendiri bertikar di 
malam harinya. Sedangkan bantal 
tidur kami adalah tulang dan 
perabot rumah kami adalah dari 
pelepah kurma.” 


Rasulullah menjawab, “Hai Umar! 
Tinggalkan putriku! Barangkali ia 
sedang tidak merasa nyaman!” 


Fatimah bertanya, “Demi Allah! 
Apa yang membuat anda 
menangis? Wahai Rasulullah!” 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama menjawab, “Bagaimana 
aku tidak menangis sedangkan 
Jibril telah ' menyampaikanku 
wahyu ‘Dan sesungguhnya 
Jahannam itu benar-benar tempat 
yang telah diancamkan kepada 
mereka (pengikut-pengikut setan) 
semuanya.”T 


7 QS. al-Hijr:43 


64 


Dyo o S G ebay ade Js 
Sy LUQ ie aL b 5g 
ibb codes Lb pad i 
Jy L U ee dw Àl b 
MV P p of SE Yi di 
d U Ra di ll al 
Y Gonta HP da HP SN, 
MU ade a AS Eka 
Ola sal AU OLS SB Uu 
Bra Lagi Kal ya ia 
a La ade al Jë Jeli 
AH BOS Lah al po er 
dw 2) Rabb SE gel 
SIS SAI La omi las Ls 
Oda La ade dl JB 
Ku SÍ Y A 
a Olg AYI 038 adi ade 


“Wahai Rasulullah! Beritahu aku 
salah satu pintu Jahannam!” tanya 
Fatimah. 


Rasulullah SAW menjawab, “Hai 
Fatimah! Pintu Jahannam yang 
paling ringan terdiri dari 70.000 
gunung api. Di setiap gunungnya 
terdapat 70.000 jurang api. Di 


setiap jurangnya terdapat 
70.000.000 perengan api. Di 
setiap perengannya terdapat 


1000.000 kota. Di setiap kotanya 
terdapat 70.000.000 bangunan- 
bangunan api. Di setiap bangunan- 
bangunannya terdapat 1000.000 
rumah api. Di setiap rumahnya 
terdapat 70.000.000 kamar api. Di 
setiap kamarnya terdapat 
70.000.000 peti api. Dan di setiap 
petinya terdapat 70.000.000 jenis 
siksaan yang di dalamnya 
terdapat siksaan yang menjelma 
penerima siksaan tersebut.” 


Kemudian Fatimah jatuh 
telungkup sambil berkata, 
“Celakalah orang yang masuk 
neraka!” 


Ketika Umar radhiyallahu “anhu 
mendengar gambaran kecil 
twntang pintu Jahannam, ia 
berkata, “Andai aku adalah seekor 
kambing gibas milik keluargaku, 
lalu mereka menyembelihku, 
memakan dagingku, memotong- 
motong tubuhku, dan 
menghancurkan tulang-tulangku, 
maka aku tidak akan mendengar 
gambaran Jahannam.” 


65 


AP a Jy b oG 

Lgu 
L Old DL ade Gal JL 
Ogan late Ob Ugal Of ibb 
da JS às t o de HW 
ala JS B9 L o alg AÍ Ogro 
Ss U ora aa a a og 
JS Bg i aÍ af oai JS 
E ya pa AÍ Í oge igas 
u o h a af a IS 33 
ca i af oga a IS ia 
A bane ce JS Ga G o 
JS s ya dyu a 
o EY A af ogo Goku 
PA 
bb cbin JG alo 
Al de las dw AI 
e l Je d hal J 
ad h JG ne Wa ee 
Siy gy aY S ES 


Kemudian Abu Bakar radhiyallahu 
'anhu maju sambil berkata, “Andai 
aku adalah burung di padang luas, 


kemudian aku makan buah- 
buahan, minum air sungai, 
bertempat tinggal di batang- 


batang pohon, maka aku tidak 
akan mengalami hitungan amal 
dan siksa dan tidak akan 
mendengar gambaran Jahannam.” 


Kemudian Ali radhiyallahu “anhu 
berkata, “Andai ibuku tidak 
melahirkanku, andai saja aku mati 
di usia dini, andai saja aku adalah 


rumput, kemudian binatang- 
binatang ternak  memakanku, 
andai binatang-binatang buas 


memangsaku, maka aku tidak 
akan mendengar gambaran 
Jahannam.” 


Kemudian Salman radhiyallahu 
“anhu pergi ke arah kuburan Baqik 
yang memiliki pohon cemara 
sambil meletakkan tangannya di 
atas kepalanya dan berteriak 
keras, “Jauh sekali perjalananku! 
Sedikit sekali bekal perjalananku 
di Hari Kiamat!” 


Kemudian Bilal radhiyallahu “anhu 


menemui Salman radhiyallahu 
anhu. Bilal bertanya, “Apa yang 
membuat anda menangis 


bersedih?” Salman menjawab, 


“Celakalah aku dan kamu Bilal! 
Apabila waktu kembali kita adalah 
setelah memakai pakaian dari 
kapas dan katun, maka kita akan 


66 


A dlas lig cad 
wa Si aei da 

l dak Ao ab 
LS sae yh yag ae Jl 
Spy Abal JT jalal 3 LL 
Se gly JSI ya 
Y oh de Gada i$ 
T> È pe Si o dy olie 
SU Jai yg agag À aS de 
bg leo D ai ba al d al 
Hell GAST Ligi S aa 
GS cie gll aid bs 
ma Si oil 

bas go) Olle z È 
a gly yag GAl gi 
Ang dno del soby gag any 
KALA a aali dahi 

as Jw àl y Jok il È 

Š ae L If Ju Ih Ja 


ku> LSL 


memakai pakaian dari potongan- 
potongan api neraka. Celakalah 
aku dan kamu Bilal! Apabila 
waktu kembali kita adalah setelah 
memeluk istri-istri, maka kita 
akan bersama dengan para setan 
dengan belenggu-belenggu 
neraka. Celakalah aku dan kamu 
Bilal! yaitu ketika kita diberi 
minuman dengan air minum 
Jahannam dan diberi makanan 
berdurinya.” 


Diceritakan dari Manshur 
ibnu Ammar bahwa ia berkata, 
“Suatu ketika aku sedang berada 
di salah satu jalan kota Kuffah 
karena melakukan perjalanan 
untuk melaksanakan ibadah haji. 
Pada satu malam yang gelap, aku 
punya suatu hajat. Tiba-tiba 
ketika aku melewati salah satu 
rumah di sana, di tengah-tengah 
malam, aku mendengar seseorang 
berkata, Ya Allah! Demi kemuliaan 
dan keagungan-Mu! Aku tidak 
ingin membangkang  dari-Mu 
dengan melakukan kemaksiatan. 
Aku juga tidak lalai dari-Mu ketika 
melakukan kemaksiatan. Namun, 
suatu kesalahan telah menimpaku 


dan aku  terbujuk dengan 
ampunan-Mu yang luas kepadaku 
sehingga celakaku telah 


mengajakku kepada kemaksiatan. 
Kemudian aku terjerumus ke 
dalamnya karena kebodohanku. 
Sekarang aku mengharapkan dari 
anugerah-Mu Engkau menerima 
alasanku. Jika Engkau tidak 
menerimanya maka sungguh lama 


67 


OS Ol JW bg d Jas JB 
OLS, obal p Amy Uya 
JB ahl logis oe yt 
OS ol JA h Aa d hob 
BOB DI adla da Upa 
Aa d kal JEI 3 otea 
kan ya hiu JA 

ka oe lisabi, 
JB je ol pau e Sy 
HK y K g NU as 
Czo gim im 3 SI 
GÍ bp d isl- 3 sdb W 3 


L 


Is 


cad Ul oya Ipa 3 Kya 
A JA WG IN Sg 3 
kang on) La ag Sit 
inad is CU SS Lag Let 
d ose ube SSI, Wl 
alh de a Iie gès 
radi g cani Solid lede 
of Aa ya gal OYE leh 


kesedihanku dalam siksa jika 
Engkau tidak mengasihiku.' Ketika 
orang itu diam, maka aku 
membacakannya ayat al-Quran; 
“Hai orang-orang yang beriman! 
Jagalah diri kalian sendiri dan 
keluarga kalian dari neraka yang 
bahan bakarnya adalah manusia 
dan batu. Di sana terdapat para 
malaikat yang kasar dan kuat 
yang tidak pernah membangkang 
dari perintah yang Allah 
perintahkan dan selalu melakukan 
perintah yang diperintahkan 
kepada mereka.”8 Kemudian aku 
mendengar jeritan keras, 
gemuruh dan gerak-gerak. 
Kemudian gerak-gerak itu diam. 
Setelah itu aku tidak mendengar 


suara lagi. Kemudian aku 
menyelesaikan — hajatku dan 
kembali ke tempatku. 

Pagi harinya, aku kembali 


melewati jalan itu, tiba-tiba aku 
mendengar suara tangisan. Aku 
melihat orang-orang saling 
menghibur atau takziah. Tiba-tiba 
ada seorang wanita tua sedang 
menangis. Ternyata ia adalah ibu 
dari si mayit. Ia berkata, “Semoga 
Allah tidak membalas kebaikan 
kepada orang yang membacakan 
ayat al-Guran yang mengandung 
penjelasan siksa kepada anakku 
yang (tadi malam) ia sedang 
sholat. Ketika ia mendengar ayat 
tersebut, ia merasa ketakutan dan 


* QS. at-Tahrim: 6 


U Aek Sbs a LS o 
LU Salah Sal Ip Il 
A Lele lg yuli Lagia 
a LAI opar Y las BI 
iamo Da Doh La Olah 
DAR £ AS png imba LAS 
Cai La ladau ai dg a 
L by Jl cay E Rel 
LÍ BE a à casy canol 
Gja A cha OL a 
SB ins jys Ih Lam a 
Y Jë e od A 
al de W h al JB À sja 
SB yag olid S3 le a 
oue SUS ebe gar Lli Lg 

lre P3 


68 


jatuh mati.” 


Kemudian pada malam itu, aku 
memimpikannya. Aku bertanya 
kepadanya, 'Apa yang telah Allah 
perlakukan terhadapmu?’ 


Ia menjawab, “Allah telah 
memperlakukanku sebagaimana 
Dia memperlakukan orang-orang 
yang mati syahid di perang Badar.’ 
Bagaimana bisa demikian? 
tanyaku kepadanya. 


Karena orang-orang syahid di 
perang Badar telah dibunuh 
dengan (tebasan) pedang orang- 
orang kafir sedangkan aku telah 
dibunuh dengan tebasan pedang 
Allah Yang Maha Pengampun, 
jelasnya kepadaku. 


69 


cda ebi 3 ALI Un anis JG 
Eh dl Je al 


pb lada de L og ja JB 
AS 3 


MSI y I A JB 
jaa Saman LÍ edig 


(A oH iyat) 


HADIS KESEBELAS 
KEUTAMAAN SHODAQOH 


a. Ali dan 6 Dirham 


Diriwayatkan dari Ja'far bin 
Muhammad, dari ayahnya, dari 
kakeknya, bahwa ia berkata kalau 
Ali memberitahunya, “Suatu 
ketika, Ali pulang dari menemui 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama dan menuju rumahnya 
sampai ia menemui Fatimah, putri 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama. Ali melihatnya tengah 
duduk sambil memintal bulu dan 


Salman al-Farisi berada di 
depannya sambil mengulurkan 
bulu kepadanya. 


“Hai wanita mulia! Apakah kamu 
memiliki sesuatu yang dapat 
diberikan untuk makanan 
untamu? 70tanya Ali. 


“Demi Allah! Aku tidak memiliki 
apa-apa. Tetapi ini ada 6 (enam) 
dirham yang aku dapatkan dari 
Salman karena memintal bulu dan 
aku berencana menggunakannya 
membeli makanan untuk Hasan 


radhiyallahu “anhu dan Husain 
radhiyallahu anhu,” jawab 
Fatimah. 


GP GP MS NA UP 
Je slo JU de gyi JU oso 
dw le ll e o ata II 
pe aa 
ea Sea 
Upo U iis edi os KW 

Ja A 


PE ear a 
Ki gè Sa L dla JB 
Olaka W Sui Ala iw oia 
u jal of yia beo E ode 
Aa obla oal Lab 

Les 


70 


“Hai wanita mulia! Berikanlah 6 
dirham itu kepadaku,” pinta Ali 
Karramallahu Wajhahu. 


Kemudian Fatimah memberikan 6 
dirham itu di telapak tangan Ali. 


Kemudian Ali pergi keluar 
membeli makanan. Tiba-tiba ada 
seorang laki-laki berdiri dan 
berkata: 


“Siapa yang akan menghutangi 
Allah Yang Maha Mengatur Segala 
Urusan dan Yang Memenuhi 
Janji?” 


Kemudian Ali mendekati laki-laki 
itu dan memberikan 6 dirham itu 
kepadanya. 


Ali pun kembali pulang ke rumah 
Fatimah dengan tangan kosong. 
Ketika Fatimah melihatnya tanpa 
membawa apa-apa, ia pun 
menangis. 


“Wahai wanita mulia! Apa yang 
membuatmu menangis?” 71tanya 
Ali. 


“Mengapa kamu 71datang 
kembali dengan tangan kosong?” 
71tanya Fatimah. 


“Wahai wanita mulia! Aku telah 
menghutangkan 6 dirham itu 
kepada Allah,” jawab Ali. 


“Sungguh kamu telah diberi 
taufik,” kata Fatimah. 


ALS Lage Àl AS de a Jl 
Qla shall 

d aS de g ais lea 
das bB Llb US gld agag 
JaA Al ai o Jsi ss HE 
gy 


h> iiw alad AE G 


ebi io Rabu Ja Jl Jos 
A A adl Sa Lb 
SS ed Ab ala Las 
LS L elu Ha L U Ju 


d uA Jy e ol e oda 
ab gt BNI 

Il nol sll KS LB JG 
As 

cin aa IE 


71 


Kemudian Ali keluar rumah 
hendak pergi menemui Rasulullah 
shollallahu 'alaihi wa sallama. 
Tiba-tiba ada seorang Baduwi 
yang sedang menuntun unta. 
Kemudian Ali mendekatinya. 


“Hai bapak Hasan! Belilah untaku 
ini!” 


“Aku tidak punya harta buat 
membelinya,” 


“Aku menjual unta ini kepadamu 
dengan transaksi jual beli ta'khir 
(membayar belakangan).” 

“Berapa harganya?” 72 

“100 dirham.” 

“Baiklah! Aku beli.” 

Setelah unta itu terbeli, tiba-tiba 
ada Baduwi lain mendatangi Ali 


dan berkata: 


“Hai bapak Hasan! Apakah kamu 
menjual untamu?” 


“Iya! Aku menjualnya” 

“Berapa harganya?” 

“300 dirham.” 

“Baiklah! Aku membeli untamu.” 
Kemudian Baduwi itu membayar 


kontan 300 dirham kepada Ali. 
Kemudian Ali memegang tali 


72 


Lai ade a D G3 
laagi BU dna bel Ii dig 
Ss dn GJ 

LJ oia ASI chl LÍ h di 
S 

iè ala Jü 

mel dei UT JB 


Save 
m> sk JG 
Sp 3 JG 


osl aan ga lp 


SW oia padi opat GI Gaa 


kendali yang terpasang pada unta 
dan menyerahkannya kepada 
Baduwi. 


Setelah menerima 300 dirham, Ali 
kembali ke rumah Fatimah 
radhiyallahu “anhu. Sesampai di 
rumah, Fatimah melihatnya dan ia 
tersenyum, kemudian berkata: 


“300 dirham apa ini? Hai bapak 
Hasan!” 


“Hai putri Rasulullah! Aku 
membeli unta dengan membayar 
belakangan dengan harga 100 
dirham. Kemudian aku menjual 
unta itu dengan harga 300 dirham 
dan dibayar kontan,” jelas Ali. 
“Sungguh kamu diberi taufik” 
lanjut Fatimah. 


Setelah itu, Ali keluar hendak 
menemui Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama. Ketika ia 
sampai di pintu masjid, Rasulullah 


shollallahu “alaihi wa sallama 
melihatnya dan tersenyum 
kepadanya. Ketika sudah saling 
berhadapan, beliau shollallahu 


'alaihi wa sallama berkata: 


“Hai bapak Hasan! Akankah kamu 
yang bercerita kepadaku atau aku 
yang bercerita kepadamu?” 


“Anda yang bercerita kepadaku. 
Wahai Rasulullah!” jawab Ali. 


73 


aJ) a BL alay 


dl Tebe Ja dl Jab 
Kami Bu Lal Lis las 


Bl LÍ G lis L Je £ 
cu AN dey ow L de JG 
ahai ng ayo UG melu BL 


Ket m> 


PUS de g È 
Lal ade l y be 
Padla Lal ade gdl ad) Is 
a de pleg A a 
LÍ g J ady Ua ade 


Al Jey L of aë k Je 


Rasulullah bertanya, “Hai bapak 
Hasan! Apakah kamu mengenal 
orang Baduwi yang menjual unta 
kepadamu dan orang Baduwi yang 
membeli unta darimu?” 


“Allah dan Rasul-Nya adalah lebih 
tahu,” jawab Ali. 


Rasulullah shollallahu 'alahi wa 
sallama menjelaskan, “Beruntung 
sekali kamu! Hai Ali! Kamu 
menghutangi Allah 6 dirham. 
Kemudian Allah memberimu 300 
dirham sebagai ganti dari masing- 
masing 6 dirham adalah 50 
dirham. Baduwi yang pertama 
adalah Jibril “alaihi as-salam dan 
Baduwi yang kedua adalah Isrofil 
alaihi as-salam.” 


Dalam riwayat lain disebutkan 
“Baduwi yang kedua adalah Mikail 
alaihi as-salam.” 


b. Dalil Keutamaan Shodagoh 


(Hadis lain) yang terdengar 
dari riwayat Ali radhiyallahu 
anhu adalah bahwa ia berkata, 
“Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama bersabda, “Ketika 
shodagoh keluar dari tangan 
seseorang maka shodagoh itu 
jatuh di kuasa Allah terlebih 
dahulu sebelum berada di tangan 
orang yang menerimanya. 
Kemudian shodagoh itu 
mengatakan 5 (lima) kalimat, 
yaitu; (1) aku adalah hal yang 
kecil, kemudian kamu membuatku 


74 


Bai Ja omt Lf L Jæ 
GI BU eL GI ghe 
BLI Sia SAS GA 


eÍ dyng ÀI Ja 


Pld BOLA ade dl Jw 
an E a gpl 
Jeb eah ie Jw di La 
JS Ja ea Bt d Al 
diler JNE Wp Cerah Haa 
Ga OLI Lagle Jalal ASI 
AY Ibr OS dr dala, 

H 
legadi oe (>Y eaha) 
Ju af as Jw Al y dE us 
Heg ade Àl o Àl Iya JB 
Ye Ap oya caa lò) aa 
L o Jaa of j3 Ma g e 
Uf DLS ma G JI 


besar, (2) aku adalah hal yang 
sedikit, kemudian kamu 
membuatku menjadi banyak, (3) 
aku adalah hal yang tidak disukai, 
kemudian kamu menyukaiku, (4) 
aku adalah hal yang akan sirna, 
kemudian kamu membuatku tetap 
ada, (5) dan kamu adalah orang 
yang menjagaku, maka kini aku 
adalah yang menjagamu.” 


Diriwayatkan dari Mak-hul 
asy-Syami, Semoga Allah 
merahmatinya, bahwa ia berkata, 
“Ketika seorang mukmin 
mengeluarkan shodaqoh maka ia 
diridhoi. Kemudian neraka 
Jahannam mendekat dan berkata, 
Ya Allah! Izinkan aku bersujud 
syukur kepada-Mu! Sesungguhnya 
Engkau telah menyelamatkan 
salah seorang dari umat 
Muhammad shollallahu 'alaihi wa 
sallama dari siksaku karena aku 
malu dengannya kalau aku 
menyiksa salah seorang dari 
umatnya. Wajib bagiku mentaati- 
Mu.” 


Ayat ini diturunkan dalam 
menjelaskan tentang keutamaan 
shodaqoh: 

Ambillah zakat dari sebagian 
harta mereka, dengan zakat itu 
kamu membersihkan dan 
mensucikan mereka, dan 
berdoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya sholatmu itu 
(menjadi) ketentraman jiwa bagi 


75 


SB le cg Sr NS 
DA D SA LI LS 


Jul Sp OYL 


alan Aa JS Sg 
Bile ya gaua Il JB ade 
A per sai DE 
sa SU ISS gdh IOS 
ale SO Rel ya laa Gi 
LS IV glie ye dig DA 
IAI ade ML oa a 
aza ya Si of Adly 

List oe d AN 


Lg) Ja (As 4 Yi oda oya 
a AE 
SL 5 mele Toge 


mereka. Dan Allah adalah Maha 
Mendengar dan Mengetahui.” 


Maksud (sholatmu itu (menjadi) 
ketentraman jiwa bagi mereka) 
adalah doamu dan istghfarmu 
untuk mereka adalah penentram 
bagi mereka. Sesungguhnya Allah 
telah menerima shodaqoh 
mereka. Allah berfirman: 


Tidakkah mereka mengetahui 
bahwasanya Allah menerima 
taubat dari hamba-hamba-Nya 


dan menerima shodagoh-shodagoh 
10 


Allah pun menerima shodagoh- 


shodagoh itu sebagaimana 
Rasulullah shollallahu “alahi wa 
sallama menerima  shodagoh- 


shodagoh dari mereka. 


Diriwayatkan dari Abdullah 
bin Umar radhiyallahu “anhu 
bahwa ketika ayat ini diturunkan: 
Barang siapa beramal kebaikan 
seberat dzaraoh maka ia akan 
melihatnya! maka Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 
berkata, “Ya Allah! Balasan ini 
adalah sedikit bagi umatku.” 


Kemudian Allah Azza Wa Jalla 
berkata, “Apabila kamu 
menganggap balasan itu sedikit 


? QS. at-Taubah: 103 
10 QS. at-Taubah: 104 
11 OS. Az-Zalzalah: 7 


76 


ak Alang Siles gn 
AJB an Id 8 Jk Al ol 
Jl 

Se Ka Jois a Sa AT 
DA da TE 

Ji aisi LS obal hii 
me lg Lall ale 


DD Sy UAS E Song 
Jasa o aY oda ody U Lge 
aca belia he de 


ai a as 


lis cd o, Jay je dl JB 
aJa oit badlo idl oK 


maka satu amal kebaikan bernilai 
dua kebaikan”, yaitu Firman Allah 
Mereka diberi pahala dua kali lipat 
atas apa yang mereka sabarkan.!” 


Kemudian Rasulullah berkata, “Ya 
Allah! Balasan dua kali lipat itu 
sedikit bagi umatku.” 


Kemudian Allah berkata, “Kalau 
begitu satu kebaikan disepuluh 
kali lipatkan”, yaitu Firman-Nya 
Barang siapa melakukan satu 
kebaikan maka ia mendapat 10 
kali lipat kebaikan itu.13 


Rasulullah SAW berkata “Ya Allah! 
Balasan 10 kali lipat itu juga 
sedikit bagi umatku.” 


Kemudian Allah berkata, “Kalau 
begitu satu kebaikan dilipatkan 
700 kali”, yaitu Firman Allah 
Perumpamaan orang-orang yang 
menginfakkan harta-harta mereka 
di jalan Allah adalah seperti satu 
biji yang menumbuhkan 7 tunas 
dimana setiap satu tunasnya 
terdapat 100 biji. Allah akan 
melipat gandakan (amal) hamba 
yang Dia kehendaki. Dan Allah 
adalah Dzat Yang Maha Luas 
(anugerah) dan Maha 
Mengetahui.!* 


** QS. al-Qoshos: 54 
13 OS. al-An'am: 160 
14 AS. al-Bagoroh: 261 


Boga papa ogh Ida Jl 


layu 
SA jab Ha Lala 


bluf pis Sala iunt SUS JB 
bs adb Aira sl opa li alg 
Uti 

g> à He Laf lis oy h o 
g 

UU ae doly iint b JU 
elyi Ogiin opil Jie Sl ag 
ca JAS AN e 
Ka Pa 
aa mang Dl sa yh eLa 


77 


Kemudian 
berkata, 
balasan kebaikan untuk umatku 


Rasulullah SAW 
“Ya Allah! Tambahilah 


1” 


Kemudian diturunkan ayat: 


Barang siapa menghutangi Allah 
dengan hutang yang baik maka 


Al 


lah akan melipat gandakan 


banyak baginya.” 


Kemudian Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama berkata, “Ya 


Allah! Tambahilah balasan 
kebaikan untuk umatku!” 
Kemudian diturunkan ayat: 


Orang-orang yang sabar akan 
dipenuhi pahal mereka dengan tak 
terhitung.15 


Disebutkan dalam hadis- 


hadis, “Barang siapa bersedekah 


satu kurma maka ia akan 

mendapati pahalanya di Hari 

Kiamat seberat gunung. 

Ketahuilah sesungguhnya 

di dalam shodagoh terdapat 7 

(tujuh) keutamaan: 

1) Shodagoh menghilangkan 
kesulitanmu. Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 
bersabda, “Sesungguhnya 
shodagoh dapat menolak 70 
pintu cobaan.” 

2) Shodagoh adalah doktermu. 


Rasulullah shollallahu 'alaihi 
wa sallama bersabda, 
“Sembuhkanlah orang-orang 


15 
16 


OS. al-Bagoroh: 245 
OS. az-Zumar: 10 


78 


ale Wa duo Al Jam, JB 
ol j3 GA y o k lag 
L5 a sa II ea AYI 

IS Well al sign La 


ng ade Òl ko Dl Jaa, JG 
b 


kel Lyi oja 3 PAN >) 2) 


vlu a P SA ög% 


La y LÑ o sl 8 
Je Ji ALI ey lS Ah ian 

alje 3 
Jla am aual 3 of eel 
JG des éla aall of Waf 
udla U ade l 
l ya LL oee aad aal 
ale l JG A gtl 
Sbor laga Padla Lall 


o! 


s 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


sakit kalian 
shodaqoh.” 

Shodaqoh adalah penjagamu. 
Rasulullah shollallahu “alaihi 
wa sallama bersabda, “Jagalah 


dengan 


harta-harta kalian dengan 
shodagoh.” 
Shodagoh dapat meredam 


kemurkaan Allah. Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 
bersabda, “Shodagoh dapat 
meredamkan kemurkaan 
Allah.” 

Shodagoh adalah kasih 
sayang untuk saudara. 
Rasulullah shollallahu “alaihi 
wa sallama bersabda, 
“Shodagoh adalah hadiah 
yang apabila kalian saling 
menghadiahkan maka kalian 
akan saling mencintai.” 
Shodagoh adalah kelembutan 
hati. Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama bersabda, 
“Barang siapa menemukan 
keras di dalam hatinya maka 
hendaklah ia mengeluarkan 
shodagoh.” 

Shodagoh menambahi umur. 
Rasulullah shollallahu “alaihi 


wa sallama bersabda, 
“Shodagoh dapat menolak 
turunnya bencana dan 


menambahi umur.” 


79 


BA 

JB du Se WI CU, 
Ia Odia BOLA ade ol 
Baal Uya 

Je AP a a lh 
Baal dy AHLI Ade gil 
AN ia 

GI JB ohay aaf UST ae 
ida aal dg Aal ale 
lg lË Ig 

Jë oal 3 a Í pobl 
Š dag oya Padla Lai ale 
aual iadi balad UI 

g! Ju pdl a yy BI ulada 
a5 aall Sally Ual ade 
s à yg A 


c. Wahai Rasulullah! Tanganku 


Kering! 

Diceritakan dari Aisyah 
radhiyallahu 'anhaa bahwa ada 
seorang wanita mendatangi 


Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama dengan kondisi tangan 
kanannya kering. Kemudian ia 
berkata: 


“Wahai Rasulullah! Berdoalah 
kepada Allah agar 
menyembuhkan tanganku dan 


mengembalikannya ke keadaan 
semula.” 


“Apa yang menyebabkan 
tanganmu menjadi kering?” tanya 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama. 


“Aku bermimpi seolah-olah Hari 
Kiamat terjadi. Neraka Jahim telah 
dinyalakan apinya. Surga telah 
dibuka. Api neraka berubah 
menjadi jurang-jurang. Kemudian 
aku melihat ibuku berada di salah 
satu jurang dari jurang-jurang 
Jahannam. Satu tangannya 
memegang potongan gajih dan 
satu tangannya lagi memegang 
kain kecil yang menjaganya dari 
kobaran api. 


“Oh ibuku! Mengapa kamu berada 
di jurang ini? Padahal kamu 
adalah orang yang taat kepada 
Allah dan suamimu juga ridho 
denganmu,' tanyaku kepadanya. 


80 


dw àl op aise oy S&O 
ade l dl ost ala of eie 
bu cy AB ada DLAI 

Sa 
AN gol A da baedi 
daN ULI JJ sdang SA gla 


Lla IAI ade gl U Ju 


Jy yaf sil L 


Bi OS yl 3 cal, ode 
Klg oae G makla cl 
à cebe dapil Sg calf 
Log Sg Sal eiea kosi oe oly 
SA b 9 m ya ihs 
JU op SS nao BP 

lia Bell LI J L ed 
hy dy inba oS olg 
laaj éle 


Oh anakku! Aku ini adalah 
seorang perempuan pelit ketika di 
dunia. Jurang ini adalah tempat 
orang-orang yang pelit” jawab 
ibuku. 


Potongan gajih dan kain kecil apa 
yang aku lihat di tanganmu itu? 
tanyaku kepadanya. 


Potongan gajih dan kain ini 
adalah shodagoh yang pernah aku 
sedekahkan ketika berada di 
dunia. Selama masa hidupku, aku 
tidak pernah mengeluarkan 
shodagoh kecuali dua benda ini. 
Dua benda ini diberikan 
kepadaku. Aku terlindungi dari 
api dan siksa berkat kedua benda 
ini, jawab ibuku. 


“Dimana bapakku? tanyaku. 


‘Bapakmu adalah orang yang 
dermawan. Ia sekarang berada di 
tempat orang-orang yang 
dermawan di 8l1lsurga/ jelas 
ibuku. 

Kemudian aku mendatangi 


81bapakku. Aku melihat bapakku 
sedang berdiri di tepi telagamu, 
wahai Rasulullah! Ia sedang 
memberikan minuman air telaga 
kepada orang-orang. Ia 
mengambil gelas dari tangan Ali. 
Sedangkan Ali mengambilnya dari 
tangan Usman. Sedangkan Usman 
mengambilnya dari tangan Umar. 
Sedangkan Umar mengambilnya 
dari tangan Abu Bakar as-Siddig. 


GAS SU gal k d ia 


Sd maya lig Wall 


BAN Remi oje L U odi 
Ja 3 ef OI 

Bli al aal oie JB 
SP ciha Lg A g La 
EEE EE T 
y Ls SL UB A obel 
SE os lils L 

gf of Bca 

ar 3 p ha OS ya od 
Abel 3 NI 


SB Sg Isl ati D om 
Al Iga, 4 Log It Je 
Sg PSI nh Gal i 
Sa ya Sy as aa 
AN Jy b Elia S giy al 


81 


Sedangkan Abu Bakar sendiri 
mengambilnya dari tanganmu, 
wahai Rasulullah! 


Kemudian aku berkata kepada 
bapakku, “Hai bapakku! 
Sesungguhnya ibuku, yaitu 
seorang perempuan yang taat 
kepada Allah dan yang kamu 
ridhoi, sekarang berada di jurang 
(demikian) di neraka Jahannam. 
Sedangkan kamu 82memberikan 
minuman kepada orang-orang 
dari telaga Nabi shollallahu “alaihi 
wa sallama. Ibuku sangat 
kehausan. Berilah ia seteguk air 
itu! 


Bapakku menjawab "Hai anakku! 
Sesungguhnya ibuku berada di 
tempat orang-orang yang pelit, 
yang bermaksiat, dan yang 
berdosa. Sesungguhnya Allah 
telah mengharamkan air telaga 
Rasulullah SAW bagi mereka yang 
pelit, yang bermaksiat dan yang 
berdosa'. 


Kemudian aku mengambil air 
telaga itu dengan telapak 
tanganku agar bisa 
memberikannya kepada ibuku. 
Ketika ibuku meminumnya, maka 
terdengar suatu seruan: 


“Allah telah mengeringkan 
tanganmu karena kamu telah 
82mendatangi dan memberikan 
minuman kepada wanita yang 
bermaksiat dan yang pelit dengan 
air telaga Rasulullah shollallahu 


82 


Dial IM Of uh y sda 
ag des a MJ dadali 
Fed Ag at BS 3 
DUA ade D AI Sy AI 
ledas alike ay dl 


e a 


Ha 3 Hala ò aal y Ji 
Al Ola osilla Lanla sA 
ade l o sl a> dw 
Aad ode edl all 
aa wib JB oill Lala 
Cind UAY sy a LS 
Uso dar Di Lala A Ls 


-s 


PAaL ade al 


“alaihi wa sallama.' 

Kemudian aku pun terbangun dari 
tidurku. Tiba-tiba tanganku sudah 
dalam keadaan kering seperti ini.” 


Kemudian Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama berkata 
kepadanya, “Sifat pelit ibumu 
telah memberimu bencana di 
dunia lantas bagaimana bencana 
baginya di akhirat?” 


Kemudian Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama meletakkan 
tongkatnya di tangan wanita itu 
dan berkata, “Ya Allah! Demi 
mimpi yang barusaja ia ceritakan 
semoga Engkau menyembuhkan 
tangannya.” 


Kemudian tangan wanita itu pun 
sembuh dan kembali seperti 
semula. 


83 


Sa SA E oib 


Pdi Lal ade gl e Ji 
GU o Isa pe eh pl 

idl a U AS 
Ls Jw AI pb isle ob 
A8 Olly La ade oll of 
A JB lag de olas ag 
ai of las esL dl bi 
OSN Ode Su Sala ag 

IS LS Les 


ai BEI iadi 


HADIS KEDUA BELAS 
PENYESALAN YANG SIA SIA 


Diriwayatkan dari Ikrimah 
radhiyallahu 'anhu bahwa ia 
berkata, “Ibnu Abbas ditanya 
tentang Firman Allah: Dan Kami 
cabut segala macam dendam yang 


berada di hati mereka.” Ia 
menjawab bahwa Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 
bersabda: 


Ketika Hari Kiamat telah terjadi, 
akan didatangkan ranjang dari 
intan merah yang berukuran 20 
mil x 20 mil, yang tidak terbelah 
dan putus sama sekali, yang 
digantung dengan Kekuasaan 
Allah Yang Maha Perkasa. 
Kemudian Abu Bakar duduk di 
atasnya. Kemudian didatangkan 
ranjang dari intan kuning yang 
memiliki ciri-ciri sama seperti 
ranjang merah. Kemudian Umar 
bin Khattab duduk di atasnya. 
Kemudian didatangkan ranjang 
dari intan hijau yang memiliki ciri- 
ciri sama juga seperti ranjang 
merah. Kemudian Usman bin 
Affan duduk di atasnya. Kemudian 
didatangkan ranjang dari intan 
putih yang memiliki ciri-ciri sama 


juga seperti ranjang merah. 
Kemudian Ali bin Abu Thalib 
duduk di atasnya. 


1 QS. al-Hijr: 47 


84 


Ju ae IA en Ra Us 
dw be al Jaa 
o L leja dw da us Lese 
ade il Jë B o mye 
kabil ay OL ISI Pdl a 
ES LA TPL oe gy IR 
Yg Ab ad a BN 
a ya gl has 
aual S gi ade a Alor 
aa dh éa dw A 3 
pdl iio de shio BSL o 
MUI oy as Ale a JaN 
am dh È ue dw Al is 
JIN aio de slam Dk ga 
h Ole ol olie ade a 


Pal a dh é ae JI AI 


Kemudian Allah memerintahkan 
ranjang-ranjang intan itu terbang 
membawa mereka di udara. 
Ranjang-ranjang itu terbang 
sampai di bawah naungan “Arsy 
Allah. Mereka didatangi tenda 
kemah dari intan yang indah. 
Andai seluruh penduduk di semua 
tingkatan langit dan bumi dan 
semua makhluk yang ada di sana 
dikumpulkan niscaya mereka 
semua hanya memenuhi satu 
sudut dari sudut-sudut tenda 
kemah itu. Kemudian diberikan 
kepada mereka 4 (empat) gelas. 
Satu gelas untuk Abu Bakar. Satu 
gelas untuk Umar. Satu gelas 
untuk Usman dan satu gelas untuk 
Ali, Semoga Allah meridhoi mereka 
semua. Kemudian mereka 
berempat memberi minuman 
kepada para manusia. Ini adalah 
maksud Firman Allah: Dan Kami 
lenyapkan segala rasa dendam 
yang berada di dalam hati mereka, 
sedangkan mereka merasa 
bersaudara duduk  berhadap- 
hadapan di atas dipan-dipan.8 


Kemudian Allah memerintahkan 
Jahannam untuk menyambar 
dengan kobaran-kobaran apinya 
dan mengeluarkan orang-orang 
yang keluar dari syariat Islam dan 
orang-orang kafir. Setelah 
dikeluarkan, Allah membuka mata 
mereka. Tiba-tiba mereka melihat 


18 OS. al-Hijr: 47 


85 


Je ade a JIN aio ls 
ri ag WS IL gf oy 
SANA Jl dl 
a 
oA in ele a JB 
JÍ oe J cb all 
U JS ad PNG oil 
SI dle SI gle oye Laga 
Hh É iadh An bloj oe ilg 
KN you z a 
AS oi A a is 
KA ele Wad dal 
Je da Mis p Ogin 
bll IS o ego à L Lisa 

ohli ye ds 
Pi of ga - dw dl al £ 
Uy l iis ell, 
S A ar a de 


BA NI S) 


m$ 


tempat-tempat para sahabat 
Muhammad shollallahu “alahi wa 
sallama dan umatnya di surga. 
Mereka berkata: 


“Mereka adalah orang-orang yang 
menyelamatkan para manusia 
sedangkan kita telah celaka.” 


Kemudian mereka dikembalikan 
lagi ke dasar neraka Jahannam. 


Kemudian Rasulullah shollallahu 
“alaihi wa sallama berkata, “Tidak 
ada di neraka orang yang di dalam 
hatinya masih ada sedikit 
keimanan kecuali ia akan keluar 
dari sana dengan perantara 
syafaatku.” 


Syeh al-Imam ‘Alau ad-Din az- 
Zandusiti dalam kitab Roudhoh al- 
Ulama berkata, “Saya mendengar 
Sa'ad bin Muhammad al- 
Astarusyani al-Faqir az-Zahid 
meriwayatkan dari al-Kalabi, dari 
Abu Sholih, dari Ibnu Abbas 
radhiyallahu “anhu, berkata dalam 
menjelaskan Firman Allah: Orang- 
orang yang kafir itu seringkali 
(nanti di akhirat) menginginkan 
kiranya mereka dahulu (di dunia) 
menjadi orang-orang muslim.19 


Diriwayatkan dari Abu 
Musa al-Asy'ari radhiyallahu “anhu 
dari Rasulullah shollallahu “alaihi 
wa sallama bahwa beliau 


1? OS. al-Hijr: 2 


86 


di dg cid 5 mhal 
Da ade ut obei dji 
Ng Osio ahl 3 andy allg 
E Liig pbl ef da opil 


EA Ogan 


Y Ig LSI ade al JB £ 
Juu adi 3 OS oya JI ia 
ANN op da o a 
piil gigi AAL da 
Sa dw Àl b ohe o 
SAS il og y dw a 
DGA y al o Eo 


A d al oe a gw Àl 


bersabda, “Ketika para penduduk 
neraka telah berkumpul di neraka 
bersama orang-orang muslim 
yang dikehendaki Allah (masuk 


neraka), orang-orang kafir 
berkata kepada orang-orang 
muslim: 


“Bukankah kalian ini orang-orang 
muslim?” 


“Iya! Kami orang-orang muslim.” 
jawab mereka. 


“Apakah Islam kalian belum 
mencukupi kok kalian bersama 
kami di neraka?” tanya orang- 
orang kafir. 


“Kami memiliki dosa-dosa yang 
menyebabkan kami disiksa,” 
jawab orang-orang muslim. 


Karena Maha Mengetahui, Allah 
pun marah kepada orang-orang 
kafir dan mengampuni orang- 
orang muslim yang ada di neraka 
dengan anugerah dan rahmat-Nya. 
Allah memerintahkan masing- 
masing orang muslim yang di 
neraka untuk keluar. Pada saat 
inilah Orang-orang yang kafir itu 
seringkali (nanti di akhirat) 
menginginkan kiranya mereka 
dahulu (di dunia) menjadi orang- 
orang muslim.?? 


2 QS. al-Hijr: 2 


87 


Jf BP JG olog Ale Jl 
e Š eli oe a UI 
J o ok ogl Je akal hf 
odene pian ALAN Jef oe 

=s IG 


iiy Sa Ge GH La IE 
JB à lina 


u bls op U Sg 


Ahs eè das je àl a 
OS ya JS yg di 
Opa OLI g aal i o 

iada 


Ibnu Abbas radhiyallahu 
anhu berkata, “Golongan dari 
umat Muhammad akan 


dikumpulkan di shirot. Umat yang 
pertama kali masuk ke dalam 
surga, selain para nabi, adalah 
umat Muhammad. Sedangkan 
orang-orang yang terakhir masuk 
surga dari umatnya shollallahu 
alaihi wa sallama adalah mereka 
yang ditetapkan masuk ke neraka 
(terlebih dahulu). Rasulullah 
sShollallahu “alaihi wa sallama akan 
menyaksikan Hari Kiamat. Beliau 
mengenali umatnya yang 
ditetapkan masuk ke neraka 
karena mereka mencorong wajah 
dan kaki sebab bekas wudhu. 
Kemudian beliau pun mengenali 
mereka. Beliau berkata: 
“Hai Jibril! Mengapa umatku 
dicegah di atas sirot?” 


Allah berkata, “Sembunyikan 
mereka di dalam jurang-jurang 
Kiamat agar Muhammad 
shollallahuu “alaihi wa sallama 
masuk ke dalam surge dulu dan 
tidak mengetahui mereka.” 


Kemudian ketika Rasulullah 
shollallahu alaihi wa sallama 
melihat Kiamat maka beliau 


menyangka kalau umatnya telah 
di giring semua ke surga. Ketika 
beliau telah masuk surga maka 
Allah berkata kepada para 
Malaikat Zabaniah: 


88 


Les JW dl y obe cyl JG 
le UYI oja o aab it 
Ja o dah of y binal 
YI oia shoi Yee L ahl 


an 
UYI oia ya dil pey oe 21 
ade gilly U egle ang a 
ka ay pbu Wadia DLA 
adas LE SAY af g 


rd spal Ha 


oeyt Sa JL U hra L Jai 
binal de 

uhal ol 3 eag Al Jy 
Lal ade e Jee > 
ad plis 

ob uhal IPA Jey Ja p 
BP 4S KAI JI lyi al of 
a a Jye Jero 


“Bawa mereka (umat Muhammad) 
ke neraka dan serahkan mereka 
kepada Malik.” 


Ketika Malaikat Malik melihat 
mereka maka ia berkata: 


“Wahai golongan yang celaka! 
Siapa kalian dan dari umat siapa 
kalian ini? Padahal aku 
menyangka kalau sudah tidak 
akan ada lagi orang yang masuk 
neraka. Padahal semua umat telah 
datang kemari dengan terikat, 
terbelenggu rantai-rantai, 
bersama dengan para setan, 
dengan diseret telungkup, dengan 
wajah-wajah hitam dan mata- 
mata yang melotot. Tetapi aku 
tidak melihat belenggu di kaki 
kalian dan belenggu di tangan 
kalian. Aku juga tidak melihat 
wajah kalian hitam dan mata 
kalian melotot. Dan kalian juga 
kemari dengan berjalan kaki 
(tidak diseret). Dari umat siapa 
kalian ini sebenarnya?” 


Umat Muhammad berkata, 
“Jangan bertanya siapa kami! 
Wahai Malik! karena kami malu 
memberitahumu tetapi kami ini 
termasuk umat yang menanggung 
al-Quran, yang berpuasa di bulan 
Romadhan, yang berhaji dan 
berperang, yang menunaikan 
zakat, yang memuliakan anak- 
anak yatim, yang mandi wajib dari 
jinabat, yang mendirikan sholat 5 
(lima) waktu.” 


aore de Je 
ML eL sb JUL JI erdes 


ors SL oe A L JUS 
äs Y Of oub aa oel 
osf ai G ai i j ot 
H Ogle Oghie eg 
Opa bbili a by Ss 
By ogol Sage peasy cle 
JSI SK 3 f A oal 
wi Ng JWI Sail des 
ae Sei Yy agma Kang 
ui i od Kel de Ojak 
ub u y Ul Y Ju ef 
ARI an 
FA eye o 3 OLI da 
Ag IRI glati gfs Ola 
AI Oya SM Eh ISI ogg 
shall yé abhi o Sa 

pira 


89 


Malik berkata “Apakah al-Quran 
belum mencegah kalian 
bermaksiat kepada Allah agar 
kalian tidak jatuh ke neraka?” 


Umat Muhammad menjawab, 
“Jangan mengejek kami! Wahai 
Malik! Kita ini sekarang sudah 
selamat dari ejekan Allah dan para 
malaikat-Nya.” 


Pada saat itu, tiba-tiba terdengar 
seruan dari arah “Arsy, “Hai Malik! 
Masukkan mereka ke pintu neraka 
yang teratas!” 


Kemudian Malik berkata, “Hai 
golongan yang celaka! Apakah 
kalian mendengar seruan itu dan 
memahaminya?” 


Umat Muhammad menjawab, “Iya! 
Kami mendengar dan paham. 
Tetapi Malik! Tunggu sebentar! 
Kami ingin mengeluhi diri kami 
sendiri.” 


Malik berkata, “Tidak ada 
kesempatan bagi kalian untuk 
mengeluh.” 


Kemudian terdengar seruan dari 
arah “Arsy: 


“Hai Malik! 
menangisi diri 
dulu!” 


Biarkan mereka 
mereka sendiri 


Kemudian umat Muhammad 
terpisah-pisah. Para ahli al-Quran 
berada dalam golongan sendiri. 


Sasa L Í SUKA! Lima y Jake 
LS da celana OLI 
ad a Lag loi 

oÊ OYI UB Lag Y AUL LE 
aKus JW AI gang o Uå 
oe ale sU SP IS aa Laind 
ANI Hi SIARAN 
AS ya SI 

sia YI daa USUL dpi 
JUN gg DST as 

uef LIL L I ai opsi 


bif de gogi iele 
Jaw SUS Jb sub daas 


BULU AA Ja ya sl rest 


de olal aa Ulol Ogo 
adle dhall ia de a Sa 


90 


Para ahli haji berada dalam 
golongan sendiri. Para ahli perang 
berada dalam golongan sendiri. 
Para wanita berada dalam 
golongan sendiri. Kemudian 
mereka semua mengeluhi diri 
mereka sendiri sambil berkata: 


“Bagaimana bisa kami kuat di 
neraka padahal sebelumnya kita 
tidak kuat dengan panas matahari. 


Bagaimana bisa kita kuat 
memakai rantai-rantai timah 
padahal kita dulunya biasa 


memakai pakaian-pakaian bagus. 
Bagaimana bisa kita kuat makan 
pohon duri dan meminum air 
panas padahal kita dulunya biasa 
makan makanan enak dan air 
segar. 


Pada saat itu, mereka mengeluhi 
diri mereka sendiri. Tiba-tiba 
terdengar seruan dari arah “Arsy: 


“Hai Malik! Masukkan mereka ke 
pintu neraka teratas!” 


Malik berkata kepada mereka, 
“Hai golongan yang celaka! 
Apakah kalian mendengar seruan 
itu dan memahaminya?” 


Umat Muhammad berkata “Iya! 
Kami mendengar dan paham.” 


Malik bertanya, “Dari umat mana 
kalian ini sebenarnya?” 


Mereka menjawab, “Kami malu 
mengatakannya.” 


91 


Oa £ d> EG elal d~ 
Sa AaS Opsi eeil de 
Pb ya oS 1 JS de 
mes 

Ul olab ph de mi A 
Se mei A SI ol Lel 
IG ebi hg (ii JST 
Sa D ARAI cub Usel 


shai ALL SI Sg & Laind 


mel L a G o 


JB oa DA SU 
m A pi L Jaib 
JUN ang SI 
HU Ui Oi 
a dy Mb dai 
Ja of gas LÍ a 


Kemudian Malik pun menggiring 
mereka. Mereka yang tua berada 
didepan. Mereka yang masih 
muda berada di belakang mereka 
yang tua. Mereka yang perempuan 
berada di belakang mereka yang 
muda hingga mereka semua 
sampai di tepi Jahannam. 
Kemudian keluarlah para malaikat 
yang keras dan kuat yang 
diciptakan tanpa memiliki hati. 
Mereka tidak memiliki rasa belas 
kasih. Setiap orang dari umat 
Muhammad dikepung oleh seribu 
malaikat Zabaniah. Kemudian 
mereka semua dibawa ke neraka. 


Sebagian dari mereka ada yang 
dibakar sampai mata kaki. 
Sebagian dari mereka ada yang 
dibakar sampai kedua lutut. 
Sebagian dari mereka ada yang 
dibakar sampai setengah badan. 
Sebagian dari mereka ada yang 
dibakar sampai dada. Ketika api 
hendak membakar wajah dan hati 
mereka, maka kemudian 
terdengar seruan dari arah ‘Arsy: 


“Hai Malik! Jauhkan api dari wajah 
dan hati mereka karena mereka 
sudah lama sekali mengakui-Ku 
dengan lisan mereka dan 
mengetahui-Ku dengan hati 
mereka. Dan juga sudah lama 
sekali mereka sujud dengan wajah 
mereka kepada-Ku ketika hidup di 
dunia. 


92 


BEM Se UU esa 
sudh ghs ya OA abal 
Hen mid a ya 
Iil olah LE KL A 
glag E opa DB o A 
aall oa a egia Olas JS 


pe £ Os 
S Il UI ojek r 
G HUI olab ya eng 


cin lang Il ole oya ting 
lla oto dJ san ya 
A IL of y ou 
L A JE o slali Jaf eals 
PA S A ba L 
Alah d lyi U AB A 
d! a Ub AJ Ga 

Pg l LH 3 


Ketika umat Muhammad yang di 
neraka mendengar seruan itu, 
maka mereka semua berteriak 
keras, “Duh Muhammad! Duh Abu 
al-Qosim! Wahai Muhammad! 
Wahai orang yang berbuat baik 
kepada para janda dan anak-anak 
yatim! Wahai penggembira di Hari 


Kiamat! Wahai pembuka para 
umat! Wahai pembuka pintu- 
pintu surga! Wahai penutup 


pintu-pintu neraka dari umatmu! 
Wahai pemberi syafaat para umat! 
Kami adalah orang-orang lemah 
dari kalangan umatmu, yang tidak 
kuat dengan panas api. Tolonglah 
kami dengan syafaatmu untuk 
masuk ke dalam surga-surga!” 


Salah satu dari mereka 
meletakkan kedua tangannya di 
kedua telinga seperti orang yang 
adzan dan menyeru dengan 
suaranya yang paling keras, “Kami 
adalah umat Muhammad.” 


Mendengar pengakuan mereka, 
Malik pun menghadap ke arah 
surga. Ia berkata kepada 
Muhammad yang tengah enak- 
enakkan di surga: 


“Hai Muhammad! Kamu telah 
enak-enakkan di surga sedangkan 
umatmu yang lemah meminta 
tolong kepadamu. Tolonglah 
mereka karena mereka adalah 
orang-orang yang lemah yang 
tidak kuat dengan api.” 


93 


la Ogay slali Iga” 151 
L se LÍ L ode L lum 


L 


UAS JI ln y nas 
BELI BELU 23 
Olga Agil a L ahl Olah 
slini PAN ali y Ul us 
kasf i > Gn yes Y eai 

OLI Jl eleis 


JÊ D go del Solug OS MS 


da2 if oya 


ad uad OLH J) EUL tengah 
RAN 3 an gag t II 


abl 3 ai Lil at L Jig 
mi ii sinai luig 
N de ph pe Y slin A 


Ketika perkataan Malik sampai 


kepada Muhammad shollallahu 
“alaihi wa sallama, maka 
kemudian ia beranjak dari 


ranjangnya dan segera naik burok 
dan berkata: 


“Hai burok! Cepat! Cepat! Umatku 
adalah orang-orang yang lemah 
yang tidak kuat dengan panas 
api.” 


Kemudian Muhammad shollallahu 
alaihi wa sallama naik burok dan 
mendarat di dekat tepi Jahannam. 
Ketika mendengar suara mereka, 
maka Muhammad  shollallahu 
alahi wa sallama menangis dan 
mereka pun juga menangis. 
Muhammad shollallahu 'alaihi wa 
sallama berkata: 


“Hai Malik! 
dari neraka!” 


Keluarkan umatku 


“Duh Muhammad! Aku tidak bisa 
mengeluarkan mereka selama aku 
tidak diberi perintah.” 


Kemudian Muhammad shollallahu 
alaihi wa sallama menghadap ke 
arah tiang “Arsy. Ia turun dari 
burok dan bersujud. Dalam 
sujudnya, ia berkata: 


“Ya Allah! Bukankah Engkau telah 
berjanji kepadaku untuk tidak 
membakar umatku di neraka?” 


ade AS d H l 15, 
Se ag DI 
Sl 

ga op Jas Jas diy L Jè 
Jl a> de Oma Y sliri 
CP A LS dogg ddi abb 
Padla L ade a lp 
all ade l l efle 
Jsa ISa OLI, 


Jas l a h 
AA d d b oot h 
rigu Je 

Padla Lal ade MAL amaid 
Sd oe Jys PA dh d 
libe £o 

w b PAlla Lal ade Jaig 
SA GAY ges iK 
pe 


94 


Allah menjawab, “Hai Muhammad! 
Mereka telah melupakanmu dan 
meninggalkan syariatmu di dunia. 
Oleh karena itu Aku membuat 
mereka lupa dengan syafaatmu 
untuk mereka. Sekarang berilah 
mereka syafaat!” 


Kemudian Muhammad shollallahu 
alaihi wa sallama segera memberi 


mereka semua syafaat dan 
mengeluarkan mereka dari 
neraka. Sementara itu, orang- 


orang kafir masih tetap berada di 
sana. Pada saat itulah, orang- 
orang kafir berkata, “Andai dulu 
kita adalah orang-orang muslim, 
niscaya kita dikeluarkan dari 
neraka seperti mereka.” 


Ibnu Abbas berkata Orang-orang 
yang kafir itu seringkali (nanti di 
akhirat) menginginkan kiranya 


GS AS AL Is dl JB 
big GU 3 Jani Ni gas 

oyl 
JB e A a AN 
de ke USI ing ueli 
ea LS bad L ogai e 


ky Les àl b obe ol JB 


mereka dahulu (di dunia) menjadi pu a ISS J la AS em >% 


orang-orang muslim.21 


2 OS. al-Hijr: 2 


95 


as IE En 


HADIS KETIGA BELAS 
KEMATIAN 
Diriwayatkan dari Abu ... > ; ; ft 
Sa'id al-Khudri radhiyallahu anha A SA AA 
bahwa ia berkata, “Rasulullah 5 > , 
shollallahu “alaihi wa sallama Hg tea) GS 2 Js J2 
masuk ke tempat sholatnya. 


Kemudian beliau melihat orang- 
orang tengah banyak berbicara. 
Beliau pun berkata: 


Ingatlah! Sesungguhnya andai 
kalian banyak mengingat 
kematian niscaya kalian tidak 
akan banyak berbicara. Oleh 
karena itu perbanyaklah 
mengingat kematian karena 
sesungguhnya tiada hari yang 
dilewati kuburan kecuali kuburan 
itu akan mengatakan 6 (enam) 
kalimat, yaitu (1) aku adalah 
tempat pengasingan, (2) aku 
adalah tempat kesendirian, (3) 
aku adalah tempat kegelisahan, 
(4) aku adalah tempat kegelapan, 
(5) aku adalah tempat dari tanah, 
(6) aku adalah tempat belatung. 


Ketika seorang hamba mukmin 
telah dikubur, maka kuburan 


berkata kepadanya : Semoga 
kelapangan untukmu! Aku 
menganggapmu sebagai 
keluargaku sendiri! Semoga 


kemudahan ditetapkan untukmu! 
Sesungguhnya kamu adalah orang 
yang paling aku cintai yang 


96 


NS Yah Laut si oa 


pl S EST SL Ul Ja 
SU Gi Le Saad LI 
oi l ap gk ame OLI aila 
Gia As Y eg säl de 
oh aad cy Ul Jas OLS 
Ul, ai= co Ulp saoo o 
bis oii co big adb cy 

sa o 
äl a JB ogh di oa Nas 
SS Si Lal Meeg Aaly Lopa 
d ab de it o AN 
SN oes padl Jalal Ip 


opa Aa pil a agd EL ge 


berjalan di atasku. Ketika aku 
berkuasa atasmu hari ini dan 
kamu berada di dalamku maka 
kamu akan melihat perlakuanku 
terhadapmu. Kemudian kuburan 
meluas karenanya seluas 
pandangan mata dan dibukakan 
baginya pintu surga. 


Ketika hamba kafir telah dikubur 


maka kuburan berkata 
kepadanya; Semoga kelapangan 
tidak untukmu! Aku tidak 
menganggapmu sebagai 
keluargaku sendiri! Semoga 
kemudahan tidak ditetapkan 
untukmu! Sesungguhnya kamu 


adalah orang yang paling aku 
benci yang berjalan di atasku. 
Ketika aku berkuasa atasmu dan 
kamu berada di dalamku maka 
kamu akan melihat perlakuanku 
terhadapmu. Kemudian kuburan 
menjepitnya hingga tulang-tulang 
rusuknya hancur. (Sambil 
Rasulullah SAW memberikan 
isyarat dengan memasukkan jari- 
jari tangan satunya ke jari-jari 
tangan lainnya). Kemudian Allah 
mempersiapkan untuknya 70 ular 
besar yang andai satu ular saja 
dari mereka menyembur di bumi 
maka bumi tidak bisa 
menumbuhkan tanaman apapun 
selama dunia ada. Kemudian ular- 
ular itu menggigit menyobek- 
nyobeknya sampai datangnya 
masa penghitungan amal.” 


97 


Aall 33 lly at oL ad aig 
da Yg La Y äl A JS AI 
AA Sa Lol Se Y 
Hidi BB dl eeb de is 
D o sjid l a eal 
NA Ë go ade an 
Padla Lall ade l JBL Ju 
Fan o lesu Jas alok 
of S Ls a JB 
caf ANN o i e ll 
aisg aigi G oi L i 


PA dl oi a> 


Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama bersabda, “Kuburan itu 
bisa jadi sebuah taman dari 
taman-taman surga atau sebuah 
lubang dari lubang-lubang 
neraka.” 

karena 


a. Tangisan Usman 


Kuburan 


Diriwayatkan dari Abu 
Bakar al-Ismaili dengan sanadnya 
dari Usman bin Affan radhiyallahu 
anhu bahwa ketika disebutkan 
perihal tentang neraka kepada 
Usman maka ia tidak menangis. 
Ketika disebutkan perihal tentang 
Kiamat kepadanya maka ia tidak 


menangis. Akan tetapi ketika 
disebutkan perihal tentang 
kuburan kepadanya maka ia 


menangis. Kemudian ia ditanya, 
“Mengapa anda demikian itu? 
Wahai Amirul Mukminin!” Ia 
menjawab, “Sesungguhnya ketika 
aku berada di neraka maka aku 
akan bersama orang lain. Ketika 
aku berada di Hari Kiamat maka 
aku juga akan bersama mereka. 
Tetapi ketika aku berada di 
kuburan maka aku akan sendirian. 
Tidak ada seorangpun yang akan 
bersamaku di sana. Sesungguhnya 
kunci kuburan berada di tangan 
Malaikat Isrofil. Ia akan membuka 
kuburan nantinya di Hari Kiamat.” 


Usman melanjutkan, “Barang 
siapa dunianya adalah penjara 
baginya maka kuburan adalah 
surganya. Barang siapa dunia 


ale ja ae Al Jam, JB 
RA ly oe ibay äl UI lag 


Oll pi> opa bim ol 


SANI S df e SO 
h ble oy ohie oye ooliuh 
cipa IL OS al ae fs a 
B Se oS è JUL oe 
B Se oS l a eng 
U J ha Ka OS pil ag 
B al JUS ogl sel L lia 
la Ad a DS g aS 
la i a oS uil 3S 
S g Nala S BS 
Ola pi o l 3 aÍ a 
Pal ade holl ge pill oli 

KALA as amii yag 
wan G Sy Ja o 
WA SS oag aa il oS 


98 


adalah surge baginya maka 
kuburan adalah  penjaranya. 
Barang siapa kehidupan di dunia 
adalah belenggu baginya maka 
kematian akan melepaskan 
belenggunya. Barang siapa 
meninggalkan kemewahan dunia 
maka ia akan mendapati 
kemewahan itu di akhirat.” 


Usman berkata lagi, “Sebaik-baik 
manusia adalah orang yang 
meninggalkan dunia sebelum 
dunia meninggalkannya dan yang 
membuat Tuhannya meridhoinya 
sebelum ia bertemu dengan-Nya 


dan yang meramaikan 
kuburannya sebelum ia 
memasukinya. 


b. Oh Bapakku! 


Diceritakan dari al-Hasan 
bahwa ia sedang duduk di depan 
pintu rumahnya. Tiba-tiba ada 


jenazah laki-laki lewat yang 
diiringi oleh orang-orang di 
belakangnya. Di bawah jenazah itu 
terdapat anaknya perempuan 
yang masih kecil yang berjalan 
dengan keadaan rambutnya 
terurai sambil menangis. 
Kemudian al-Hasan berdiri dan 
mengikuti jenazah itu. Ia 


mendengar anak perempuan itu 
berkata: 


“Mengapa aku menghadapi hari 
kepergianmu seperti ini di usia 
umurku (saat ini)?” 


99 


ab) odl op oë Lai LHI 
2 ob gl Wall Id ak: 3 


ål 


GAN B3 oe i s0 Ji AG 
of Je ay ig S of J3 
dn of JS E9 oG 


OS al spad oh oe 


u oa SP yl yL de Ld 
cfa bi kalsa d djus 
oai A3 elo dpo ciu bhh 
pa JB S3 a eh aè 

ILEI gy ohl 


E E EA EA 


Sa g lis gaga Jia 


“Bapakmu belumlah menghadapi 
hari seperti ini,” kata al-Hasan 
kepada anak perempuan itu. 


Kemudian al-Hasan mensholati 
jenazah itu dan pulang. 


Keesokan harinya, ketika al-Hasan 
sholat Subuh, kemudian matahari 
terbit, dan ia duduk di depan 
pintu rumahnya, maka tiba-tiba ia 
melihat anak perempuan itu 
menangis dan pergi berziarah ke 
kuburan bapaknya. 


“Anak perempuan ini adalah anak 
yang pintar. Aku akan 
mengikutinya. Barang kali ia akan 
mengatakan beberapa kalimat 
yang bermanfaat bagiku,” kata al- 
Hasan. 


Kemudian al-Hasan mengikuti 
anak perempuan itu. Ketika anak 
perempuan itu sudah sampai di 
kuburan bapaknya, maka al-Hasan 
bersembunyi di bawah pohon 
berduri. Kemudian anak itu 
memeluk kuburan bapaknya dan 
meletakkan pipinya di atas tanah 
kuburan bapaknya. 


“Wahai bapakku! Bagaimana bisa 
kamu semalaman berada di 
kuburan yang gelap sendirian 
tanpa lampu dan seorang teman 
penghibur? Wahai bapakku! 
Kemarin malam aku masih 
memberikanmu lampu, lantas 
adakah yang memberimu lampu 
tadi malam? Wahai bapakku! 


US Ji d ad adl JG 
pa 

Png GUEI le ahl la JB 
opal ebeg Abdi ea OS Lala 
A gmail! cbs bgl 
A Sh ga Bl ola Ob de 
a a S3 al 
J ii 

hS odl oda UI otl JB 
DLI A3 Ol e a 
d) cah Lab adi Lag JU 
Ms oe ohl ial lal på 
Be cë JB S3 oË 


Ba AS oai e JE A 
Y gie W a l ilb 


100 


Kemarin malam aku masih 
memasangkan tikar untukmu, 
lantas adakah yang memasangkan 
tikar untukmu tadi malam? Wahai 
bapakku! Kemarin malam aku 
masih memijati kedua tangan dan 
kedua kakimu, lantas adakah yang 
memijatimu tadi malam? Wahai 
bapakku! Kemarin malam aku 
masih memberimu minuman, 
lantas adakah yang memberimu 
minuman tadi malam? Wahai 
bapakku! Kemarin malam aku 
masih membalikkan tubuhmu dari 
kanan ke kiri, lantas adakah yang 
membalikkan tubuhmu tadi 
malam? Wahai bapakku! Kemarin 
malam aku masih menyelimuti 
tubuhmu yang terbuka, lantas 
adakah yang menyelimutimu tadi 
malam? Wahai bapakku! Kemarin 


malam aku masih melihat 
wajahmu, lantas adakah yang 
melihat wajahmu tadi malam? 


Wahai bapakku! Kemarin malam 
ketika kamu memanggilku maka 
aku akan memenuhi panggilanmu, 
lantas adakah yang kamu panggil 
tadi malam dan adakah yang 
memenuhi panggilanmu? Wahai 
bapakku! Kemarin malam aku 
masih bisa memberimu makanan 
ketika kamu ingin makan, lantas 
apakah tadi malam kamu ingin 
makan dan siapakah yang 
memberimu makan? Wahai 
bapakku! Kemarin aku masih bisa 
memasak makanan untukmu, 
lantas adakah yang memasak 
untukmu tadi malam?” kata anak 
perempuan itu. 


f J ad AU eiil 
cÍ L a A pl 
al Jf U Hdg e SI 


ya 
Lp 
Batan cal h Du Stated 
Yau Jaw a yaa Jah ALI 
Abe II be ya Wadi cah 
bau SIB pad ant Jai AI 
DA al Silat oje oi 
u Bll a oad al Jof aly 
Ji a dss à odb of 
a deas 3 LE oe l 


s 


oi Jda a baat cal L 
a ihl Sp yd All 
dst eel Sah Get 
Je da ceil Ope Gaal 
habi ag DI alel Saga 
olf e abi eS eÍ L Ao 


D U Fa oad plab 


101 


Mendengar perkataan anak 
perempuan itu, al-Hasan yang 
bersembunyi di balik pohon pun 
menangis dan keluar dari 
persembunyiannya. Kemudian ia 
mendekati anak perempuan itu 
dan berkata; 


“Wahai anakku! Jangan 
mengatakan hal-hal semacam itu! 
Tetapi katakanlah, “Wahai 
bapakku! Kami telah 
menghadapkanmu ke arah Kiblat, 
maka apakah kamu masih 


dihadapkan ke arah Kiblat atau 
dipindah ke arah lainnya? Wahai 
bapakku! Kami telah 
mengkafanimu dengan kafan yang 
terbaik, maka apakah kafan itu 
masih kamu pakai atau telah 
dilepas darimu? Wahai bapakku! 
Kami telah meletakkanmu di 
dalam kuburan dengan kondisi 
tubuhmu yang sehat, maka 
apakah tubuhmu masih sehat atau 
sudah dimakan oleh ulat-ulat” 
Wahai anakku katakanlah! “Wahai 
bapakku! Sesungguhnya para 
Ulama berkata kalau seorang 
hamba ketika di kuburan akan 
ditanya tentang keimanannya, 
maka sebagian dari mereka ada 
yang bisa menjawab dan ada yang 
tidak bisa, maka apakah kamu 
bisa menjawab tentang 
keimananmu atau tidak bisa 
menjawab? Wahai bapakku! 
Sesungguhnya para Ulama 
berkata kalau kuburan akan 
diluaskan bagi mayit tertentu dan 
akan disempitkan bagi mayit 


a a A JU 


Wa 


SAS oia da Y iw L JUs 
Sa als J) Ilang da oS 
elyi dae a 
ef ci USII ml Ias 


äl 3 Ilg oi L éle us 


s $ 


al ci OA an oÍ, 
Ol ef k dës olya eusi 
9S adi Jie odi shli 


de äl guy Oyi shhil 
GA eean dle Gag a 
ol a k ges e pal dde 
OLSI, eean Jaa Ojak lala 
JW oa ol meang WA ya 


102 


tertentu pula, maka apakah 
kuburanmu menyempit atau 
maluas? Wahai bapakku! 
Sesungguhnya para Ulama 
mengatakan kalau sebagian dari 
para mayit akan diganti kain kafan 
mereka dengan kain kafan surga 
dan ada juga yang diganti dengan 
kain kafan neraka, maka apakah 
kain kafanmu diganti dengan kain 
kafan dari surga atau neraka? 
Wahai bapakku! Sesungguhnya 
para Ulama mengatakan kalau 
terkadang kuburan akan memeluk 
penghuninya seperti seorang ibu 
yang sayang memeluk putra- 
putrinya dan terkadang memarahi 
dan menghimpit penghuninya 
hingga tulang-tulang rusuknya 
hancur, maka apakah kuburan 
memelukmu atau memarahimu? 


Wahai bapakku! Sesungguhnya 
para Ulama mengatakan kalau 
setiap orang yang telah 


dimasukkan ke dalam kuburan, 
maka orang yang bertakwa akan 
menyesali mengapa ia tidak 
banyak melakukan kebaikan- 
kebaikan dan orang yang 
bermaksiat akan menyesali 
mengapa ia melakukan 
keburukan-keburukan, maka 
apakah kamu menyesali atas 
perbuatan burukmu atau 
sedikitnya kebaikanmu? Wahai 
bapakku! Ketika kamu masih 
hidup, maka ketika aku 
memanggilmu maka kamu akan 
menjawab panggilanku, maka 
sudah lama aku (di atas 
kuburanmu) memanggilmu, maka 


Gak yaa Ol ya MI ai 
Loy AN Ogy sala Of asi 
Ohel oe Bi 3 adl y ye 
Fila il odpi Ro wal L 
jaa MAN BIS eean 
B a pesan mang, 
clari A a Da LAN 
oa JS ogi shli o cal h 
Na a en No 
SI Pb Olah 
dn de ih nas Ole 
LS eh Lili US dee 
Susul Uba (steel Saat ISI 
SY AS ds oh d 
BE Y agè cè i h po 
osl WAY egl hill Ay I 


dala ag 


103 


mengapa aku tidak bisa 
mendengar suaramu? Wahai 
bapakku! Kamu telah pergi dan 
akan bertemu denganku di Hari 
Kiamat, Ya Allah! Janganlah 
Engkau menghalang-halangi kami 
bertemu dengannya di Hari 
Kiamat. 


Kemudian anak perempuan itu 
berkata, “Wahai al-Hasan! 
Sungguh bagus kalimat-kalimat 
keluhanmu terhadap bapakku dan 
sungguh bagus kalimat-kalimatmu 
yang menasehatiku dan yang 
menyadarkanku dari kelalaian 
orang-orang yang lalai.” 


Kemudian anak perempuan itu 
pulang bersama al-Hasan sambil 
menangis. 


L of l em L oda 
obl de oe aa dalang 


104 


AN a 
HADIS KEEMPAT BELAS 
KEUTAMAAN ABU BAKAR 


Diriwayatkan dari Anas bin 
Malik radhiyallahu 'anhu bahwa ia 
berkata, “Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama bertemu 
dengan Jibril “alaihi as-salam. Lalu 
Rasulullah menanyainya: 


“Apakah umatku akan mengalami 
hisab atau penghitungan amal” 


Iya! Mereka akan mengalami 
hisab kecuali Abu Bakar 
radhiyallahu “anhu, maka ia tidak 
akan mengalaminya. Kemudian 
dikatakan kepadanya: Hai Abu 
Bakar! Masuklah ke dalam 
105surga. Ia menjawab: Aku tidak 
akan mau masuk ke dalam surga 
kecuali bersama dengan orang- 
orang yang mencintaiku di dunia, 
jawab Jibril.” 


» Siapa yang Menggigitmu? 


Berdasarkan hadis ini, ada 
sebuah cerita dengan sanad yang 
bersambung kepada Anas bin 
Malik radhiyallahu 'anhu bahwa ia 
berkata: 


Suatu ketika kami sedang duduk 
di dekat Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama. Tiba-tiba ada 
seorang laki-laki dari golongan 
sahabat mendatangi dan 


ade Dl ho Dl Ja A JB 
Ol dala Jia ga elang 
Hlm pal de Ja Jis 


Bad laa mede oi Ji 
sde ob a a S 
def S fe g Ja ol 
J= go ah poi Yy JB ahl 


dl Jer obeh L lia deg 
as Òl ay L oy Uas 


ade gll dis Lge LS JG 
o dy ae Jei ii aA 


105 


menghadap Rasulullah dengan 
kondisi kedua betisnya berdarah. 


“Apa yang telah terjadi dengan 
kedua betismu?” t106anya 
Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 
sallama. 


“Aku melewati seekor anjing milik 
si Fulan yang munafik. Kemudian 
anjing itu menggigitku,” jawab 
laki-laki itu. 


“Duduklah,” kata Rasulullah 
shollallahu 'alaihi wa sallama. 


Kemudian laki-laki itu pun duduk 
di depan Rasulullah SAW. 


Beberapa saat kemudian, 
datanglah seorang laki-laki lain 
dari golongan sahabat datang dan 
menghadap Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama dengan kondisi 
kedua betisnya berdarah. Ia 
berkata: 


“Wahai Rasulullah! Sesungguhnya 
aku melewati seekor anjing milik 
si Fulan yang munafik. Kemudian 
anjing itu menggigitku,” kata laki- 
laki itu. 


Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 
sallama pun segera berdiri dan 


berkata kepada para sahabatnya: 


“Antarkan kita melihat anjing ini 
agar kita 106bisa membunuhnya.” 


Kemudian semua sahabat berdiri 


Las Oli olilug alol 


Ida L pd ade Ji 


US Sy GI w Jdss L Jë 


juas gu Kung BN o 


dal Ol ale gill Jl 
ade ùl ho SA dad 
ms 


Je an ang OLS Lala 
Oles sg alol oa aT 


Las 


US Sy Bl AN Js L Jæ 


pig pL O 


ulao J pd ade a 
lek g> ASI oia JI Ly gala 


aims dolg JS Jang eel a 


106 


dan masing-masing membawa 
pedang. Ketika mereka semua 
telah mendatangi anjing itu dan 
hendak memenggalnya maka 
anjing itu tiba-tiba berdiri di 
hadapan Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama dan berkata 
dengan bahasa yang fasih dan 
107jelas107: 


“Janganlah kalian membunuhku. 
Sesungguhnya aku ini anjing yang 
beriman kepada Allah dan Rasul- 
Nya.” 


“Mengapa kamu menggigit kedua 
laki-laki ini?” t107anya Rasulullah 
shollallahu 'alaihi wa sallama. 


“Wahai Rasulullah! Sesungguhnya 
aku ini adalah anjing yang 
diperintahkan untuk menggigit 
siapa saja yang berkata kotor 
(Jawa: misuhi) tentang Abu Bakar 
radhiyallahu “anhu dan Umar 
radhiyallahu 'anhu,” jawab anjing. 


Kemudian Rasulullah shollallahu 
'alaihi wa sallama berkata, “Hai 
kalian berdua (laki-laki). Apakah 


kalian mendengar apa yang 
dikatakan anjing ini?” 
Dua laki-laki itu menjawab, 


“Wahai Rasulullah! Sesungguhnya 
kami bertaubat kepada Allah dan 
minta maaf kepada Rasul-Nya.” 


Segala puji adalah milik Allah. 


Laguna Ol da a Las 


Olah Bg lag ade AI de 
Seung AL Tanpa Gb GE Y 
oadal opis cois WU L Ji 
ga RAS Gal d 4 IS 


Lage dl 2, 


Uols A dl JB 
Ad Ji Le Ulama 


dl agU LS UI A Jaw, L YG 


Baa 


107 


A SAH iah 
HADIS KELIMA BELAS 
MENGASIHI MAYIT 


Diriwayatkan dari Sufyan, 
dari orang yang mendengar Anas 
bin Malik radhiyallahu “anhu, 
bahwa ia berkata, “Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 
bersabda, “Sesungguhnya amal- 
amal orang yang hidup akan 
diperlihatkan kepada teman- 
teman bergaul dan bapak-bapak 
mereka yang sudah mati. Apabila 
amal yang diperlihatkan adalah 
baik maka mereka akan memuji 
Allah dan mereka akan senang. 
Apabila amal yang diperlihatkan 
adalah buruk maka mereka yang 
telah mati berkata: Ya Allah! 
Jangan Engkau cabut nyawa 
mereka (yang beramal) hingga 
Engkau memberi mereka hidayah 
terlebih dahulu! 


Kemudian Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama berkata, ‘Mayit 
akan menerima rasa sakit di 
kuburannya sebagaimana ia 
menerima rasa sakit ketika masih 
hidup.’ 


Kemudian Rasulullah shollallahu 


alaihi wa sallama ditanya, “Apa 
yang bisa menyakiti mayit itu?’ 


Kemudian Rasulullah shollallahu 


a oÍ o o yet Ula yg 
JB J; ue J àl s Hu 
eleg ade IS MI o Àl Jaan, 
SP skeð lesi o 
MAY e LT des majlis 
Js a ha h US op 
JB SUS sè lgu a 


RIAS AŠ a> AN ell 


BN eg DJI ale J 


Se 3 Sh US ops 


SA 


108 


alaihi wa sallama menjawab, 
'Sesungguhnya mayit tidaklah 
melakukan suatu dosa, tidak 
saling berselisih, tidak melawani 
siapapun, dan juga tidak 
menyakiti tetangga. Hanya saja 
sesungguhnya kamu ketika 
berselisih dengan orang lain maka 
barang tentu ia akan berbicara 
kotor tentangmu dan kedua orang 
tuamu. Kemudian kedua orang 
tuamu itu disakiti ketika dicelakai. 
Begitu juga mereka berdua akan 
senang ketika diperlakukan baik 
sesuai dengan hak mereka. 


» Hadiah Pahala Amal untuk 
Mayit 


Hadis di atas adalah sesuai 
dengan cerita Tsabit al-Banani, 
Semoga Allah merahmatinya: 


Tsabit al-Banani selalu berziarah 
ke kuburan setiap malam Jumat. 
Disana ia bermunajat kepada 
Allah sampai Subuh. Ketika ia 
sedang dalam munajatnya, ia 
merasa ngantuk dan bermimpi 
kalau seluruh penghuni kuburan 
itu keluar dari kuburan mereka 
dengan mengenakan pakaian yang 
paling bagus dan dengan wajah- 
wajah yang cerah senang. 
Kemudian ada sebuah hidangan 
beraneka warna makanan untuk 
masing-masing dari mereka. Tiba- 
tiba di antara mereka ada seorang 
mayit pemuda yang pucat sedih 
wajahnya, yang amburadul 
rambutnya, yang sedih hatinya, 


Hk Y CAM Ol LI ade JG 
Y Ae ols Yg gile Yy 153 
lii est OI LI VI Ie Gb 
dust Llog lada Ol MY 
de oba UISG Selo YI Jus 


lgi 3 Oli 


ge SB DA o se LS 
IS AN jag OS Ai) ade AI a 
di y KI oG idl A 
chg a llli 3 OG gnall 
h S ill Jel ol UN 3 
Ae PI oa Da3 YA 
Sala angin dl JS slad ogag 
AS ees USG ebli olf oa 
OA pil pi arg piar 
A S AI al ci 


109 


yang usang pakaiannya, yang 
menundukkan kepalanya, dan 
yang menetaskan air mata. Tidak 
ada satu hidangan pun di 
datangkan untuknya. Para 
penghuni kuburan kembali ke 
kuburan mereka dengan perasaan 
senang dan bahagia. Sedangkan 
mayit pemuda itu kembali dengan 


putus asa, susah dan bersedih 
hati. 
Kemudian Tsabit al-Banani 


menanyainya perihal apa yang 
sedang terjadi pada pemuda itu: 


“Hai pemuda! Apa statusmu di 
kalangan para penghuni kuburan 
lainnya? Mereka mendapatkan 
hidangan enak dan kembali ke 
kuburan dengan perasaan senang 
sedangkan kamu tidak mendapati 
satu hidangan pun dan kembali 
dengan perasaan putus asa dan 
bersedih hati” 


Pemuda itu menjawab, “Wahai 
Imam muslimin! Sesungguhnya 
aku adalah orang asing di 
kalangan mereka. Tidak ada 
seorangpun (dari orang-orang 
yang masih hidup) mengingatku 
dengan melakukan kebaikan dan 
mendoakanku. Sedangkan mereka 
para penghuni kuburan lain 
memiliki anak-anak, kerabat- 
kerabat dan teman-teman bergaul 
yang mengingat dengan 
mendoakan mereka, berbuat 
kebaikan dan bersedekah untuk 
mereka di setiap malam Jumat. 


Jala ith d ob da OI ggat 
SPP ea di aa äl 
Lel oladi lie aag ouy 

Ugara Lis 


J oe cab dls 


ea NA on Aa a h JB, 
b onar laag SUSUN gang 
gg Da BAIM MU ol 

On agai Lily BUSUI 
Af Boedi olah D 
Ol SIS d ood ea 
Abay slip Yf etg sleli 
de stel SSI el 
Ja indl al IS 3 Baala 
obal ops ohh ee 
d lG el y SG el 


110 


Kebaikan-kebaikan dan pahala 
shodaqoh-shodaqoh itu sampai 
kepada mereka. (Ketika masih 
hidup. Pada saat itu,) aku hendak 
berhaji. Aku memiliki seorang ibu. 
Kita berdua menyengaja pergi haji 
bersama. Ketika aku memasuki 
kota (dimana kuburannya 
berada), Allah mencabut 
nyawaku. Lalu ibu menguburkan 
jasadku di tempat penguburan ini. 
Setelah kematianku, ia menikah 
dengan laki-laki lain hingga ia 


lupa denganku dan tidak 
mengingatku lagi dengan cara 
mendoakan dan bersedekah 


karenaku. Aku merasa putus asa 
dan bersedih hati setiap waktu.” 


Kemudian Tsabit al-Banani 
bertanya, “Hai pemuda! Beritahu 
aku dimana ibumu tinggal. Aku 
akan memberitahunya tentangmu 
dan keadaanmu.” 


Pemuda itu menjawab, “Wahai 
Imam muslimin! Ia berada di 


kampung ini dan desa ini. 
Beritahu ibuku tentangku dan 
keadaanku. Jika ia tidak 


mempercayaimu, maka katakan 
kepadanya, Sesungguhnya di saku 
bajumu ada 100 mistgol emas 
peninggalan suamimu yang 
merupakan bagian warisan untuk 
anakmu. Maka ia nantinya akan 
mempercayaimu!” 


G bles L GBI II gas Sal, 
A Kb de pr pall Nila 
HEM oia GAN arang Jl 
do ais da oe eei ga 
osl oly Baly sled gsi 


C9 Bg IS 3 ppt 


Le ai a h ot Ja 
H yea éke layat Lig 


IS ale 3 dedi pLa) Jla 
Hia d op ayb IS lo a 
o Jau HL Ul Gol ja 
a= yag l y bly a 


Hll ois ALa 


111 


Di hari kemudian, Tsabit al- 
Banani mendatangi kampung 
yang dimaksudkan dan mencari 
ibu pemuda itu. Tidak lama 
kemudian, ia menemukannya dan 
memberitahunya tentang keadaan 
anaknya dan tentang 100 mitsqol 
perak yang berada di saku 
bajunya. Kemudian si ibu pun 
jatuh pingsan. Ketika ia tersadar 
dari pingsannya, maka ia 
menyerahkan 100 mitsqol perak 
itu kepada Tsabit dan berkata: 


“Aku wakilkan kamu untuk 
bersedekah dengan uang-uang 
dirham ini sebagai kiriman untuk 
anakku yang telah mati.” 


Kemudian Tsabit al-Banani 
menerima 100 mitsqol itu dan 
mensedekahkannya karena 
pemuda itu. 


Pada malam Jumat berikutnya 
tiba, Tsabit al-Banani (seperti 
biasa) menziarahi saudara- 
saudaranya di kuburan itu. Saat 
berziarah, ia merasa ngantuk dan 
memimpikan sebuah mimpi yang 
sama seperti mimpi sebelumnya. 
Di dalam mimpinya itu, ia melihat 
mayit pemuda itu telah 
mengenakan pakaian yang bagus, 
wajah yang cerah senang dan hati 
yang bahagia. Kemudian pemuda 
itu berkata: 


latg Sla dba gf Labs 
al pL oea lala oe Lara 
Lb BN de ii er 3 
L d) Jūn gL ode calf 


obd ot 


oig duas of AAS JB, 


AA JA pala 
dr Sg ot lisli 


Sb 33 iehl A SIS Lala 
Sp as obeyi Duh Oa 
cm otida JI o si US 
ila Si 


An 


Japang Aa 


112 


“Wahai Imam muslimin! Semoga 


Allah mengasihimu sebagaimana a , zi 
kamu telah mengasihiku.” dw al a oll eL l Ji 


Dari cerita di atas, sudah SA LS 
jelas bahwa oran ang sudah Is A A a 
Tan akan merasa ea karena“ 23 3 Olah Lel Old 
perlakukan buruk orang yang 
masih hidup dan akan senang 
karena perlakukan baik dari orang 
yang masih hidup. 


113 


A pi iah 


HADIS KEENAM BELAS 
KEUTAMAAN SURAT AL-IKHLAS 


Diriwayatkan dari Ali bin 
Abu Tholib bahwa ia berkata 
bahwa Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama bersabda, 
“Barang siapa membaca Surat al- 
Ikhlas setelah sholat Subuh 
sebanyak 10 kali maka tidak ada 
suatu dosa yang menimpanya 
pada hari itu meskipun setan 
berusaha menggodanya. Surat al- 
Ikhlas adalah Surat Makiyyah 
(yang diturunkan ketika 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama berada di Mekah). Surat 
itu memiliki 4 (empat ayat), 15 
kalimat, dan 47 huruf.” 


Diriwayatkan dari Ubay bin 


Kaab radhiyallahu “anhu dari 
Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 
sallama bahwa ia bersabda, 


“Barang siapa membaca Surat al- 
Ikhlas satu kali maka ia diberi 
pahala sebanyak pahala 100 orang 
mati syahid.” 


Diriwayatkan dari Anas bin 
Malik radhiyallahu 'anhu bahwa ia 
berkata, “Rasulullah shollallahu 
'alaihi wa sallama bersabda, 
Barang siapa membaca Surat al- 
Ikhlas sebanyak satu kali maka 
seolah-olah ia telah membaca 1/3 
al-Quran. Dan barang siapa 
membacanya dua kali maka 


MSI Yu ee 
Ie Bl Jy JB JB af arg 
ya JB D oa lag Wa 
Pl Io Am La Il ae AI 
S a ad ha d ole a 
A Olid ga Oly egl a 
P3 ai A AL ige 

U> Sg ing Lal iins 
IK a Sg oes 
o JB l ade gil oe ts 
del Hy E by D3 


JK e Ml ar Um 3g 
Al do dl Iga, JB JB e 
Al ga JETS o plg ade Jl 
CS A isla öp Jet 


114 


seolah-olah ia telah membaca 2/3 
al-Quran. Dan barang siapa 
membacanya tiga kali maka 
seolah-olah ia telah membaca 
seluruh al-Quran. Barang siapa 
membacanya sebanyak sebelas 
kali maka Allah membangunkan 
untuknya rumah di surga yang 
terbuat dari intan merah.” 


a. Sebab diturunkannya Surat 
al-Ikhlas 


Sebab diturunkannya Surat 
al-Ikhlas adalah bahwa Ubay bin 
Kaab, Jabir bin Abdillah, Abu al- 
Aliyah, asy-Sya'bi dan Ikrimah, 
Semoga Allah meridhoi mereka, 
berkata: 


Pada saat itu, orang-orang kafir 
Mekah tengah berkumpul. Di 
antaranya adalah Amir-bin 
Thufail, Zaid bin Qois, dan lain- 
lain. Mereka berkata, “Hai 
Muhammad! Beritahu kami sifat 
Tuhanmu! Apakah berasal dari 
emas, perak, besi atau tembaga? 
Karena tuhan-tuhan kami adalah 
berasal dari benda-benda itu.” 


Mendengar pertanyaan orang 
kafir, Rasulullah shollallahu 'alaihi 
wa sallama berkata, “Aku adalah 
utusan Allah. Sesungguhnya Allah 
tidak menyamai sesuatu. Aku 
tidak mengatakan kalau Allah itu 
adalah sesuatu.” 


I IS ose l ag OLI 
ole SU Lala yag olal A 
Lis a AS ola Is WS 
daa a 


LA ih o ahl 3 y 


JU sypel oia Jas oe O3 
gis Al e ya plg Sai 
A y uS a AI 
aKa JUS gaal oma ege JW 
ož o ya dabl oy ale ag 
o det Ig lanao oanig 
aa o i A3 oi dy L 
oia ja Lab op pli gl gao 

ARA 
bÍ adla La ale oil Jt 
Ye ba aiy Y A Oh A ng 


ë sa oe toà A Ji 


115 


Kemudian Allah menurunkan 
kepada Rasulullah shollallahu 
'alaihi wa sallama Surat al-Ikhlas 


ini dan ia berkata: 
AA os 


WP IMA d ga J3 


Bg PAI AL 0 AL 0. 0-02 0. 
JA is SU ds Ala ds 
Ibnu Abbas radhiyallahu 


anhu berkata, “As-Somad adalah 
Dzat yang tidak memiliki perut, 
tidak makan dan tidak minum. 
Andaikan Allah itu memiliki perut 
maka Dia tentu membutuhkan 
sesuatu. Padahal Dia itu tidak 
membutuhkan sesuatu apapun, 
melainkan segala makhluk 
membutuhkan-Nya. Ada yang 
mengatakan bahwa  as-Somad 
adalah tidak melahirkan dan tidak 
dilahirkan. Maksud Lam Yalid 
adalah Allah tidak memiliki anak 
yang kemudian nantinya mewarisi 
kerajaan-Nya. Maksud lam Yuulad 
adalah Allah tidak memiliki bapak 
yang memberikan warisan 
kepada-Nya. Maksud  Walam 
Yakun Lahu Kufuwan Ahad adalah 
bahwa Allah tidak memiliki lawan, 
tidak memiliki saingan, tidak 
memiliki sesama, dan tidak ada 
siapapun yang menyamai-Nya.” 


Dalam riwayat lain 
disebutkan bahwa sebab 
diturunkannya Surat al-Ikhlas 
adalah sesungguhnya ketika 


Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama keluar pergi menuju 
Madinah, maka orang-orang Kafir 
Mekah berkumpul di pintu jalan 


JB JUs igdi JW dl Jb 
dy ab) As MI Int DI ga 
dn Git SU la Up 


Les JW dl y obe cyl JG 
IL Y d da Y Sa aall 
di gey lss oS Ia ois Yg 
J dÈ iet digus Y A 
daal Jia adl ogle gA 
ab d Jas Uy dy ak d si 
Uy dy K gd ay d 
J oK dy ae dy lg a pld 
Y Xx Ya A0 d pd JA giS 

dl aÍ Ya ayè 


U pA ade gil of alay 39 
ISA JUS aasal A Il op 
Sa 3 Ag Baal Ob de 


Md) AL ag oe Gs Jae Ul 


116 


Nadwah, yaitu jalan 
perkampungan Abu Jahl. Mereka 
berkata, “Barang siapa membawa 
Muhammad atau kepalanya 
kepada kita maka kita akan 
memberinya 100 unta yang merah 
yang hitam biji matanya.” 
Kemudian ada seorang laki-laki 
bernama Suroqoh bin Malik 
berdiri dan berkata, “Aku akan 
membawa Muhammad kepada 
kalian.”. Akhirnya, mereka pun 
menanggung harta unta tersebut 
untuknya. 


Pada suatu hari, Suroqoh 
mengejar Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama. Ia berhasil 
menyusulnya. Ia menghunuskan 
pedangnya untuk membunuh 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama. Tiba-tiba tanah 
menahannya. Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 
memerintahkan bumi untuk 
menahannya hingga kaki kuda 
Surogoh amblas ke dalam tanah 
setinggi lutut. Kemudian Surogoh 
berkata: 


“Wahai Rasulullah! Ampuni aku! 
Ampuni aku!” 


Kemudian Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama berdoa dan 
Surogoh terselamatkan. Setelah 
beberapa saat, Surogoh kembali 
menghunuskan pedang untuk 
membunuh Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama. Kemudian 
tanah kembali mengamblaskan 


Daan ela BU Ala aba awi, 
a l d Ja de ea aahi 
a laad S oai UT Jag WL 


Jlge SI oia 


Da ade a a a 
Sa abi aie hd polg 
AB DL ade A Il 
a Jo Had aLa SNI 

AS IN 3 


OLY OLI dil Jawy L JUS 


Aang ade SI db Àl Iyan Lea 
Je isl Jl dls dl olib 


awh Je a Al hjg aip 


117 


kaki 
pusar. 


kudanya hingga sampai 


“Ampuni aku! Ampuni aku! Aku 
tidak akan melakukannya lagi,” 
kata Suroqoh 


Kemudian Rasulullah shollallahu 
'alaihi wa sallama berdoa dan 
Surogohpun terselamatkan. 


Kemudian Surogoh turun dari 
kudanya dan mencegah 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama di depan unta beliau. 
Kemudian ia berkata: 


“Wahai Rasulullah! Beritahu aku! 
Siapakah Tuhanmu yang memiliki 
kekuasaan semacam ini? Apakah 
terbuat dari emas atau perak?” 


Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama menundukkan kepala dan 
diam sebentar. Kemudian Jibril 
turun dan mengatakan: 


“Katakanlah! Hai Muhammad! 
Allah adalah Dzat Yang Maha Esa. 
Allah adalah Dzat yang 
dibutuhkan oleh semua makhluk. 
Dia tidak melahirkan dan tidak 
dilahirkan. Tidak ada satupun 
yang menyamai-Nya. Katakanlah! 
Hai Muhammad! Allah adalah Dzat 
yang menciptakan langit dan 


bumi. Dia telah menciptakan 
pasangan-pasangan dari kalian 
dan untuk kalian dan juga 


menciptakan pasangan-pasangan 
dari binatang-binatang ternak. 


SPS sief IG 
da 

lis de Jl Y OLI OLYI Ja 
Jw dl a Joy le bi 
dw àl olib olog ale 

BU g om slag awb ge Ja 
heg ade IM o Àl Jaan, 
o ai àl Je e Jas dg 
oia Jia a a OS iao Da 
La oe gi 3 al 

II la Adya A 
Jè Ula Sle aeh eleg adle 
Paal aa 


A aÍ Al a at h J3 JB, 


0 AAA 0. # 7 oz 


N E i ay G 
o G sÍ ab S a ad 
TAN padl oag gai iS y 


118 


Tidak ada sesuatu yang 
menyamai-Nya. Dia adalah Dzat 
Yang Maha Mendengar dan Maha 
Melihat.” 


Mendengar penjelasan Rasulullah, 


Suroqoh berkata, “Wahai 
Rasulullah! Tuntun aku masuk 
Islam!” 


Kemudian Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama menuntunnya 
masuk Islam. Kemudian Suroqoh 
masuk Islam dan keislamannya 
menjadi baik. 


b. Al-Ikhlas 
Hutang 


adalah Pelebur 


Diceritakan sesungguhnya 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama sedang duduk di pintu 
kota Madinah. Tiba-tiba ada 
jenazah mayit laki-laki lewat yang 
digotong oleh orang-orang. 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama bertanya: 


“Apakah mayit itu masih memiliki 
kewajiban hutang?” 


Orang-orang menjawab, “Ia masih 
memiliki kewajiban membayar 
hutang 4 (empat) dirham.” 


“Sholatilah sendiri mayit itu! 
Karena aku tidak mau mensholati 
orang yang ketika masih hidup 


memiliki kewajiban membayar 
hutang 4 (empat) dirham. 
Kemudian ia mati dan belum 


SPA Iga L l Ja 
PAY! 


oag pleb AYI ade aa 
aal 


OS Dll ade al of (S5 
Sp J A Ob de hd 


Jan ia 


or ade Ja (Ol ade dl Jl 

PER 
ade Iglo Pdl ade adl Ja 
ade OS o de di Y op 


laag da DLS ala ani ogo 


119 


membayarnya.” kata Rasulullah 
shollallahu 'alaihi wa sallama. 


Kemudian Malaikat Jibril turun 
menemui Rasulullah dan berkata, 
“Hai Muhammad! Allah 
menitipkan salam untukmu. Dia 


berkata, 'Aku mengutus Jibril 
dengan menjelma seorang 
manusia dan membayarkan 


hutang mayit itu. Dia juga berkata 
Berdirilah dan sholatilah mayit 
itu karena ia telah diampuni. 
Barang siapa mensholati jenazah 
mayit itu maka Allah akan 
mengampuninya. ” 


Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama bertanya, “Hai saudaraku, 
Jibril! — Darimana mayit itu 
mendapatkan kemuliaan ini?” 


Jibril menjawab, “Karena ia setiap 
hari membaca Surat al-Ikhlas 100 
kali karena Surat itu mengandung 
sifat-sifat Allah dan pujaan-pujaan 
untuk-Nya. Allah berkata, “Barang 
siapa membaca Surat al-Ikhlas 
satu kali seumur hidup maka ia 
tidak akan keluar dari dunia 
kecuali ia akan melihat tempatnya 
di surga, terutama, barang siapa 
membacanya di sholat-sholat lima 
waktu setiap hari sedemikian kali 
maka kamu akan mensyafaatinya 
besok di Hari Kiamat dan 
mensyafaati seluruh kerabatnya, 
yaitu orang-orang yang telah 
ditetapkan masuk neraka terlebih 
dahulu.” 


k Ju PO ale Jar dya 
adl Mu a je AI Of aa 
SO ipa Kl a Jaan 
Ji ap Jab ad UB na cols 
AI AS dl de ho ya Jai 

a 


Lb L ade l J3 

USI oia A cal oe Jb 
jg Bj BL ag IS ali Ja 
Al oli oly eè OY Al ya J3 
SSB ya JU ale sll, Jl 
PAN Ap ya A 
adl BSA Gp g Bal 
Meki 3 SIB ya Lopas 
BEI Ha NAS ey ISS a 
BL LA gedog TA ay a 


JI ade Sagu 


120 


ES ad ya 


HADIS KETUJUH BELAS 
HIKMAH SAKIT 


a. Sakit adalah Pelebur Dosa 


Diriwayatkan dari Abu 
Umamah al-Bahili radhiyallahu 
anhu bahwa sesungguhnya 


Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama bersabda, “Ketika seorang 
hamba mukmin sakit maka Allah 
memerintahkan para malaikat: 
“Tulislah untuk hamba-Ku itu amal 
terbaik yang ia lakukan saat ia 
berada dalam keadaan sehat dan 
lapang.” 

Dalam hadis lain 
disebutkan bahwa ketika hamba 
laki-laki mukmin atau perempuan 
mukminah menderita sakit maka 
Allah mengirimnya 4 (empat) 
malaikat sebelum ia sakit. 
Kemudian Allah memerintahkan 
malaikat pertama untuk 
mengambil kekuatannya. Malaikat 


pertama pun mengambil 
kekuatannya dengan perintah 
Allah. Setelah itu, hamba pun 
menjadi lemah. Dan Allah 


memerintahkan malaikat kedua 
mengambil enaknya merasakan 
makanan dari mulutnya. Dia 
memerintahkan malaikat ketiga 
mengambil kecerahan wajahnya 
sehingga ia menjadi orang yang 
berwajah pucat. Terakhir Dia 
memerintahkan malaikat keempat 
mengambil seluruh dosa-dosanya 


IKA BU aa ul ye 
ade dl (lo Al Iya, Ol 2 
Al ai Akad Yaya IL JB palang 
SA Iga ol KSM Jl A 
im 3 Jan USU yul 
sll 

Sa dl Jaa IL l 3 
ad Jw A i iali Yl 
AB A Ja O o da 
Sp deb of pai g AI 
aad Jw Al yb iels 
o all si Anh of ga bs 
s ish of ed phy aa 
pha amyl iaa OK a 
TETEE 
vil ye halb 


121 


sehingga ia pun menjadi hamba 
yang bersih dari dosa-dosa. 


Ketika Allah menghendaki untuk 
menyembuhkan hamba maka Dia 
memerintahkan malaikat pertama 
yang mengambil kekuatan untuk 
mengembalikan kembali kekuatan 
hamba. Lalu malaikat pertama 
pun mengembalikannya kembali. 
Allah juga memerintahkan 
malaikat kedua yang mengambil 
enaknya merasakan makanan dari 
hamba untuk mengembalikannya 
kembali. Begitu juga, Allah 
memerintahkan malaikat ketiga 
yang mengambil kecerahan wajah 
hamba untuk mengembalikannya 
kembali. Terakhir Allah tidak 
memerintahkan malaikat keempat 
yang mengambil seluruh dosa- 
dosa hamba untuk dikembalikan 


kembali. Kemudian malaikat 
keempat jatuh bersujud kepada 
Allah dan berkata: 


“Ya Allah! Kami adalah 4 (empat) 
malaikat yang telah menjalankan 
perintah-Mu. Kemudian Engkau 
memerintahkan (tiga) malaikat 
mengembalikan apa yang mereka 
ambil dari hamba-Mu. Mengapa 
Engkau tidak memerintahkanku 
mengembalikan dosa-dosa yang 


telah aku ambil darinya 
kepadanya?” 
Allah Yang Maha Agung 


menjawab, “Tidaklah baik apabila 
kamu mengembalikan dosa-dosa 
hamba-Ku setelah dosa-dosa itu 


Js ab iis ol AI ST Usb 
yen ob ga Jl Sa UM 
s Jet Sa UN abg all 
SMM abg Ad) an OL elb 
ad ady Ob agag api Jl Sa 
Isl SAI AYU dls dl al Yg 


al Lembah Ol agd 


L Jaa el Jilat ad SUN a 
SAS aa IYA dan US oy 
Ain Ipda Igala Ob AG Sal 
U a dl ob agb d edb 

opil Si 
o ot Y D Je l Jais 


Lo du dagid Hj of Sal of AS 


122 


melemahkan dirinya saat ia sakit.” 


Malaikat bertanya, “Ya Allah! Apa 
yang harus aku lakukan dengan 
dosa-dosanya itu?” 


Allah Yang Maha Agung 
menjawab, “Pergilah dan 
buanglah dosa-dosa hamba-Ku itu 
ke dalam laut!” 


Kemudian malaikat keempat pergi 
dan membuang dosa-dosa hamba 
itu ke laut. Dari dosa-dosa itu, 
Allah menciptakan buaya di 
lautan. Andai hamba itu mati 
menuju akhirat maka ia akan 
keluar dari dunia dengan keadaan 
suci dari dosa-dosa, seperti 
keterangan hadis yang disabdakan 
oleh Rasulullah shollallahu “alaihi 
wa sallama, “Sakit panas sehari 
dan semalam adalah pelebur 
dosa-dosa setahun.” 


b. Ya Allah! Jangan Putuskan 
Aku dari Rahmat-Mu! 


Diceritakan bahwa pada 
zaman Bani Israil, ada seorang 
laki-laki yang fasik dan yang 
banyak dosa. Ia tidak mau 
berhenti dari kefasikannya. Para 
penduduk di tempat dimana ia 
tinggal juga tidak mampu 
menghentikan kefasikannya. 
Mereka memohon kepada Allah 
atas kefasikan laki-laki itu. 
Kemudian Allah memberikan 
wahyu kepada Musa “alaihi as- 
salam: 


PA demi SR 

SA ie MN Jaa 
Ls 

A da e ld Jai 
AE bh 

ad o kls MN oaii 
opil A y J A alg 
IOS 3 ad g el 
ca SAW Gal oa CL AN 
CI ade adl JB LS ey 
dia BUS Ag en A 


Kari (S3 
PAN oG pb Gel Je, 
2») US lapas sah dala Gal 


Il AI enag aid ye 


123 


“Sesungguhnya di antara Bani 
Israil ada seorang laki-laki fasik. 
Usir ia dari tempat tinggal mereka 
agar siksaan api tidak menimpa 
mereka!” 


Kemudian Musa “alaihi as-salam 
mendatangi laki-laki itu dan 
mengusirnya. Setelah diusir, Laki- 
laki itu pergi ke sebuah desa. Allah 
memerintahkan Musa “alaihi as- 
salam mengusirnya dari desa itu. 
Musa “alaihi as-salam pun 
mengusirnya dari desa itu. Laki- 
laki itu keluar lagi pergi menuju 
padang luas dan menuju tempat 
yang tidak ada penghuninya, tidak 
ada burung berterbangan, dan 
tidak ada binatang-binatang lain. 
Beberapa waktu kemudian, laki- 
laki itu jatuh sakit di tempat 
tersebut. Tidak ada seseorang pun 
yang di dekatnya yang bisa 
menolongnya. Karena saking 
sakitnya, ia pun jatuh ke tanah. Di 
tengah-tengah menderita sakit, 
laki-laki itu berkata: 


“Ya Allah! Andai ibuku berada di 
sampingku niscaya ia akan 
mengasihaniku dan menangisi 
betapa hinanya diriku. Andai 
bapakku berada di sampingku 


niscaya ia akan menolongku, 
memandikanku dan juga 
mengkafaniku. Andai istriku 


berada di sampingku niscaya ia 
akan menangis karena berpisah 
dariku. Andai anak-anakku berada 
di sampingku niscaya mereka 
semua akan menangis di belakang 


ale gaga da ab 
aaa GOL OI 
Y a> al o Ana Lab 

Hee ai 
ab aa ade ge slad 
SA o a d ool oas 
A o at o Ia dl ab 
Pad ade aga a> > & áll 
d oU a aa an o 
Y ale ad pd abse dla jli 
SEN SS pad hm Yy nb 
JA 0S Pa SAN Ue 2 
ASI Jus SI de g A 
A SE S oy h b g 
d S a h e 
ge lalo (SG OS a ai 
S y iS alta A 
33 S3 de oSI Sa aa 
d> SI gte GN SS 


Lag ja A osiy Sila 


124 


jenazahku dan berkata, Ya Allah! 
Ampunilah bapakku yang 
terasingkan, yang lemah, yang 
banyak maksiat, yang fasik, yang 
terusir dari kota ke kota, dari kota 
ke desa, dan dari desa ke padang 
luas. Ia keluar dari dunia menuju 
akhirat dengan kondisi putus asa 
dari segala sesuatu kecuali dari 
rahmat-Mu.” 


Laki-laki itu melanjutkan dengan 
berdoa, “Ya Allah! Apabila Engkau 
memisahkanku dari ibuku, anak- 
anakku, dan istriku maka 
janganlah Engkau memisahkanku 
dari rahmat-Mu. Dan apabila 
Engkau membakar hatiku dengan 
berpisah dari mereka maka 
janganlah Engkau membakarku 
dengan api neraka-Mu karena 
kemaksiatanku!” 


Kemudian Allah mengutus 
untuknya bidadari yang menjelma 
menjadi ibunya, bidadari yang 
menjelma menjadi istrinya, 
mengutus anak-anak kecil surga 
yang menjelma menjadi anak- 
anaknya, dan satu malaikat yang 
menjelma menjadi bapaknya. 
Mereka semua duduk di samping 
laki-laki itu dan menangisinya 
seolah-olah mereka itu adalah 
anak-anaknya, istrinya, ibunya 
dan bapaknya yang hadir di 
sampingnya. Kemudian hati laki- 
laki itu pun menjadi lega dan ia 
berdoa: 


SE KI Hama LA 
Sak ag Sab JI Ba oa TM 
PAI dias oa as di 
JS oo hi BAYI d ga 


Jw dl aa ya YI LAYI 


SI oe ai o el Ji 
o gb W gas CN 
W hi ab ieh dia, 

a JY Sl aA 


aui iio de shy a àl Job 
Uleg awaj iio de shg 
e K July 223 aio de 
e S otis a agl Aio 
EEA 


ada Has PEG lo 2> opia 


125 


“Ya Allah! Janganlah Engkau 
memutuskanku dari rahmat-Mu. 
Sesungguhnya Engkau adalah 
Dzat Yang Maha Kuasa atas segala 
sesuatu.” 


Kemudian laki-laki itu mati 
menuju kepada Allah dengan 
keadaan suci dari dosa-dosa dan 
terampuni. 


Kemudian Allah memberi wahyu 
kepada Musa, “Hai Musa! Pergilah 
ke padang luas ini dan tempat ini. 
Disana ada seorang kekasih yang 
mati dari kalangan para kekasih- 
Ku. Mandikan ia! Kafani ia! Dan 
Sholati ia!” 


Ketika Musa AS telah sampai di 
tempat yang diwahyukan, ia 
melihat laki-laki yang ia pernah 
mengusirnya dari kota dan dari 
desa sesuai dengan perintah Allah. 
Musa “alaihi as-salam juga melihat 
para bidadari menangisinya. 
Kemudian Musa berkata: 


“Ya Allah! Bukankah ia adalah 
laki-laki fasik yang aku usir dari 
kota sesuai perintah-Mu?” 


Allah menjawab “Iya! Hai Musa! 
Tetapi aku telah mengasihinya 
dan mengampuni dosa-dosanya 
sebab rintihannya saat sakit, dan 
sebab terpisahnya ia dari tempat 
tinggal, kedua orang tua, anak- 
anak dan istri. Kemudian Aku 
mengutus para bidadari yang 
menjelma menjadi ibunya dan 


zË cah IS de LI 


bia jab dilan, Jl Jong 


ale gaga d) dw ab 
eg IIS jli J oal pL 
AUi o dy t oL a iS 
ra> Lb ade Jog aisg alaik 
MS Md ade aga 
yg OS ill o ala 
shy dw pa aal oeg Sab 
ade OG oll jahl 

L edla Mal ade ge Ja 
gel oud A a Ll o 
Sab SA o aat s 
SS; gap bi dw Al JE 
aba G ab as Si aa 
2 gig alls yes abs ye dhis 
dle shy ad odfa aojo 


126 


malaikat yang menjelma menjadi 
bapaknya karena mengasihi 
betapa hinanya dirinya dalam 
keasingannya. Sesaat ketika laki- 
laki 


terasing itu mati, para 
penduduk langit dan bumi 
menangisinya karena kasihan 


dengannya. Lantas pantaskah aku 
tidak mengasihinya padahal Aku 
adalah Dzat Yang Paling 
Mengasihi?” 


ai iio de lg SAY iio 
BB as 3 ali de a 
shadi Jaf ade K Al oL 
Y aS ade ia SI Jala 


uel rE Ul anji 


127 


A oya EA 


HADIS KEDELAPAN BELAS 
IMAN KEPADA RASULULLAH 


a. Iman Yang Paling Luar Biasa 


Diriwayatkan dari Ibnu 
Abbas radhiyallahu 'anhu bahwa 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama bersabda: 


“Apakah kalian sudah tahu 
siapakah makhluk yang paling 
menakjubkan keimanannya?” 


Para sahabat menjawab, “Iman 
para malaikat. Wahai Rasulullah 
shollallahu 'alaihi wa sallama!” 


Rasulullah melanjutkan, “Bukan! 
Bagaimana para malaikat tidak 
beriman sedangkan mereka betul- 
betul memperhatikan dan 
melaksanakan perintah Allah.” 


Para sahabat menjawab lagi, “Para 
nabi. Wahai Rasulullah!” 


Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama menjawab, “Bukan! 
Bagaimana para nabi tidak 
beriman sedangkan malaikat Jibril 
mendatangi mereka dari langit?” 


Para sahabat menjawab lagi, “Para 
sahabatmu. Wahai Rasulullah!” 


Rasulullah berkata, “Bukan! 
Bagaimana para sahabat tidak 


Les JW dl ek al Us 
ade Ill dl be Al Iga, Ol 
Uteh all 


AI Jy L aK ole Illa 


e SN g Y HS Jw 


A Osulu 
A Jaw L Oall oll 


CP Om og Y AS Jus 


Ady b Salon b 
E ubi i Y A Ja 


128 


beriman sedangkan mereka telah 
melihat berbagai mukjizat dariku 
dan aku juga memberitahu 
mereka wahyu yang diturunkan 
kepadaku? Tetapi orang-orang 
yang paling menakjubkan 
keimanannya adalah orang-orang 
yang terlahir setelahku yang 
beriman kepadaku padahal 
mereka belum pernah melihatku, 
tetapi mereka membenarkanku. 
Mereka itu saudara-saudaraku,” 


a. Batu Penyelamat 


Diceritakan pada suatu hari 
orang-orang kafir berkumpul di 
rumah Abu Jahl. Tiba-tiba 
datanglah seorang laki-laki 
bernama Thorik as-Soidlani. Ia 
berkata: 


“Sungguh mudah membunuh 
Muhammad jika kalian setuju 
dengan usulanku.” 
“Bagaimana itu? Hai Thorik!?” 
tanya orang-orang. 
“Muhammad kini sedang 


bersandaran di tembok Ka'bah. 
Kalau salah satu dari kita 
berangkat dan menjatuhinya batu 
besar dari atas Ka'bah maka 
seketika ia akan mati,” jelas 
Thorik. 


Kemudian ada seorang laki-laki 
yang bernama Syihab berdiri dan 
berkata; 


Lk eisi Ul, (& CA padi Jay 
Ula! yel msi "SU, de Ji 
i g Ogah SAM ya Opt pg 


all Aab giaa y 


J= 3 Je gf Un 
Sa Sb d Jda da 


ale e J3 bde kaf La Jug 
dai 

Sb SG 

ads lue o Jeli Us Ju 
P HASIL lor JI Al SIN 
pa Ia Lama ang en dy a 
aslo ya Lb SI Sp 
vki d Ja Joey ees oya pa 


129 


“Kalau kalian 
maka aku 
Muhammad”. 


mengizinkanku 
akan membunuh 


Kemudian orang-orang pun 
mengizinkan Syihab untuk 
melakukan usulan Thorik tadi. 


Saat Syihab telah sampai di 
Ka'bah, ia naik ke atasnya dengan 
membawa batu besar. Kemudian 
ia menjatuhkannya ke arah tepat 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama. Tiba-tiba dari tembok 
Ka'bah, keluarlah sebuah batu 
yang menahan batu besar yang 
dijatuhkan itu di udara hingga 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama pun berdiri dan 
berpindah dari tempatnya. Setelah 
beliau berpindah dari tempatnya, 
baru batu besar itu jatuh ke tanah 
dan batu yang keluar dari tembok 
Ka'bah pun juga kembali ke 
tempat semula. 


Melihat kejadian itu, Syihab 
sangat heran. Kemudian ia turun 
dari Ka'bah dan mendatangi 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama. Kemudian ia masuk Islam 
dan keislamannya pun menjadi 
bagus. Begitu juga, Thorik dan 
orang-orang yang melihat 
mukjizat ini akhirnya masuk 
Islam. 


Beriman kepada Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama di 
akhir zaman merupakan salah 
derajat keimanan yang paling 


MERDE 


pS m ag AaS d a 
AA OL ade ll lola 
HW isl m> S la 
AN Jy 28 go elal 3 atl 
AN Ss PM biwa arD ga 
LS La arD ga A! PEES Da 

os 


Jy as ag a) Iu Pa 
dl Jya SA slg A ya 
heis a ade IS AL ko 
Lal BU plg dalah yng 
Ang Iga Axa yag olei OS 

Olak oda lgi, La 


AG SNI ade Ian OLY 


130 


utama karena orang-orang yang 
hidup di akhir zaman menetapi 
keimanan dan Islam tanpa disertai 


pernah melihat Rasulullah 
shollallahu 'alahi wa sallama 
secara langsung dan melihat 


mukjizat-mukjizatnya. 


33 A SN jay oby 
AP u Ayy OY de 


Alang 


131 


AS AI ya 


HADIS KESEMBILAN BELAS 
HAKIKAT ISLAM 
a. Berhala itu berkata, 


“Muhammad telah datang.” 


Diriwayatkan dari Ali bin 
Abu Tholib bahwa ia berkata: 


“Suatu ketika kita sedang bersama 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallam pada masa awal 
kemunculan agama Islam. Tiba- 
tiba ada seorang laki-laki yang 
naik unta mendatangi kita. Pada 
dirinya dan untanya terdapat 
tanda-tanda kalau ia telah 
melakukan suatu perjalanan dan 
juga nampak baginya tanda-tanda 
kesulitan melakukan perjalanan. 
Kemudian ia berdiri di depan kita 
dan bertanya: 


“Manakah di antara kalian yang 
bernama Muhammad?” 


Kemudian kami mengarahkan 
isyarat ke arah Rasulullah 
shollallahu 'alaihi wa sallama. 


“Hai Muhammad! Manakah di 
antara dua pilihan antara kamu 
memperlihatkan apa yang 
diperintahkan oleh Tuhanmu 
kepadaku atau aku yang 
memperlihatkan apa yang 
diperintahkan oleh berhalaku 
kepadamu?” 


DS Ig ku 
AN Iga o gå Jd agas 
JÍ à ag ade Jw Òl gho 
au de da kde ag SI eY! 
ale oby gès ad pdl pi 5g 

Lude d piad she 


KS KÍ Jæ 
PLi ade al JI Lung 
Bala de pa y Jl 


a al Ole pel eh a 


SP 


132 


Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama menjawab, “Baiklah! Aku 
saja yang memperlihatkan 
kepadamu ajaran yang 
diperintahkan oleh Tuhanku.” 


Kemudian Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama menjelaskan 
dan berkata: 


“Islam tersusun di atas 5 (lima) 
pondasi.” 


Laki-laki itu berkata, “Hai 
Muhammad! Aku adalah Ghossan 
bin Malik al-Amiri. Kami memiliki 
sebuah berhala dimana kami 
selalu menyembelih sembelihan di 
bulan Rajab di dekatnya dan 
beribadah kepadanya dengan 
sembelihan itu. Suatu ketika ada 
seorang laki-laki dari penduduk 
kami hendak menyembelih 
sembelihan. Ia bernama Ushom. 
Ketika ia mengangkat tangannya 
untuk menyembelih maka 
terdengarlah suara yang berasal 
dari perut berhala itu: 


Hai Ushom! Islam telah datang. 
Berhala-berhala adalah batil. Diri 
seseorang akan terjaga haknya. 


Sanak saudara disambung. 
Hakikat agama telah muncul. 
Semoga keselamatan tercurah 


padamu. Hai Ushom! 


Ushom pun senang dan keluar 
pergi memberitahuku. Lalu kami 
mendengar tentang beritamu. 
Wahai Rasulullah! 


L Ja aW ade il d Jl 


HD ag u hi 


Oi Ale Gal ade a JE 


U oA de ayi a Ja 
abil, 

JL oy oLa UT ae L JU £ 
oise zi e W ISG pll 
Lsi adl äg ge om g 
J Ju la fa ipe oue jab 
a imll oe oh ab) Lb peLas 
al Sy ya Upo 

Hay UYI sle plae L 
clog slawi big SI 
Dla iiih ogba pl Yl 


E Yi gy W alas z 


AN Jas b hy bdl ai 


133 


Beberapa hari setelah itu, ada 
seorang laki-laki lagi yang 
bernama Thorik hendak 
menyembelih sembelihan di dekat 
berhala itu. Ketika ia mengangkat 
tangannya untuk menyembelih 
maka terdengar suara yang 
berasal dari perut berhala itu: 


Hai Thorik! Nabi yang benar telah 
diutus. Didatangkan kepadanya 
suatu wahyu Firman Allah Yang 
Maha Mulia dan Maha Pencipta. 


Thorik pun pergi menuju 
keramaian dan berteriak 
mengatakan perkataan suara itu 
di antara orang-orang sehingga 
kabar-kabarmu pun meyakinkan 
kami. Akan tetapi kami hidup di 
kalangan orang-orang yang 
membuat kebohongan tentangmu 
dan yang membenarkanmu. 


3 (tiga) hari yang lalu aku hendak 
menyembelih sembelihan di dekat 
berhala. Ketika aku mengangkat 
tanganku untuk menyembelihnya 
maka aku mendengar suara yang 
keras dari perut berhala dengan 
bahasa yang jelas: 


Hai Ghossan bin Malik al-Amiri! 
Telah datang kebenaran seorang 
nabi berketurunan Hasyim di 
Tuhamah. Orang-orang yang 
menolongnya akan mendapatkan 
keselamatan dan orang-orang 
yang  menghinakannya akan 
mendapatkan kekecewaan. la 
adalah nabi yang memberi 


J= oie je pbl du OS Le 


dy oe Jsi Upo a 


HH a oe bU A 


Lagi Mb A3 a TA 
Se Sai ey G boke Ali 


UT oops abf LOG io OS Ula 
cas, lab all SUS | ie 
o le Upo car ko Sh 

Tea Olah Ju ai D 
sl Galah LIL op Ol L 
a poll dalan Lela Li Gd 
kelaa bala Kolusi adlh AI 


kat aga Jl 


134 


petunjuk dan mengajak 
menyembah Allah sampai Hari 
Kiamat. 


Kemudian berhala melompat dari 
tanah dan jatuh telungkup.” 


Mendengar cerita Ghossan, 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama membaca takbir dan 
diiringi oleh para sahabat. 


Laki-laki itu (Ghossan) berkata. 
“Aku memiliki tiga syair bait. 
Apakah anda  mengizinkanku 
membacakannya untukmu?” 


Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 
sallama pun mengizinkannya. 


Ghossan berkata: 


Aku mempercepat perjalanan 
mencari (Muhammad) melewati 
tanah datar ** dan naik ke tanah- 
tanah berpasir 


agar aku bisa menolong manusia 
terbaik dengan pertolongan yang 
dikukuhkan ** dan aku akan 


menguatkan ikatan-ikatan 
(ajaran)mu dengan ikatan 
(hati)ku 


Aku bersaksi bahwa sesungguhnya 
Allah adalah Haq Yang Maha Esa 
** Agama Islam ini adalah agama 
yang aku percayai selama aku 
masih hidup 


Se bins PN o i È 
S Al Jey 333 JE s 
EEE] 


lal GN cdi a olt JUa 
of dl Jay k g obal aid oy 


daade 058 Gaal 


dg Jem Ab 3 e gal 
Ir 


* . + . . «Ñ 
bisa la tl g aY 
epp a ael 


du 3 odi Lg ogol 


lias 


135 


b. Rasakan itu! 


Ali berkata, “Orang yang 
pertama kali masuk Islam setelah 
turunnya wahyu adalah Khadijah, 
kemudian Abu Bakar, kemudian 
Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid 
bin Harisah, kemudian Qomariah 


yang berubah nama menjadi 
Jariah, kemudian Hamzah, 
kemudian Usman, kemudian 


Zuhair, kemudian Abu Ubaidah 
bin al-Jarrah, kemudian Tholhah, 
kemudian Zubair, Semoga 
keridhoaan Allah selalu 
tercurahkan kepada mereka. 
Mereka telah masuk Islam dan 
menyembunyikan keislaman 
mereka dari orang-orang kafir. 
Kemudian Malaikat Jibril 
mendatangi Rasulullah shollallahu 
“alaihi wa sallama dan berkata: 


“Hai Muhammad! Sesungguhnya 
Allah Ta'ala telah menitipkan 
salam untukmu dan Dia 
memerintahkanmu mengajak para 
manusia masuk Islam.” 


Kemudian Rasulullah shollallahu 
“alaihi wa sallama berdiri dan naik 
ke atas gunung Abu Qubais dan 
berseru dengan suara paling 
keras: 


“Hai kalian! Katakanlah Tidak ada 
Tuhan selain Allah dan 
Muhammad adalah utusan Allah”. 


PAK bal ya dal, JB 
o $ gle Ri ita 
E E e Bila 
di yi È 
Maa e a 
PE 
Wia Jy é UII oe a 

P ale 


IR) é ohie 


Jya dw A o SL J 
dJ otl pw ob Saby aA 
Lyi 

E dea Adi de al plis 
So deh solè e gi Ja 


Jy a YL A Y Ig Ja 


AU 


136 


Ketika orang-orang mendengar 
seruan Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama, orang-orang 
kafir berkumpul di perkampungan 
an-Nadwah, yaitu dimana Abu 
Jahal tinggal. Mereka sedang 
bermusyawarah. Mereka berkata: 


“Sesungguhnya Muhammad telah 
mencela tuhan-tuhan kita dan 
mengajak kita menyembah Tuhan 
yang tidak kita ketahui. Sungguh 
mustahil ini! Muhammad 
mengatakan kepada kita jangan 
menyembah tuhan-tuhan kita 
yang berjumlah 360 berhala 
kecuali hanya menyembah Allah 
Yang Maha Esa dan Maha Kuasa.” 


Termasuk dari orang-orang kafir 
yang bermusyawarah itu adalah 
Syaibah bin Robiah, Walib bin al- 
Haris, Sofwan bin Umayyah, Ka'ab 
bin Asyrof, Aswad bin Abdu 
Yaghuts, Shohr bin Harits, 
Kinanah bin Robik. Mereka adalah 
orang-orang kafir Mekah. Mereka 
itu adalah para pembesar orang- 
orang kafir. Mereka mengatakan: 


“Muhammad mengajak kita 
menyembah Tuhan yang tidak 
kita ketahui dan mengapa ia 
mencela tuhan-tuhan kita?” 


Salah satu dari mereka berdiri dan 
berkata: 

“Muhammad mengatakan itu 
karena ia menginginkan harta.” 


cail oslu all a Lala 


L lagali dgl la 3 USI 


Ussy abl iig Iaat Ol la 
J ah H3 ada Y dl JI 
A ST Iga Y Wat 
AMI AI Y) Lan Sg Ban 
AI 
A 
op AS Ta o Olios SH 


Op Ida amy oy Ted 


DA AS Sk Hi 
& o BUSI DJ oy Pung 
JUS sl, jag aK JUS eng 


DM) di bsy IG 
Labi iiy 

m A9 alas 

YL A 3 AL Jap Jaa yng 


137 


Tetapi perkataan ini tidak 
direspon. Mereka mengatakan: 


“Muhammad adalah tukang sihir 
dan penipu” 


Mereka bertanya kepada al-Walid: 


“Apa yang ingin kamu katakan 
tentang Muhammad?” 


Ia menjawab, “Aku tidak ingin 
mengatakan apa-apa tentangnya.” 
Karena al-Walid tidak 
memberikan pendapat, mereka 
menganggap kalau ia telah 
terpengaruh oleh Muhammad. 
Karena anggapan ini, Ia marah 
besar, kemudian berkata: 


“Tunggulah tiga hari lagi!”. 


Pada saat itu, Al-Walid memiliki 
dua berhala yang terbuat dari 
mutiara dan dari emas dan perak 
dengan berbagai macam intan. 
Dua berhala itu diletakkannya di 
atas kursi dan dipakaikannya 
berbagai warna pakaian. 
Kemudian al-Walid menyembah 
dua berhala itu selama tiga hari 
tiga malam berturut-turut. Ia tidak 
makan dan tidak minum dan juga 
tidak pulang ke rumah menemui 
anak-anaknya karena Ia tirakat 
beribadah kepada dua berhala itu. 


aJ Ipa odi 


SAS >l yag Gg 
oÍ Ja U aA G é 


be AYI lia 3 Jafu JB 


li> oai ed al) opid 


la ya Ilisu dhao a OS 
PSU Asus aby A oeg 
la A] JS Olegunya 
RU Was OLI Old Lage 
bag JST Lag laa web, eki 
Eais 0 ay Jl a oè 


Lai 


138 


Pada hari ketiga, al-Walid berkata: 


“Demi kebenaran ibadahku 
kepada kalian berdua selama tiga 
hari! Berbicaralah dan beritahu 
aku tentang perihal Muhammad!” 


Kemudian setan masuk ke dalam 
mulut berhala dan menggeraka- 
gerakkannya dan berkata: 


“Sesungguhnya Muhammad 
bukanlah seorang nabi. Janganlah 
kamu membenarkannya!” 


Mendengar jawaban dua 
berhalanya, al-Walid merasa 
senang. Kemudian ia keluar dan 
memberitahukan orang-orang 
kafir tentang perkataan berhala 
itu. Mereka pun berkumpul di 
dekat al-Walid. Mereka berkata: 


“Sebaiknya kita mengatakan 
(perkataan berhala itu) di dekat 
Muhammad!” 


Ketika Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama mendengar 
perkataan mereka, beliau pun 
bersedih. Kemudian Malaikat 
Jibril “alaihi as-salam datang dan 
berkata: 


“Hai Muhammad! Celakalah orang 
yang membuat perkataan ini, 
(yaitu al-Walid).” 


Ketika al-Walid mendengar 
perkataan (yang sama seperti 
Jibril katakan tersebut), ia hanya 


U g4 JB D ai àg 
Ola Salad! oia pl E UL 
det pal oya Ulya LSS 

Jia iall da j 
NG 


oLa N aa g ae OI Jbg 


oS MSI lg gas l a 
dis lyra) K USG all alia 
Ad 


IL is SKS OLS aa Ig 


ad LA ade aa aer Lala 
ade Jar Jaa Si (abi medan 
3 dua di L J3 AN 


Andal! Sa JUM odia alas 


beb BII ok adl ae La 


139 


tertawa dan menjawab, “Aku tidak 
perduli!” 


Kemudian orang-orang kafir 
berkumpul dan meletakkan 
berhala didepan mereka. Berhala 
itu mereka beri nama Habal. 
Mereka memasanginya dengan 
beraneka warna pakaian dan 
bersujud padanya. Berhala Habal 
memanggil Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama. Kemudian 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama pun mendatangi berhala 
itu bersama Abdullah bin Mas'ud. 
Mereka berdua duduk di dekat 
orang-orang kafir. Kemudian 
setan masuk ke dalam perut 
berhala Habal. Nama setan itu 


adalah setan Musfir. Setelah 
berada di dalam perut berhala 
Habal, setan menertawakan 


Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama. Ketika Abdullah bin 
Mas'ud suara setan tertawa maka 
ia merasa bingung dan berkata: 


“Wahai Rasulullah! Berhala ini 
berkata!” 

“Hai Abdullah! Jangan takut 
dengan berhala ini! Karena 
sebenarnya yang tertawa adalah 
setan!” jawab Rasulullah 


shollallahu 'alaihi wa sallama. 


Kemudian Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama pergi. Di jalan, 
beliau bertemu seorang 
pengendara kuda yang membawa 
pakaian-pakaian hijau. Kemudian 


JUN JB, 
laa pel oy Ida Tenar 
Ulil ade lbi a gang 
ale dl Lena ag OLI 
IN Ag aa slag Plg BL 
Je GS opa Bat 
lg HA ja 3 oleis 
ade a liaa OLS OLS 
Lb eall ola 3 eWl Lal 
a Le ge” 
PEE 


Ai SP Dora UI 


he da Mia "an Me da 


al 


L Ji 


lia y až y Al e 
Ulos al 


Padla Lal ade dl pal 
adeg jb äl 3 diwb 


140 


pengendara itu turun dan 
mengucapkan salam kepada 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama. Kemudian Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama pun 
menjawab salamnya. 


“Siapa kamu? Wahai pengendara 


kuda! Aku sangat kaget 
mendengar ucapan  salammu 
untukku,” tanya Rasulullah 


shollallahu 'alaihi wa sallama. 


Pengendara itu menjawab, “Aku 
termasuk salah satu keturunan 
jin. Aku telah masuk Islam sejak 
zaman Nabi Nuh “alaihi as-salam. 
Sebelumnya, aku telah lama 
meninggalkan tempat tinggalku. 
Kemudian suatu saat aku kembali 
kesana dan melihat istriku 
menangis. Lantas aku bertanya 
kepadanya mengapa ia menangis. 
Ia menjawab, “Apa kamu tidak 
tahu kalau setan Musfir telah 
menertawakan Muhammad 
shollallahu “alaihi wa sallama.’ 


Mendengar penjelasan istriku, aku 
pun mengejar setan Musifir. 
(Setelah bertemu dengannya) aku 
membunuhnya di tempat antara 
bukit Shofa dan bukit Marwa. 
Darah yang dipedangku ini adalah 
darahnya. Kepalanya aku 
masukkan ke dalam kantong. 
Sedangkan tubuhnya terkapar di 
tempat antara bukit Shofa dan 
bukit Marwa. Bentuknya adalah 
seperti bentuk anjing yang 
terpotong kepalanya.” 


bed Aap 02 did has Loli 
lady Oka ade dl bs 


s 


alab 


SN SI L oÍ oy Ja 

E Llu 
a oA saf o bf ad J 
D ade ai gj ò clf 
lab abs ge Ge es SI 
odla ash D odg oai 
lim OP ay LÍ d oJ a 


Ll ade Lat aa gio L ano 


le aan lias dahla aal oy 
aua DAN o auha i 
a Sg tlg Lall on zoba 

A gabi ASI igo 


141 


Kemudian Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama pun senang dan 
mendoakan kebaikan untuk 
pengendara itu. Kemudian beliau 
bertanya: 


“Siapa namamu?” 


“Namaku adalah Muhair bin 
“Abhar. Tempat tinggalku berada 
di gunung Thursina. Apakah anda 
berkenan memerintahku untuk 
masuk ke dalam mulut berhala- 


berhala orang-orang kafir 
kemudian menertawakan mereka 
sebagaimana setan Musfir 
menertawakan anda? Wahai 


Rasulullah!” kata pengendara itu. 


“Baiklah! Lakukanlah!” kata 
Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 
sallama. 


Pada hari berikutnya, orang-orang 
kafir telah berkumpul. Mereka 
memanggil Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama. Mereka 
meletakkan berhala Habal di 
depan mereka dan memasanginya 
dengan beraneka warna pakaian. 
Mereka bersujud dan beribadah 
padanya seperti yang mereka 
lakukan pada hari sebelumnya. 
Kemudian mereka berkata: 


“Hai Habal! Hari 
perlihatkanlah kalau 
menertawakan Muhammad!” 


ini, 
kamu 


Habal menjawab, “Hai penduduk 
Mekah! Ketahuilah kalian 


le Plh BOLA ade aah aa 
pn 


diel L JB È 

li RS e A JG 
paie i A 
H o USI f of AI Jaa 
ia Lemb LS egalo] 


Pdl Lal ade dl A Ju 
Je! 

SBI ed o UII gusl é 
Odiy La ade gll pe 
habs eeki Us We labg 
Jo lwd ohl ol ade 
cela ld LS ad) eni 
JSI 

slad bisi pal Af Jas k Ita 
Padl asle La 


ol Igede aK Jef L Ja J 


142 


sesungguhnya Muhammad adalah 
nabi yang benar. Agamanya 
adalah benar. Muhammad 
mengajak kalian pada kebenaran. 
Kalian dan berhala-berhala kalian 
adalah batil. Apabila kalian tidak 
beriman dengan Muhammad dan 
tidak membenarkannya maka 
kalian akan masuk ke dalam 


neraka Jahannam dan kekal 
disana. Oleh karena itu, 
benarkanlah Muhammad! Ia 


adalah nabi Allah dan makhluk 
terbaik-Nya.” 


Mendengar penjelasan berhala, 
Abu Jahal berdiri, Semoga laknat 
menimpanya. Lalu ia mengambil 
berhala Habal, membantingnya ke 
tanah, memecah-mecahnya dan 
membakarnya. Setelah itu, 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama pulang ke rumah dengan 
perasaan senang. Kemudian 
beliau merubah nama Muhair bin 
“Abhar menjadi Abdullah bin 
‘Abhar. Abdullah ini 
menembangkan sebuah syair 
dalam perihal membunuh setan 
Musfir: 


Aku adalah Abdullah bin ‘Abhar ** 
Sesungguhnya aku telah 
membunuh setan Musfir yang 
berdosa 


Aku mengejarnya dengan perasaan 
inkar padanya dengan sambaran 
pedangku ** di dekat bukit Shofa 

dan Marwa ketika ia bersikap 
buruk, sombong 


Jeta g> ag g> g lia 
dlog eih aH di an 
Dha dya lyp d op Jbl 
IA led calle eiga JL BU 


m A de abg ial 
ade l ab L alo 
E hame ola d dia al 
dea ne oa Al ag ole 


Ji ima J5 à 


Sesi esy aleni 


Lime omil 


SN SK i a aiad 
IKiulg Ab U 39 dla Lial 


143 


dan merubah kebenaran. Ia telah oa aa . PA a. 
ingkar ** dengan berkata kotor a Ke Jü aH alg 


terhadap nabinya yang suci NI x 


Allah senantiasa memberikan D aa 3 : 3 
pertolongan ** hingga Islam sis paz Cg g y ay 
muncul terakui k 
yang pA 
atau hingga orang-orang yang ka z s i a 
mengingkari Islam dihinakan ** J LS S4 IS a Ji 3 
yaitu mereka adalah orang-orang 


Yahudi dan Nasrani Iai eg Si 
Yaitu para tentara kisro (nama bas Joly SS agia 
julukan untuk raja di Persia) dan 
kaisar 


144 


Sg ¿sati 


HADIS KEDUA PULUH 
MALU KEPADA ALLAH 


Diriwayatkan dari Abdullah 
bin Mas'ud radhiyallahu “anhu 
bahwa ia berkata, “Sesungguhnya 
Rasulullah shollallahu 'alahi wa 
sallama bersabda, ‘Merasa 
malulah kalian kepada Allah 
dengan sebenar-benarnya malu! 


Kemudian kami berkata, ‘Wahai 
Rasulullah! Sesungguhnya kami 
merasa malu.’ 


Rasulullah berkata, ‘Demikian itu 
bukanlah rasa malu. Tetapi barang 
siapa malu kepada Allah dengan 
sebenar-benarnya malu maka ia 
harus menjaga kepala dan isinya, 
perut dan isinya, dan mengingat 
kematian dan busuknya jasad. 
Barang siapa menginginkan 
akhirat maka ia meninggalkan 
perhiasan kehidupan di dunia dan 
lebih memilih akhirat daripada 
dunia. Maka barang siapa 
melakukan hal demikian itu maka 
ja merasa malu kepada Allah 
dengan sebenar-benarnya malu.’ 


Kemudian Rasulullah shollallahu 
ʻalahi wa sallama bersabda, 
‘Merasa malu adalah sebagian dari 
iman.’ 


A SP dorm Up A LE yS 
Lal ade gl of ae JW 
IA oe lyel JB plis 

LHI 


Pe LL Ò g L La JG 


Bind sH g> AI oa an 
3 bg obda cs Us gi 
BANI bi oas Wy odl SI 
BAYI Ta Ga LH any SI 
aa s pe gè JSI de 
È LH a J AI o Los 
sL pella La ade adl JG 


OLI oy 


145 


Ada sebuah cerita bahwa 
ada seorang wanita mendatangi 
Rasulullah shollallahu “alahi wa 
sallama. Ia berkata: 


“Wahai Rasulullah! Sesungguhnya 
aku telah melakukan suatu dosa 
besar. Berilah aku solusi!” 


Rasulullah shollallahu 'alahi wa 
sallama menjawab, “Bertaubatlah 
kepada Allah!” 


Wanita berkata, “Sesungguhnya 
bumi telah mengetahui dosaku 
karena aku melakukan dosa itu di 
atasnya. Bumi pastinya akan 
menjadi saksi terhadapku kelak di 
Hari Kiamat.” 


Rasulullah shollallahu “alahi wa 
sallama berkata, “Sesungguhnya 
bumi tidak akan memberikan 
kesaksian atasmu. Allah berfirman 
Pada hari dimana bumi diganti 
dengan selain bumi.”?2 
Wanita itu berkata, 
“Sesungguhnya langit telah 
mengetahui dosaku dari atas. 
Pastinya ia akan memberikan 
kesaksian terhadapku di Hari 
Kiamat.” 


Rasulullah shollallahu “alahi wa 
sallama menjawab “Sesungguhnya 
Allah akan melipat langit 
sebagaimana Firman-Nya: Pada 


** OS. Ibrahim: 48 


al sial of RN 3 el LS 
Ada SL asle 

Wi egf a Al day L odi 
Ga Lube 

ale ja da Jaa, Ja 
JW IP gg elg 

P cde ai AN Ol all 
Bag da Api A SIG 
dala 


BB Adul Lai ale HA Jas 
ag dls dl JB Elle gis Y 

PN PPNI Ja 
ya Ci AB slah Ol el 


Ra aga JS Ags A 33 


Ol ad BILA ade BA Ju 
AI JU LS shadi Sa Sl dl 


146 


hari dimana Kami akan melipat 
langit seperti halnya para 
malaikat melipat buku-buku 
catatan amal.”?3 


Wanita itu melanjutkan, “Wahai 
Rasulullah! Sesungguhnya para 
malaikat pencatat amal telah 
menulis dosaku di buku catatan 
amal.” 


Rasulullah shollallahu 'alahi wa 


sallama menjawab, “Allah 
berfirman sungguh kebaikan- 
kebaikan dapat menghapus 


kejelekan-kejelekan. Orang yang 
bertaubat dari dosa adalah seperti 
orang yang tidak memiliki dosa 
sama sekali.” 


Kemudian Wanita itu berkata, 
“Sesungguhnya para malaikat 
melihat perbuatan-perbuatan 
dosaku. Pastinya mereka akan 


memberikan kesaksian atas 
keburukan perbuatan- 
perbuatanku.” 


Rasulullah shollallahu 'alahi wa 
sallama menjawab “Sesungguhnya 
Allah Ta'ala akan membuat lupa 
para malaikat pencatat amal di 
Hari Kiamat (seperti yang 
disebutkan dalam dalam kitab 
Rubai al-Abror bahwa Rasulullah 
shollallahu “alahi wa sallama 
bersabda, “Ketika seorang hamba 
bertaubat kepada Allah maka 


2 OS. al-Anbiyak: 104 


CS slah Sgp ey JW 
SU Jana 

ASI o A dey y od 
SI 3 3 AN 


JG Ada BILA ade A Jas 
SA okt o Jw a 
Lall ade l JG È oi 
Y S i e HWI A 
J o5 

e läg SOU Of ST ode È 
DK de a dif 
Jf 


Of edla Lal ade dl JG 
di ey abadi gui J Al 
OA ay SS S US 
BP JB adla La de l 
ade dl o JI di SB 


147 


Allah akan menerima taubatnya 
dan membuat lupa para malaikat 
pencatat amal atas apa yang 
pernah hamba lakukan.”) 


Wanita itu berkata, “Allah 
berfirman: Pada hari dimana lisan 
manusia, tangan mereka dan kaki 
mereka memberikan kesaksian 
atas apa yang pernah mereka 
lakukan.” 


Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama menjawab, “Allah akan 
berkata kepada bumi dan 
anggota-anggota tubuh hamba, 
“Sembunyikanlah kesalahan- 
kesalahannya dan jangan kalian 
perlihatkan selamanya.” 


Wanita itu berkata, “Wahai 
Rasulullah! Benar apa yang anda 
k148atakan. Itu semua adalah 
untuk orang yang benar-benar 
taubat. Tetapi bukankah di Hari 
Kiamat, rasa malu kepada Allah 
itu ada, lantas bagaimana hamba 
akan berkata? Padahal anda, 
Wahai Rasulullah!, pernah 
mengatakan bahwa ketika Hari 
Kiamat telah terjadi maka para 
pendosa akan menyebutkan dosa- 
dosa mereka, kemudian mereka 
malu kepada Allah. Keringat 
mereka bercucuran karena rasa 
malu itu. Sebagian dari mereka 
ada yang keringatnya menetes 
sampai lutut. Sebagian dari 


2 OS. an Nur: 24 


Jas L ibiti oil 


A3 ey dls dl JB JB, 


U ella a A mede 


LYI Oglasy Nil 


AM a dah Ml dy JB 
Yg Ag ade Ipa) solo 
bul ade loela 

lis ol eu àl d h ou é 
Abel of Yy, Si g> o dS 
Jw A oe shhla di ag 
ed Y JB di Tales AS 
KALI ey OS SP A Jy h 
E a NS 
Jl di a shail Bug Il 
aG d) a Bp sh lyg 
di peang dm dl a 
ai 


148 


mereka ada yang keringatnya 
menetes sampai pusar dan 
sebagian dari mereka ada yang 
keringatnya menetes sampai 
leher.” 


Kemudian Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama berkata, “Hai 
orang-orang yang beriman! 
Ingatlah pada Hari itu (Kiamat)! 
Janganlah kalian melupakannya! 
Bertaubatlah kepada Allah! Dan 
beribadahlah kalian kepada-Nya! 
Sesungguhnya Dia adalah Dzat 
Yang Penerima taubat dan Yang 
Pengasih.” 


SUS ISSI ogh Lah e JU £ 
d JI lysg ae Ialia Yy pal 
Ap pa J Al Op ln) 


aa 


149 


Sg SH Sy 


HADIS KEDUA PULUH SATU 
MENOLONG SESAMA 


a. Bahagiakanlah Saudaramu! 


Diriwayatkan dari Ibnu 
Abbas radhiyallahu ʻanhu bahwa 
ia berkata: 


“Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 
sallama bersabda, “Barang siapa 
memberikan rasa bahagia dan 
senang pada hati saudaranya yang 
muslim di alam dunia maka Allah 
menjadikan satu malaikat dari 
rasa bahagia itu yang akan 
melindunginya dari bencana- 
bencana. Ketika Hari Kiamat telah 
terjadi, malaikat itu akan menjadi 
teman baginya. Kemudian ketika 
ia mengalami kesulitan yang 
mengagetkannya, maka malaikat 
itu berkata: 


“Jangan takut!” 
“Siapa kamu?” tanyanya. 


“Aku adalah rasa bahagia dan 
senang yang kamu berikan kepada 
saudaramu yang muslim di alam 
dunia,” jawab malaikat 


Dalam riwayat lain dari Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 
disebutkan dengan penyebutan 
hadis lain, yaitu, “Memberikan 
rasa senang pada hati orang 


Lage IMA A aloe 
AI al aa JB dasi 
de Jei oa edeg ade JW 
G hama lo phd aai d5 
SIS ya Il Al E 
ex OS ISL DUN ue adah Kh 
Jya a ya 38 La dna slo iLi 


on 


HE y Je 

EU Jè oi oe Jy 
Ol e ado sil yapala 
Li la 3 edi 

ale l a al h 3 
T Ud S Ada D 


PE ER 


150 


mukmin adalah lebih bagus 
daripada ibadah 60 tahun.” 


b. Cara Menjinakkan Binatang 


Dalam sebuah kisah 
disebutkan bahwa Abdullah bin 
Mubarok melihat seekor kuda di 
pasar yang dijual dengan harga 40 
dirham. Ia bertanya kepada 
penjualnya: 


“Apa yang membuat kuda ini 
menjadi begitu murah?” 


“Kuda ini memiliki beberapa 
kekurangan,” jawab si penjual. 


“Apa kekurangan-kekurangannya 
itu?” tanya Abdullah bin Mubarok. 


“Kuda ini berlari pelan dan tidak 
bisa mengejar musuh. Kuda ini 
juga mudah lelah jika berlari 
hingga nantinya musuh bisa 
mengejarnya. Kuda ini juga akan 
meringkik dan bersuara keras di 
tempat yang seharusnya tenang,” 
jelas si penjual. 


“Wah kalau 40 dirham terlalu 


mahal!” kata Abdullah bin 
Mubarok. 
Kemudian Abdullah pergi dan 


tidak membelinya. Akan tetapi, 
muridnya membeli kuda itu. 


Pada saat tiba waktunya perang, si 
murid ikut berperang dengan naik 
kuda tersebut. Kuda itu ternyata 


hm Crew ole uya 
Ala op Al ECET 
amal dyd 3 ea Ld ci, 


LA 


aasi La J 


Ha ad Ia 
H5 L JG 


ig dal A aka y JG 


O geas Jang gall SN a> 
DK 3 gbt sa 
S3 JL pa lia JU 


Sa oy Al A Jali olgil 


151 


dapat berperan sangat baik. 


Abdullah bertanya 
murid: 


kepada si 
“Apakah kamu tahu kekurangan- 
kekurangan kudamu?” 


memiliki 
seperti 


“Iya! Kuda ini 
kekurangan-kekurangan 
yang mereka katakan. Tetapi 
ketika aku membelinya, aku 
berkata di telinganya “Hai kuda! 
Sesungguhnya aku telah 
meninggalkan dosa dan bertaubat 
kembali kepada Allah. Oleh karena 
itu tinggalkanlah kekurangan- 
kekurangan pada dirimu! 


Kemudian kuda ini menggerakkan 
kepalanya tiga kali. Sepertinya 
kuda ini menjawab dengan senang 
karena aku telah meninggalkan 
dosaku. Aku jadi mengerti kalau 
kekurangan-kekurangan itu 
berasal dari pemilik kudanya 
dulu, bukan dari kudanya, karena 
kuda-kuda orang kafir dan yang 
dzalim akan melaknati pemilik- 
pemiliknya, bahkan kuda-kuda itu 
akan menjatuhkan mereka dari 
punggungnya karena Firman 
Allah; “Ingatlah! Laknat Allah akan 
menimpa orang-orang  dzalim. 
Ketika Allah melaknati seseorang 
maka segala sesuatu pun juga 
akan melaknatinya' Begitu juga 
kuda ini melaknati pemiliknya 
dulu karena ia adalah orang kafir 
atau dzalim atau munafik atau 
sombong hingga kudanya 


bu Yat gaji 

A Sa akal a ae JUS 
(S3 Lah OS LS ya a J 
kef uf o SB agil U oS 
Sg JI SG a ol 
asf DB da IL aa 
Ja gan oa D L Lal 
Ob ep Ibra Kla LE auh, 
op Ha a II DS 
SY AE AN A el 
Ja SL tele yak JUS mi 
dw dd WAS Aa ogb us 
ad DP db Ie Ai ad YI 
cak WIS ed IS ah Nya 
UUS ai E OS SI elo uji! 
oe dè a> S f a jl 
abò gä alad of ela ogb 
WIS za a o heba 
A AAN ey iyo OS gill 
aa Jl oasis Lebo osig 


152 


menjatuhkannya dari punggung 
ketika ia menaikinya. Oleh karena 
itu dapat diketahui bahwa semua 
makhluk hidup akan merasa 
bahagia dan jinak kepada 
pemiliknya karena rasa bahagia 
yang diberikan olehnya. Begitu 
juga rasa bahagia itu akan 
menjelma bentuk di Hari Kiamat. 
Kemudian jelmaan itu akan 
datang. Pemiliknya akan 
mengendalikannya. Kemudian 
jelmaan rasa bahagia itu akan 
membawanya ke surge,” jawab si 
murid. 


153 


Og a 19 GI CARE 
HADIS KEDUA PULUH DUA 
KEUTAMAAN MEMIKIRKAN KELUARGA 


a. Memikirkan Keluarga adalah 
Pelebur Dosa 


Diriwayatkan dari Said bin 
Musayyab radhiyallahu “anhu 
bahwa ia berkata: 


Pada suatu hari, Ali bin Abi Tholib 
keluar dari rumahnya. Kemudian 
ia ditemui oleh Salman al-Farisi 
radhiyallahu 'anhu. 


“Bagaimana kabarmu pagi hari 
ini? Wahai Abu Abdillah,” tanya 
Ali kepada Salman. 


“Wahai Amirul Mukminin! Aku 
sedang merasakan 4 (empat) 
kesedihan,” jawab Salman. 


“4 (empat) kesedihan apa itu?” 
tanya Ali. 


“(1) Kesedihan memikirkan 
keluarga yang memerlukan 
makanan, (2) kesedihan dari Allah 
yang memerintahkanku bertaat, 
(3) kesedihan dari setan yang 
merayu melakukan kemaksiatan, 
dan (4) kesedihan dari Malaikat 
Maut yang menuntut nyawaku,” 
jelas Salman. 


Ali berkata, “Bahagialah! Wahai 
Abu Abdillah! Karena masing- 


DS dl 
ae Ibas dl ay Loji! Ulah 
UU omi HS ni Jl 
AN Ls 

om oma mal y a JB 
dn egot 

JW a Ola SUS ag JG 

s j> osle Jhd e JG 
Olei etg iell, ab ah 
Dwl e $3 inal ak 
ay h 


Ob dl as UU jin de JB 


154 


masing kesedihan itu memiliki 
derajat bagimu karena pada suatu 
hari aku pernah menemui 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama dan beliau bertanya 
kepadaku, “Hai Ali! Bagaimana 
kabarmu pagi ini? Kemudian aku 
menjawab, Wahai Rasulullah! Aku 
sedang merasakan 4 (empat) 
kesedihan. Kesedihan karena di 
rumah tidak ada makanan kecuali 


hanya air dan aku 
mengkhawatirkan keluargaku, 
kesedihan tentang ketaatan 


kepada Allah, kesedihan tentang 
bagaimana nanti akhir hidupku 
(membawa keimanan atau tidak), 
dan kesedihan tentang Malaikat 


Maut.' Kemudian Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 
berkata, “Bahagialah! Hai Ali! 
Karena sedih memikirkan 


keluarga adalah pelindung dari 
api neraka. Kesedihan tentang 
ketaatan kepada Allah adalah 
kesejahteraan dari siksa. 
Kesedihan tentang akhir 
kehidupan adalah jihad dan lebih 
utama daripada ibadah selama 60 
tahun. Dan kesedihan tentang 
Malaikat Maut adalah pelebur 
seluruh dosa. Ketahuilah! Hai Ali! 
Sesungguhnya rizki-rizki hamba 
adalah tanggungan Allah 
sedangkan kesedihanmu itu tidak 
akan memberikan mara bahaya 
atau manfaat bagimu tetapi kamu 
diberi pahala karenanya. Oleh 
karena itu, jadilah orang yang 
bersyukur, yang taat, yang 
bertawakkal maka kamu akan 


LS GP don ilas IS 3 UI 
Bh gay ole edar 
HS JB an ol eug ade 
Al Jgn L oda de L can 
Se Buya ept ii 3 
s SJ e la sU 
U eig LS Sg JUN elb 
Dual ade a Ju oM 
JA et Op ode b iai Alg 
OLÍ HUM elb mèg jL ye j 
A9 oga ASLI bg olidi oe 
Sg is oe dale ya Jail 
el US oyi US o a 
Al de Ld af of de L 
Sa Yg pa Y US lu ds 
lada ISL GS Ale pp El gè 
Jw a Bai yy oS NS 
Denda e 
ale Wa da Jam, JB 
SB Ju LY de plg 


155 


menjadi salah satu dari golongan 
kekasih-Nya. Kemudian aku 
bertanya, “Atas apa aku bersyukur 


kepada Allah?” Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 
menjawab, “Atas Islam. Aku 
bertanya, ‘Dengan apa aku 
bertaat? Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama menjawab, 


Ucapkanlah Laa Haula Walaa 
Quwwata Illa billahi al-'Aliyyi al- 
“Adzim. Aku bertanya, ‘Apa yang 
harus aku tinggalkan? Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 
menjawab, ‘Kemarahan. Karena 
meninggalkan kemarahan dapat 
meredam kemarahan Allah Yang 
Maha Agung, dapat memberatkan 
timbangan amal kebaikanmu dan 
dapat menuntunmu menuju 
surga. 


Salman berkata, “Semoga Allah 
menambahkan kemuliaanmu. 
Wahai Ali! Karena aku sungguh 
bersedih memikirkan itu semua, 
terutama karena keluarga.” 


Ali berkata, “Hai Salman al-Farisi! 


Aku mendengar Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 
bersabda, “Barang siapa tidak 


bersedih memikirkan tentang 
keluarga maka ia tidak memiliki 


P” 


bagian dari surga'. 


Salman berkata, “Benarkah? 
Padahal Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama pernah 


bersabda, “Orang yang memiliki 


88 Ya Jb Y J8 JU abi eo 
t gÍ oi mbal l ÒL Y 
— gib: ul a JE jl 
da OM Jiro lor Jar SI 

atl dl 


dw Al oo il ode JB 
Ugat SAS gb Ga D dal as 
co iol Jual oia cuu 

Jh 
car oil Olalu L (d JG 
Aang ade IM a Jaan, 
J ob Je e Y yg dak 
Ja gi! Olalu JE 
2 be Dt dna Ob ja WA 


156 


tanggungan keluarga tidak akan 
bahagia selamanya'.” 


Ali berkata, “Hai Salman! Bukan 
begitu maksudnya. Apabila 
pekerjaanmu itu halal maka kamu 
akan bahagia. Hai Salman! Surga 
itu merindukan orang-orang yang 
kuatir dan bersedih hati 
memikirkan hal yang halal.” 


b. Kebahagiaan Anak adalah 
Pelebur Dosa 


Ada sebuah kisah yang 
sesuai dengan maksud dialog Ali 
dan Salman di atas, yaitu bahwa 
Ali berkata: 


Ada seorang laki-laki mendatangi 
Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 
sallama dan berkata: 


“Wahai Rasulullah! Aku telah 
melakukan maksiat. Sucikanlah 
aku!” 


Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 
sallama bertanya, “Apa perbuatan 
maksiatmu?” 


“Aku malu mengatakannya!” 
jawab laki-laki itu. 


Rasulullah berkata, “Apakah kamu 
malu memberitahukan dosamu? 
Lantas mengapa kamu tidak malu 
kepada Allah padahal Dia 


Y Ill lo plug Ale JW 

luf ala 
ob A ohl L de JB 
JIH yg AS US DL AS 
Ji Ban ahi Olla y ms 
JAH ya pakis a olone 


sl Je Jë AS lis deg 
Pdl Lall ade ll II d 


Gebi caes Al Jawy L Ji 
A JG 


Jas Opa 


Adi a ade a Jaa, Ja 


Oi oe až Ol ga Ki 


157 


melihatmu. Berdiri! Dan pergi dari 
sini agar bencana tidak menimpa 
kami.” 


Kemudian laki-laki itu keluar 
pergi meninggalkan Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 
dengan keadaan kecewa, putus 
asa, dan menangis. Kemudian 
Malaikat Jibril “alaihi as-salam 
mendatangi Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama. 


“Hai Muhammad! Mengapa kamu 
membuat laki-laki bermaksiat itu 
putus asa padahal ia memiliki 
pelebur atas dosa-dosanya 
meskipun itu banyak,” kata Jibril. 


“Apa pelebur dosa-dosanya?” 
tanya Rasulullah shollallahu “alaihi 
wa sallama. 


Jibril menjelaskan, “Laki-laki itu 
memilik seorang anak yang masih 
kecil. Ketika ia masuk ke dalam 
rumahnya, anaknya itu 
menyambutnya. Kemudian laki- 
laki itu memberinya sesuatu 
makanan atau sesuatu lain yang 
membuatnya bahagia. Ketika anak 
kecil itu bahagia maka 
kebahagiaan itu menjadi pelebur 
dosa-dosanya.” 


s dw Al o an 
Yag ste o gat d Iy 
tde J Js 

oe Sbs Leb Ele Jel ga 
ade Jha slad Iga Le 
Sant UP y J Dll 
ol a US Sa el 
Adrada S o E 
Lag plug ade J AI l 
Jeo be p a JG AS 
adl aka abiiy allg a 3 
u gk bg oYU o bè 
ai BUS O al z lp 


158 


Dapat diketahui dari kisah 
di atas bahwa kebahagiaan anak- 
anak kalian adalah pelebur dosa- 
dosa dan penyelamat dari neraka 
sebagaimana Allah telah 
berfirman: 


Harta-harta kalian dan anak-anak 
kalian hanyalah sebuah fitnah. Dan 
Sesungguhnya Allah memiliki 
pahala yang besar di sisi-Nya. (al- 
Anfal: 28). 


PW HUS SY D3 Ol as 
Jw àl JBS Old oya lés 
II oh ad Sgp Val UI 


mbe >l XS 


159 


Sg SJU Sa 


HADIS KEDUA PULUH TIGA 
KEUTAMAAN AYAT KURSI 


Diriwayatkan dari Anas bin 
Malik radhiyallahu 'anhu bahwa ia 
berkata: 


Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 
sallama bersabda, “Tiada seorang 
hamba dari umatku ketika ia 
masuk waktu pagi, kemudian 
membaca ayat Kursi sebanyak 12 
kali, kemudian ia berwudhu, 
kemudian ia melaksanakan sholat 
Subuh, kecuali Allah akan 
menjaganya dari keburukan setan. 
(Dengan membaca ayat Kursi 12 
kali tersebut) ia seperti orang 
yang membaca seluruh al-Quran 3 
(tiga) kali (khataman). Ia akan 
diberi mahkota di Hari Kiamat 
dengan mahkota dari cahaya yang 
dapat menerangi seluruh 
penduduk dunia.” 


Anas berkata, “Wahai Rasulullah! 
Apakah membacanya dilakukan 
setiap hari?” 


Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama menjawab, “Tidak. Cukup 
di setiap hari Jumat.” 


Jd ag Mb Ya us 
Il do AI Jgn, JB JB af ae 
CP AS ya la alay ade Jai 
Ba iis SN UB mai Isl gai 
Pal dog Les KA 
OG olidi i ye dl abi 
S AN ga D o Was 
s o ga Ba an gga ohe 

USG JA ias 


ey JS o àl dgy h odi 
PE RT AE Jb 
öp an G Ja oe hjå 


160 


» Keimanan Umat Terdahulu 


Ada sebuah kisah yang 
berkaitan dengan hadis di atas. 
Kisah ini mengandung kabar 
gembira bagi orang-orang 
mukmin. 

Umat-umat dulu sangatlah 
lemah hati dan sedikit 
pemahaman. Mereka tidak 
161mau membenarkan para rosul 
yang diutus untuk mereka kecuali 
dengan bukti mukjizat atau 
melihat secara langsung, seperti 
ketika kaum Musa berkata 
kepadanya, “Kami tidak akan 
percaya kepadamu hingga kami 
melihat Allah secara langsung.” 
Kemudian petir menyambar 
mereka. Mereka juga bertanya 
kepada Musa, “Hai Musa! Apakah 
Tuhanmu tidur?” Di dalam Kitab 
Taurat tertuliskan bahwa Allah 
tidaklah mengantuk dan tidur. 
Kemudian Musa menjawab 
pertanyaan kaummnya itu dengan 
keterangan yang tertulis dalam 
Kitab Taurat. Kemudian mereka 
bertanya, “Bagaimana 161bisa 
Tuhanmu tidak tidur?” Kemudian 
Allah memberikan wahyu kepada 
Musa untuk mengisi 2 (dua) botol 
dengan air. Kemudian Musa 
mengambil 2 botol dengan 
tangannya. Musa membawa 
keduanya. Kemudian Allah 
membuat Musa tertidur sehingga 
2 botol tersebut jatuh ke tanah 
dan pecah. Kemudian Allah 
berkata, “Hai Musa! Katakan 
kepada umatmu ‘Andaikan Allah 


la kè aK li des 
a 
PEN IS PW SI AS 
Opa Y 1753 egil AJ 
ibd R3 oladh Y, elu 
ale m omy e JB LS 
AN yap o l 
IJl ailal Siah 3go 
OS DM ela Ja IIG ege 
Yy Tim ole Y dll 3 ogs 
BIUS anal 36 aga ee Aji 
A Ol ab ala Y HS 
D o isba Ban ig) 
ubb Upi d ade naga 
obim Jw wl 
p dw AI JB obt IU 
Jw al b ob In g h 


J ib fied dL EUA 


161 


itu tidur maka seluruh alam akan 
hancur. Pahamilah perumpamaan 
2 botol itu! 


Sesungguhnya Allah 
memuji umat Muhammad. Dia 
berfirman, “Kalian adalah umat 
yang terbaik.” Hal ini dikarenakan 
mereka membenarkan Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 
tanpa menyaksikan mukjizat- 
mukjizat dan membuat 
perumpamaan setelah sekian 
tahun lamanya. 


Jus BAYI oia ae Jk àl ob 
Ia AV dal Wa 
Ig Je ISA ae DI Jaa 
use AS ag JEE Yg Sa DL 


162 


Og sala eU SIH 
HADIS KEDUA PULUH EMPAT 
ANCAMAN RIYAK 


Diriwayatkan dari Anas bin 
Malik radhiyallahu “anhu dari 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama bahwa beliau bersabda, 
“Ketika Hari Kiamat telah terjadi, 
ada seruan, “Dimana orang-orang 
yang riyak? Dimana orang-orang 
yang ikhlas? Berdirilah! Laporkan 
amal-amal kalian dan ambillah 
pahala-pahala kalian dari 
pemimpin kalian.” 

Rasulullah bersabda, “Tidak 
ada bagian bagi orang-orang yang 
riyak kecuali kesengsaraan, 
kekecewaan dan celaka.” 

Beliau berkata, “Hai anak 
cucu adam! Ikhlaslah! Ikhlaslah!” 

Beliau juga berkata, 
“Sesungguhnya hal yang paling 
aku kuatirkan terhadap umatku 
adalah syirik kecil.” Kemudian 
para sahabat bertanya, “Apa itu 
syirik kecil? Wahai Rasulullah!” 
Rasulullah menjawab, “Riyak. 
Allah akan berkata kepada 
mereka yang riyak pada hari 
pembalasan amal, ‘Pergilah 
menemui orang-orang yang kalian 
riyak karena mereka. Apakah 
kalian menemukan kebaikan dari 
mereka?” 


Jd ay Mb Ya ye 
Ig ade Òl ae Gi ye As 
SV Reli ey OS ISI JB af 
Spa cgis Op Gal aba 
SP lig SIA Ilag Ipag 
Y Odi Ale al JU (Sila pa 
Y be ALA oa il mi 
SI JU é a ögg Bpom 
NEYI eT al h ASI ade 
Of PAi ade l JG AYI 
da gi de All h pi 
pali Lag Al Jgn, L IG oY! 
sll i ade dl JG aY! 
Lall GL ey ed dJ Al Jå 
t Oi i II adl bhasi 


h eta Oya Ja 


163 


Ög ilo m ¿sati 
HADIS KEDUA PULUH LIMA 
BALASAN SURGA 


a. Balasan Bagi Pencari Ridho 
Allah 


Diriwayatkan dari Abdu as- 
Shomad bin al-Hisan bahwa ia 
berkata, “Aku berada di dekat 
Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu 
anhu mendengarkan hadis 
darinya. Pada suatu hari aku 
berada di masjid. Kemudian aku 
sholat maghrib bersamanya. 
Setelah selesai sholat, ia masuk ke 
dalam rumah. Beberapa saat 
kemudian, ia keluar dari 
rumahnya sambil membawa roti 
dan anggur kering sekepal tangan. 
Kemudian aku menemuinya. 


Aku berkata kepadanya, “Semoga 
Allah merahmatimu. Alangkah 
baiknya kalau anda membaur 
dengan orang-orang. Mereka yang 
di kalangan atas dan bawah, dan 
mereka yang kaya atau miskin 
akan mendatangimu. Kemudian 
mereka mendengarkan hadis 
darimu dan membawa ilmu hadis 
tersebut. 


Sufyan menjawab, “Bagaimanakah 


menurutmu tentang Mansur?’ 


Ta adalah imam yang adil dan 
terpercaya. jawabku. 


JB OLI o aal X us 
È as obie ane LS 
LSG ih an ri us IS 
Ama SAI Sea Lagu Amal 3 
ol d ga ad ja 
SS ja 


Sapi! Lala Ga II ben 
Ogrei JI SA ama 
Ss éle SAPE ¿sati éla 


Jas Jed gf okie d Ja 
Piaam 
Opb aë al) cdi JG 


164 


'Bagaimana menurutmu tentang 
Ibrahim an-Nakhoi”?' 


Ta adalah salah satu imam dari 
para imam orang-orang muslim.' 


'Bagaimana menurutmu tentang 
Alqomah dan Abdullah bin 


Mas'ud? 
“Mereka termasuk sahabat- 
sahabat unggulan Rasulullah 


shollallahu 'alaihi wa sallama.’ 


Sufyan berkata, “Aku menerima 
riwayat dari Ibrahim an-Nakhoi, 
dari Alqomah, dari Abdullah bin 
Masud bahwa ia berkata 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama bersabda: 


Sesungguhnya ketika Allah 
menciptakan surga “Adn, Dia 
memanggil Jibril “alaihi as-salam. 
Allah berkata kepadanya; 
‘Pergilah dan lihatlah apa yang 
telah aku ciptakan untuk para 
hamba dan kekasih-Ku!' Jibril pun 
pergi dan mengelilingi surga ‘Adn 
tersebut. Kemudian muncullah 
satu bidadari dari salah satu 
pondokan surga. Bidadari itu 
tersenyum kepada Jibril. 
Kemudian surga “Adn menjadi 
begitu terang karena sinar gigi 


senyumnya. Kemudian Jibril 
menjatuhkan diri bersujud 
dengan mengira kalau sinar 
terang itu berasal dari Allah. 
Setelah itu, bidadari itu 
memanggilnya: 


Bus Jl sb JB 
SI 

Credit Rat ya alah ola Ju 
Lsa iile Juse jed sb JB 


melal 


Sgrena oy A 
Jya Sel holf oa edi JG 
A oe pan Lila JG AI 
darma o Àl e ys hile oe 
Jw àl da dgy JB JG 
al U gs àl ol eleg ade 
ade ha les One Ola 
L II be alsi Ja ai 
His JB ghs oL gl 
A 3 yb aAa ade pil 
> o iyl ad odl OLAI 
säl W a o ol 
Pdl ade hiha dl oid 
spo y öde owls Kelas 
d ade hib A3 bhi 


all oy yy oe ai yb laala 


165 


Wahai Aminallah! 
kepalamu! 


Angkatlah 


Jibril pun bangun dari sujud dan 
melihatnya. 


“Maha Suci Allah yang telah 
menciptakanmu, kata Jibril. 


Bidadari itu berkata, “Wahai 
Aminallah! Apakah anda tahu 
untuk siapa aku ini diciptakan? 


“Tidak. Saya tidak tahu” jawab 
Jibril. 


Bidadari itu menjelaskan, 


Sesungguhnya Allah telah 
menciptakanku untuk orang- 
orang yang lebih memilih 


Keridhoan Allah daripada hawa 
nafsunya. 


Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama ditanya tentang 
bagaimanakah bangunan surga 
itu. Beliau menjawab, “Bangunan 
surga itu tersusun dari bata perak 
dan bata emas. Lumpur lepannya 
adalah misik sangat harum. 
Tanahnya adalah za'faran. Batu 
kerikilnya adalah intan lukluk dan 
yakut.” 


Bò Olah HA omi e dala 
Le) 


Ji (SNI dn Ja 
Ia a un oU 
y JG 


AN A JW Al ol Jb 
kami Sgp Je Ah La, 


ola ye ll ade SB Js 
La oya And Ja asly AS ahl 
EL Gbg A an 
Lajla Ola ali Y 

SI gaU 


166 


b. Beginilah Penduduk Surga 


Ada seorang laki-laki dari 
golongan Ahli Kitab mendatangi 
Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 
sallama dan berkata: 


“Wahai Abu al-Qosim! Apakah 
anda mengira kalau penduduk 
surga itu makan dan juga 
minum?” 


Rasulullah menjawab, “Iya. 
Mereka makan dan juga minum.” 


Laki-laki itu berkata, “Demi Allah 
yang diriku berada di kekuasaan- 
Nya! Sesungguhnya salah satu 
dari penduduk surga diberi 
kekuatan 100 kali kekuatan laki- 
laki dalam makan, minum, jimak 
dan syahwat”. Ia melanjutkan, 
“Orang yang makan dan minum 
pastinya ia butuh buang air. 
Padahal surga itu bersih tidak ada 
kotoran.” 


Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama menjawab, “Buang air 
besar penduduk surga itu adalah 
dengan cara mengeluarkan cairan 
yang keluar dari kulit seperti 
cairan misik.” Rasulullah berkata, 
“Sesungguhnya penduduk surga 
terdiri dari 120 barisan. 80 
barisan adalah barisan umatku 
dan 40 barisan adalah barisan 
umat-umat yang lain.” 


Ada yang mengatakan panjang 
setiap barisan adalah jarak antara 


J ASI Jati ya Jon slr Jë 
SNI ade Sa 


dat oi esj lall GÍ L Jæ 
Ogy OJS ahi 

Si L ade gl JG 

mÍ OJ ody i silla JG 
KY o Ja BL ag ea 
SI JB sgeilg a Sa 
tblg äle A OS oies JS 
SS e y iab 


ial O ul ade ol JG 
oil | A bs) Sani 
ala ut jef Ol JB shui BS 
S| op Lio bpl Lio Sea 


AI Flu un La Osnla 


BA ce Hee JS Jab ol Jas 


167 


arah barat. 
adalah 


dan 
lebarnya 


arah timur 
Sedangkan 
selebar dunia. 


Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama berkata, “Sesungguhnya 
Allah akan berkata kepada para 
penduduk surga “Hai penduduk 
surga! 


Mereka menjawab, ‘Kami patuh 
dengan semua perintah-Mu! 


“Apakah kalian ridho?' tanya Allah. 


Bagaimana kami tidak ridho? 
Sedangkan Engkau telah 
memberikan kami apa yang tidak 
Engkau berikan kepada makhluk 
lain, kata mereka. 


“Aku akan memberi kalian sesuatu 
yang lebih utama daripada itu 
semua. Aku menghalalkan 
keridhoan-Ku untuk kalian semua 
sehingga aku tidak akan murka 
terhadap kalian selamanya,” kata 
Allah. 


Kemudian Rasulullah shollallahu 
“alaihi wa sallama berkata, “Akan 
ada seruan ketika para penduduk 
surga telah masuk surge; Tiba 
waktunya bagi kalian untuk hidup 
dan tidak akan pernah mati 
selamanya, sehat dan tidak akan 
pernah sakit selamanya, muda dan 
tidak akan pernah tua pikun 
selamanya, dan merasakan 
kenikmatan dan tidak akan pernah 
merasa kesulitan selamanya. 


J a JS es SAN d 

a 
ade da a Jam JB 
ahl JAN Js Jw àl Of eleg 
Hedens e Osid 2d ja 


amy Ja Il àl Jaka 
Label 283 Dj YU Lag Ojak 

Mile opa lii Jani Y La 
desi Shei Ul Is Jai 
bai Sh da MIS uya 
JH dw àl JB SUS oa Jas 
Id Sereal DB Gl) «Se 


Olly III ade al JB é 
adl adl Jual Joss ISI abe csal 
ols laf Iga Yy lë Of SI OT 
lis oly lof Ng lana 
Ieis Y p ols af Ia Y 


luf 


168 


Demikian itu adalah Firman Allah: 
Dan diserukan kepada mereka 
“Itulah surga yang diwariskan 
kepada kalian sebagai balasan 
dari apa yang dahulu kalian 
kerjakan.” 


Kemudian Rasulullah shollallahu 
“alaihi wa sallama berkata, “Allah 
akan berkata “Aku telah 
menyiapkan untuk hamba-hamba- 
Ku yang sholih sesuatu yang 
belum pernah mata lihat, telinga 
dengar, dan tersirat dalam hati 
manusia. Bacalah Firman Allah: 
Seseorang tidak mengetahui apa 
yang disembunyikan untuk mereka 
yaitu (bermacam-macam nikmat) 
yang menyedapkan pandangan 
mata sebagai balasan terhadap 
apa yang telah mereka 
kerjakan.” 


Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama berkata, “Sesungguhnya 
wadah cambuk (di surga) salah 
satu dari kalian adalah lebih baik 
daripada dunia dan isinya. 
Bacalah Firman Allah jika kalian 
ingin: Barang siapa dijauhkan dari 
neraka dan dimasukkan ke dalam 
surga maka sungguh ia telah 
beruntung. Kehidupan dunia itu 
tidak lain hanyalah kesenangan 
yang memperdayakan. (Ali Imran: 
185). Sesungguhnya di dalam 
surga terdapat sebuah pohon yang 


2 OS. al-A'rof: 43 
2 OS. as-Sajdah: 17 


SI oi laga Il da is 
Oglas HS Pe itl 


Pda ALl ade il Jü é 
Gold waf de A Ji 
us Ng oÍ ue y L gta 
BA A de bo Yy ca 
L ë d O d à Jë 
ISE le sla csel aa oa eb ini 

Osho 
Ody Lal ade l Jis 
g> akl 3 Sai bye gigh 
m ol laa kè Lag BU oe 
ad deoh OIL os ga o 
gle Y) al LH Lag jG sä 
pe y imd ahl 3 oly Al 
Li ele aL Yb o SJ 


169 


andaikan seorang pengendara 
berjalan melewati tempat bayang- 
bayang teduhan pohon tersebut 
selama 100 tahun niscaya ia tidak 
akan selesai melewatinya. Bacalah 
Firman Allah jika kalian ingin: Dan 
naungan yang terbentang luas * 
dan air yang tercurah * dan buah- 
buahan yang banyak * yang tidak 


terhenti buahnya dan tidak 
terlarang mengambilnya “ dan 
kasur-kasur yang tebal lagi 
empuk" (al-Wagiah: 30-34) 
Diriwayatkan dari al- 
mughiroh bin Syukbah 


radhiyallahu “anhu dari Rasulullah 
shollallahu alaihi wa sallama 
bahwa beliau bersabda: 


Musa “alaihi as-salam bermunajat 
kepada Allah dan berkata: 


“Ya Allah! Beritahu aku orang 
yang paling terakhir masuk surga 
dan berapakah bagian surga 
untuknya?” 


Allah menjawab, “Hai Musa! Tidak 
ada seorang muslim yang tersisa 
di neraka kecuali seorang laki-laki 
yang Aku keluarkan dari neraka 
dengan rahmat-Ku.” 


Kemudian ia berdiri berhenti di 
pintu surga. 


Aku berkata kepadanya, 
“Masuklah ke dalam surga!” 


sgae jbs sets Ol YAI Lesbi 
der jay Asyik Yy Anya 


Jw àl a a oeg 


adla BILA ade adl ye as 


PA we ye Jda 
KI ya a O Sp AB Jaran 
Ga mn h du AI JB 
ami ala Jong VP a YUI 
Sp Jl up 

dl oL dle bia 


170 


Ia berkata, “Bagaimana aku bisa 
masuk surga sedangkan orang- 
orang telah mengambil tempat 
dan derajat mereka. Sedangkan 
tidak ada lagi bagian dan tempat 
surga yang tersisa untukku.” 


“Hai hamba-Ku! Apakah kamu 
ridho dengan bagian tempat di 
surga yang seukuran dua kerajaan 
dunia?” 


“Aku ridho,” jawabnya. 


“Masuklah ke dalam surga! 
Bagianmu adalah dua kali lipat 
tempat yang seukuran dua 
kerajaan dunia itu.” 


Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 
sallama menjelaskan bahwa 
tempat tersebut adalah seukuran 
tanah Khurasan, Irak, Yaman dan 
Syam. 


Kemudian Musa “alaihi as-salam 
bertanya lagi kepada Allah: 


“Ya Allah! Beritahu aku siapakah 
yang pertama kali masuk ke 
dalam surga dan berapakah 
bagian surga untuknya?” 


Allah menjawab, “Hai Musa! Sulit 
untuk diukur. Mereka adalah 
orang-orang awal yang Aku telah 
mempersiapkan untuk mereka 
bagian surga yang sama sekali 
belum pernah mata lihat, telinga 
dengar dan tersirat di dalam hati 
manusia” 


isf a Rd deof HS laka 
IA Alay bila Gal 
OS Yg eai 

o ah A sae Jab 
G 3 aK ae ais oS 
cby 38 Jaka JG 

Sf Ua ah pof d Jab 
Jsl iaj Ke jati A SUS 


NETET 
A dhes ol Jia o JU 
pag 


w y d ade oy JG 


SAI Jet ya da oe gel 
dr lain 


Adf Sg Sa nga h JB 
Li ke d S OLI e 
Yg cee oi Y oib u Y 


Ls ja di dle jam 


171 


Hadis di atas ini dikuatkan 
dengan hadis yang diriwayatkan 
dari Abu Hurairah, dari Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 
bahwa beliau bersabda, 
“Sesungguhnya orang yang paling 


terakhir masuk surga akan 
mendapatkan bagian dan tempat 
yang andaikan Adam dan 
keturunannya dikumpulkan 
menjadi satu dalam tempat 
tersebut maka akan muat 


tempatnya dan hidangannya.” 


Baya yi Say La Sa lis uga 
ale adl ye as Jk Al 
AN dey JB JB adl LI 
IPA oe AT Ol lag ade Jl 
SI ade pai Boi o ah 

jg UX SUS army gaf agy 


172 


HADIS KEDUA PULUH ENAM 
KEUTAMAAN DERMAWAN 
Diriwayatkan dari Aisyah : . > Dan matah : 
radhiyallahu “anhu bahwa ia We ds Al gap SANG ae 
berkata kalau Rasulullah mo 3 EE E 
shollallahu “alaihi wa sallama dw 2 he 3 Jos Jë cJ 


bersabda, “Orang yang dermawan 
adalah orang yang dekat dengan 
Allah dan dengan surga dan yang 
jauh dari neraka. Orang yang pelit 
adalah orang yang jauh dari Allah, 
dari makhluk dan surga dan yang 
dekat dengan neraka. Orang 
bodoh yang dermawan adalah 
lebih dicintai Allah daripada orang 
alim yang pelit.” 


Beliau shollallahu “alaihi wa 
sallama bersabda, “Dermawan 
merupakan sebuah pohon di 
surga yang ranting-rantingnya 


menjulur di dunia. Barang siapa 
mengambil satu ranting saja maka 


ranting tersebut akan 
menuntunnya ke surga. Pelit 
merupakan sebuah pohon di 


neraka yang ranting-rantingnya 
menjulur di dunia. Barang siapa 
mengambil satu ranting saja maka 
ranting tersebut akan 
menuntunnya ke neraka.” 


> Majusi yang Beruntung 
Sesuai dengan hadis di atas, 


ada sebuah kisah tentang 
seseorang yang bernama Bahrom 


BL ya AB Sl edeg ade 
JI ya A ah ya Kap 
SEN oya Ag AI ya am Je 
JB ga HB ARI ya Ia 
dw àl IP Si Jali 

dee 
Id INI ale dl JU 
ke Ab 3 Ipad cbun 
yen Je! ya G 3 dam 
Bra Jala ahl JJ ool gua 
ye WA 3 Ham West L 


JII oal Lin a Jl 


es aa RS lia lea 


173 


menganut kepercayaan 


yang 
Majusi. 


Abdullah bin Mubarok berkata: 


Setiap tahun, aku melaksanakan 
ibadah haji. Pada waktu itu, aku 
berada di Hijr Ismail. Kemudian 
aku tidur dan memimpikan 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama yang berkata kepadaku: 


“Ketika kamu pulang ke Baghdad, 
pergilah ke suatu kampung ini. 
Carilah seseorang yang bernama 
Bahrom al-Majusi! Sampaikan 
salamku kepadanya dan katakan 
kepadanya kalau Allah meridhoi 
apa yang ia telah ia lakukan.” 


Kemudian aku terbangun dan 
membaca Laa Haula Wa Laa 
Quwwat Illa Billaahi al-'Aliyyi al- 
'Adziim. Mimpi ini berasal dari 
setan. Kemudian aku berwudhu, 
sholat, dan thowaf di Ka'bah 
sebisa mungkin. Di tengah-tengah 
aktivitas ibadahku, aku merasa 
kantuk dan tidur. Di dalam 
tidurku, aku memimpikan mimpi 
yang sama seperti sebelumnya 
sebanyak tiga kali. 


Ketika aku telah menyelesaikan 
ibadah hajiku, aku pun pulang ke 
Baghdad dan mencari kampong 
dan alamat yang disebutkan oleh 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama dalam mimpiku. 
Kemudian aku mendapati laki-laki 
tua. 


ca SN op Al us JB 
ae 3 LS odi ya an 
Joan PU 3 cap cd hetet 

ag ae Ol ala dl 


à Jeb al Jl cam II Je 
PI pA Ably liS JAS ale 
d o A Jis pL ga di 
Y ada ceal dle h dw 
BA li ÀL YI 33 Yg Jp 
Sg olki ya ki sela 
AI el La HASIL bag hana 
OM IIS ofp all adah 


Ap 


Saba IP aon HI ea Lala 
bud Sg JM ASI edb 


174 


“Apakah kamu adalah Bahrom al- 
Majusi?” tanyaku. 


“Ya. Aku adalah Bahrom al- 
Majusi,” jawabnya. 


“Apakah kamu memiliki suatu 
amal baik di sisi Allah?” tanyaku. 


“Ya. Aku memilikinya. Aku pernah 
menghutangi orang-orang 10 
dirham dan menagihnya 11 
dirham. Menurutku ini adalah 
perbuatan baik,” jawabnya. 


“Itu merupakan perbuatan yang 
haram. Apakah ada perbuatan 
baik selain itu?” 


“Ya. Ada. Aku memiliki 4 anak 
perempuan dan 4 anak laki-laki. 


Kemudian aku menikahkan 
masing-masing 4 anak 
perempuanku dengan masing- 


masing 4 anak laki-lakiku.” 


“Itu juga merupakan perbuatan 
yang haram. Apakah ada 
perbuatan baik selain itu?” 


“Ya. Ada. Aku mengadakan suatu 
acara walimah bagi orang-orang 
majusi ketika aku menikahkah 
anak-anak perempuanku itu.” 


“Itu juga merupakan perbuatan 
yang haram. Apakah ada 
perbuatan baik selain itu?” 


“Ya. Ada. Aku memiliki seorang 
anak perempuan lagi sangat 


m Jë 

oaj laag o> Lil cian aa JG 
y> gde lia 

M3 pé Bas je ala lia cdi 
iayl ok af d US es JU 


Sela Er D 


me Sus Ja a D 


GIE 

O pyl ida cde e JG 
DE gss 3, 

z Jus Ja ala lis Laf ola 
3 


gd KS JB JB 


175 


cantik. Kemudian aku tidak 
mendapati laki-laki yang sepadan 
dengannya. Akhirnya aku 
menikahinya sendiri dan 
mengadakan walimah pada 
malam hari itu, yaitu malam 
pertamaku dengannya. Orang- 


orang Majusi yang hadir pada 
malam itu adalah lebih dari 1000 
orang.” 


“Itu juga merupakan perbuatan 
yang haram. Apakah ada 
perbuatan baik selain itu?” 


“Ya. Ada. Pada malam hari dimana 
aku menjimak anak perempuanku 
itu, ada seorang wanita muslimah 
dari ahli penganut agamamu 
menyalakan obornya lewat 
oborku. Kemudian ia pulang dan 
memadamkan obornya. 


Kemudian aku menjimak anak 
perempuanku untuk yang kedua 
kalinya. Tiba-tiba aku melihat 
wanita muslimah itu menyalakan 
obornya lagi melalui oborku. 
Kemudian ia pulang dan 
memadamkan obornya lagi. 


Kemudian aku menjimak anak 
perempuanku untuk yang ketiga 
kalinya. Kemudian wanita 
muslimah itu menyalakan 
obornya lagi melalui oborku. 
Kemudian ia pulang dan ia 
memadamkan obornya lagi. 


Ias D log L shadi lai 
kang lang gai ya Letra 
US ed AI Jaf Gang ALI SI 
AN SI op UI LS oS 
ANI oy 

me Sus Ja ala Laf lia cda 
H5 

H ciba a a o e Ju 
Sya Jal oe Halisa fal oele 
gl odb Ll o gi 
oliki, cai 
UU cde 


wass 


Da 


Lab, P9 


ab DAHAN WE Sen 


e 


176 


Kemudian aku curiga barangkali 
wanita muslimah ini adalah mata- 
mata untuk mencuri. Kemudian 
aku membuntutinya dari 
belakang. Aku melihat ia masuk ke 
dalam rumahnya dan menumui 
anak-anak perempuannya. 
Mereka berkata kepadanya: 


“Ooh ibu! Apakah kamu membawa 
sesuatu makanan? Kita sudah 
tidak kuat dan tidak tahan karena 
lapar.” 


Kemudian wanita muslimah itu 
meneteskan air mata dan berkata: 


“Aku malu kepada Allah kalau aku 
meminta kepada  selain-Nya, 
apalagi kepada musuh Allah, yaitu 
orang Majusi’. 


Setelah aku mendengar 
perkataannya itu, aku pun pulang 
ke rumah. Aku mengambil wadah 
dan mengisinya makanan banyak. 
Kemudian aku pergi ke rumah 
wanita muslimah itu. 


Abdullah bin Mubarok berkata, 
“Ini baru merupakan perbuatan 
yang baik. Ada kabar gembira 
untukmu.” 


Kemudian aku (Abdullah bin 
Mubarok) menceritakan kepada 
Bahrom al-Majusi tentang mimpi 
bertemu Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama dan pesan 
beliau untuknya. 


SIA oie Ji A à oda 
Lile Sa Goal! gulo 
Lb U Oh Up cbs 

NE 
a G ci je obi G U j3 


KA oe meg BL L aa d ap 


Llus Sad 

Ilet oh goa eaa E, 
939 Al Ia a iola 49) IJ 
HK 

BS ag ib Sd Kla II 
ESIE 

ge lis SU op dl e JG 
AN Jey biy Ging Dai s 


177 


Mendengar ceritaku, akhirnya 
Bahrom mengatakan Aku bersaksi 
bahwa tidak ada tuhan selain Allah 
dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah hamba dan 
rosul-Nya. Kemudian ia seketika 
jatuh tersungkur dan mati. Aku 


pun memandikan, mengkafani, 
mensholati dan mengubur 
jenazahnya, 

Abdullah bin Mubarok 


mengatakan, “Wahai para hamba 
Allah! Bersikap dermawanlah 
kepada sesama makhluk Allah 
karena sikap dermawan dapat 
mengubah para musuh menjadi 
para kekasih.” 


a AI VII Yy of aaf J 
g a aguj oe le ol 
andaa ade clog anisa 


she dyi BLN o Al e OLS 
Š gl ga slow! Iekansal dl 
Jl seĝ jis op I JW 

AS ixj 


178 


Ög ialo ahl ¿sat 


HADIS KEDUA PULUH TUJUH 
ANCAMAN BAGI ORANG DZALIM 


a. Darimana Catatan Kebaikan 
ini? 


Diriwayatkan dari Ikrimah 
radhiyallahu 'anhu, yaitu budak 
yang dimerdekakan oleh Ibnu 
Abbas radhiyallahu “anhu, berkata 
bahwa Rasulullah  shollallahu 
'alaihi wa sallama bersabda: 


Ketika Hari Kiamat telah terjadi 
maka Allah memisahkan seorang 
hamba dari manusia lainnya. 
Kemudian Allah memberinya 
catatan kebaikan-kebaikannya. Si 
hamba pun membacanya. 
Kemudian Allah berkata: 


“Apa yang sedang kamu lihat?” 
“Aku sedang melihat kebaikan- 
kebaikan yang banyak,” jawab si 


hamba. 


“Apakah ada 
179tanya Allah. 


yang kurang,” 


“Tidak,” jawab si hamba. 


Kemudian Allah 179menyerahkan 


catatan keburukan-keburukan 
kepada si hamba. Ia pun 
membacanya. 


AD ea dy aus 
Jë Les Jl 


ade da o a dgy JB 
Š jo Ra eg OS I, elg 
BA l IS og de cu dbs 
Al dyii oiib Alka LS a 
SL Jai 

In ea Sl Jai 

ce lea a Ja JSI Jaka 


a 


du Alina LS a abah E 


179 


Kemudian Allah berkata: 
“Apa yang sedang kamu lihat?” 


“Aku sedang melihat keburukan- 
keburukan yang banyak,” jawab si 
hamba. 


“Apakah kamu ingat keburukan- 
keburukan itu?” tanya Allah. 


“Iya. Aku ingat,” jawab si hamba. 


“Apakah ada catatan keburukan 
yang ditambahkan?” 180tanya 
Allah. 


“Tidak” jawab si hamba. 


Kemudian Allah 180menyerahkan 
selembar kertas kepada si hamba. 
Kemudian ia membacanya. Dan 
Allah berkata: 


“Apa yang sedang kamu lihat?” 


“Aku sedang melihat catatan 
kebaikan-kebaikan yang banyak,” 
jawab si hamba. 


“Apakah kamu 
catatan kebaikan-kebaikan itu, 
180tanya Allah. 


mengetahui 


” 


“Tidak,” jawab si hamba. 


“Catatan itu merupakan kebaikan- 
kebaikan dari orang-orang yang 
menganiayamu, menyakitimu, dan 
mengambil hartamu tanpa 
sepengetahuanmu.” 


Cb ds dl Jai 
Bp His Sl Jai 
a Il dl Jak 

Hi Jy 


Had Elle A Ja Jl àl dgis 


Y Ja 
laj io iad a) du È 


Cb da Jai 
Y Jis bps Dl Bi Jyh 


Wa J l Jaka 
Y Jsi 


iplb L lia ad Js dl Jyt 
éhe pé c L laiia aTa 


180 


b. Senjata Makan Tuan 


Sesuai dengan hadis di atas, 
ada sebuah kisah bahwa Ibrahim 
bin Adham dulunya memiliki 72 
budak. Ketika ia sudah bertaubat 
dan kembali kepada Allah, maka ia 
memerdekakan semua budaknya. 


Pada satu kesempatan, salah satu 
budak yang telah dimerdekakan 
oleh Ibrahim mabuk berat karena 
minum khamr. Budak pemabuk 
itu (sambil naik kuda) bertemu 
dengannya dan berkata: 


“Hai Fulan! Tuntun aku menuju 
rumahku!” 


“Baiklah,” jawab Ibrahim. 


Kemudian Ibrahim menuntun si 
pemabuk ke salah satu kuburan. 


Ketika si pemabuk melihat 
kuburan-kuburan, ia langsung 
memukul keras Ibrahim dan 
berkata: 


“Aku tadi mengatakan, “Tuntun 
aku menuju rumahku! Mengapa 
kamu menuntunku ke kuburan?” 


“Hai orang ceroboh! Hai orang 
yang sedikit akalnya! Kuburan 
adalah rumah sebenarnya 
sedangkan rumah-rumah lain 
adalah rumah yang tidak 
sebenarnya,” jawab Ibrahim. 


of x el Il lis asa 
Lol Is Ong OLI Jd OLS 
gel Is II og 

AA 


Pa Awal cYa o| lala ol E 


TES 
Ta AdE ah O L Jib 


ci Lala pal oe ipia 


laga Lao ya pal OLK 


osh ae de ab cd Jus 
Ina II wu 
lis Jad JB Ly BU) L Jw 


jug iiio Call 


181 


Kemudian si pemabuk itu 
memukul Ibrahim lagi. Ia 
memukulnya dengan cambuk. 


“Semoga Allah mengampunimu,” 
kata Ibrahim. 


Ketika keduanya dalam keadaan 
seperti itu, yaitu si pemabuk 
memukuli Ibrahim, tiba-tiba ada 
seorang laki-laki lain 182 dan 
berkata: 


“Hai Fulan! Apa yang kamu 
lakukan? Kamu itu memukuli tuan 
yang telah memerdekakanmu,” 
kata si laki-laki. 


Pada saat itu, pemabuk tidak 
menyadari kalau yang ia pukul 
adalah Ibrahim bin Adham yang 
telah memerdekakannya. 


“Siapa orang ini?” 182tanya si 
pemabuk. 


Si laki-laki itu menjawab, “laki-laki 
ini adalah tuanmu yang 
memerdekakanmu, yaitu Ibrahim 
bin Adham.” 


Ketika si pemabuk mengetahui 
kalau orang yang ia pukuli adalah 
Ibrahim bin Adham yang 
memerdekakannya, ia pun 
langsung turun dari kudanya dan 
meminta maaf. 

“Aku terima maafmu. Aku 
memaafkanmu,” kata Ibrahim. 


Jo game P OS Hb laa 
Wa mall Jai 


sel sil 


oY ge lia ol SAKA P N ols 


eg 
gad A Ida o h Ju 


m! OS ell 


aJ) dal awb 


Lag Si AS meall JB, 


182 


Si pemabuk berkata, “Hai tuanku! 


Aku telah memukuli dan 
menyakiti anda. Sedangkan 
mengapa anda malah 
mendoakanku kebaikan. Pada 
setiap aku memukul anda, anda 
selalu berkata Semoga Allah 


mengampunimu?” 


Ibrahim menjawab, “Bagaimana 
aku tidak mendoakanmu dengan 
doa yang baik sedangkan kamu 
adalah perantara bagiku masuk ke 
dalam 183surga karena 
pukulanmu dan sikap 
menyakitimu terhadapku?” 


da da CS Sp L 


J3 o> stek so ih 
Wal ee 3 S 


Lan sles SU seal Y XS Jl 
RI Jao dI d le oS ii, 
Hafs h) Hera 


183 


Og a 19 DAH ¿sati 
HADIS KEDUA PULUH DELAPAN 
TIPU DAYA DUNIA 


Diriwayatkan dari Asma 
binti Umais al-Khots-ʻamiah 
radhiyallahu 'anhu bahwa ia 
berkata: 


Saya mendengar Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 
bersabda, “Seburuk-buruknya 
hamba adalah hamba yang 
sombong, yang berbuat aniaya, 
dan yang berlagak menonjolkan 
diri dan ia lupa dari Allah Yang 
Maha Besar dan Maha Tinggi. 
Seburuk-buruk hamba adalah 
hamba yang sombong dan yang 
berbuat aniaya dan ia lupa dari 
Allah Yang Maha Perkasa dan 
Maha Luhur. Seburuk-buruk 
hamba adalah hamba yang lalai 
dan lupa dengan kuburan dan 
busuknya jasad. Seburuk-buruk 
hamba adalah hamba yang 
bertindak sewenang-wenang 
melewati batas dan ia lupa dengan 
permulaan dan akhir. Seburuk- 
buruk hamba adalah hamba yang 
memilih dunia dengan cara 
(perantara) mengatas namakan 
agama. Seburuk-buruk hamba 
adalah hamba yang memanipulasi 
dunia dengan hal-hal syubhat. 
Seburuk-buruk hamba adalah 
hamba yang memilki sifat tamak 
(rakus) yang dapat menuntunnya 
ke neraka. Seburuk-buruk hamba 


Se a Ly se yg 
Jay cae odë Las Il dl 
Isis phs ale Ula dl ala dl 
Jl=ly Sa A Asal a 
IS AA pi Jaa SI 3 
SENI AI ig Gaseh gå 
PA mg Lean As Aa ai 
Abs be de dal gi dl 
Le dall at a AM gg 
Le Aal pi cL SI a 
Jal i Sin y dbg 
BJB dl osi gab g> Le 
Lal pi da y e all 
di H aH ue di oi ae 

AH 


184 


adalah hamba yang diperbudak 
oleh hawa nafsu yang 
menyesatkannya. Seburuk-buruk 
hamba adalah hamba yang 
diperbudak oleh kesenangan yang 
dapat menghinakannya dan jauh 
dari kebenaran.” 


» Pengkhianat Terkutuk! 


Diceritakan bahwa Umar bin 
Abdul Aziz, pada masa 
kekholifahannya, mengutus para 
sahabat ke tanah Roma untuk 
berperang. Kemudian mereka 
kalah dan 20 kelompok dari 
mereka ditawan. Kaisar Roma 
memerintahkan seorang sahabat 
dari mereka masuk ke agamanya 
dan menyembah berhala. Kaisar 
berkata; 


“Apabila kamu masuk ke dalam 
agamaku dan bersujud pada 
berhala maka aku akan 
menjadikanmu pemimpin di kota 
besar dan aku akan memberimu 
bendera pemerintahan, harta, 
gelas emas, dan terompet 
(wewenang). Tetapi apabila kamu 
tidak masuk ke dalam agamaku 
maka aku akan membunuhmu dan 
memenggal kepalamu.” 


Sahabat itu menjawab, “Aku tidak 
akan menjual agamaku dengan 
harga dunia.” 


Kemudian Kaisar memberi 
perintah untuk membunuh 
sahabat itu. Ia dibunuh di 


SN AS ras OI (SP) 
J aball Jul aa 3 
Alai SA aladi i aa 
Aa oa La Ois polg 
Ja ol ee aol pad pad 
all Ad 3 

Dda a G bas òf Js 
iabe dab 3 byf Hasi oial 
AG aty ed hsi, 
Hai go 3 Jea Ola Ed 
His obis 


GL cyo ci y Jæ 


ors Oad 3 pa di b 


185 


lapangan. Ia dipenggal kepalanya. 
Sesaat setelah kepalanya terputus, 
kepalanya itu  menggelinding 
memutari lapangan sebanyak tiga 
kali. Kepala yang terpenggal itu 
membaca ayat ini: 


Hai jiwa yang tenang (27) 
Kembalilah kepada Tuhanmu 
dengan hati yang puas lagi 
diridhoi-Nya (28) Maka masuklah 
ke dalam jama'ah hamba-hamba- 
Ku (29) dan masuklah ke dalam 
surga (30)? 


Melihat kejadian itu, Kaisar 
menjadi marah besar dan 
memerintahkan prajurit untuk 
mendatangkan sahabat yang 
kedua. 


“Masuklah ke dalam agamaku! 
Aku akan menjadikanmu seorang 
kepala di kota ini. Jika kamu tidak 
mau maka aku akan memenggal 
kepalamu sebagaimana aku telah 
memenggal kepala temanmu” kata 
Kaisar. 


Sahabat kedua menjawab, “Aku 
tidak menjual agamaku dengan 
harga dunia. Jika anda memiliki 
kuasa memenggal kepalaku maka 
sesungguhnya anda tidak punya 
kuasa memotong keimananku.” 


Kemudian Kaisar memberi 
perintah untuk memenggal kepala 


7 QS. al-Fajr: 27-30 


DIAM 3 a, J Hae aiie 
LYI ode Th OS ole SE 
dl sen) tali adil Leni 
Ob aon Ao Lb 


SI SLS 


BEN Ig a a 


LS Ulin ahii Yy IS pas 
él>lLo js cabi 


OS Ob UUL cll RA y Jim 
Ng U mad His des HN, VI 

OLI ab 
AS 139 ab dal abi pÜ 


SA SG Lp VW tele 


186 


sahabat kedua itu. Setelah 
kepalanya terpenggal, kepala itu 
menggelinding tiga kali memutari 
lapangan, seperti kepala 
temannya, dan membaca ayat: 


Maka orang itu berada dalam 
kehidupan yang diridhoi (21) 
dalam surga yang tinggi (22) 
Buah-buahnya dekat (23) 


Kemudian kepalanya berhenti di 
dekat kepala temannya yang 


pertama. 


Kaisar tambah sangat marah dan 


memerintahkan prajurit untuk 
mendatangkan sahabat yang 
ketiga. 


Kaisar berkata, “Apa yang akan 
kamu katakan? Apakah kamu 
akan masuk ke dalam agamaku? 


Kalau mau, aku akan 
menjadikanmu pemimpin.” 
Naasnya, sahabat ketiga ini 


terbujuk dan berkata, “Aku masuk 
ke dalam agamamu dan memilih 
dunia daripada akhirat.” 


Kemudian Kaisar berkata kepada 
patihnya, “Tulislah ia dalam 
daftar! Beri ia harta, gelas emas, 
dan bendera pemerintahan.” 


Patih itu berkata, “Wahai Kaisar! 
Bagaimana kita bisa memberinya 
kalau belum kita tes apakah dia 
itu serius atau tidak. Wahai 
Kaisar! Katakan kepadanya, 'Kalau 


Ade is 3 inbh iise 3 eg 
Al» ledob 


JI Ab Le SP Lag 
of alg Bapa Lai pad a 
SIB isl 


o deus Ja of dJa L Jus 


3 odes Jü, sail asb 
BAYI de YI Sg yo 
Ye SSI ow pa Ja 
Laksg Lw 5 Llo alel 


ya abei ASAL L oja Ja 
SU 3 ng JW ud 


187 


kamu benar-benar serius dengan 
pernyataanmu maka bunuhlah 
salah satu temanmu! Jika kamu 
melakukannya maka kami akan 
percaya dengan pernyataanmu.” 


Kemudian sahabat ketiga yang 
terlaknati itu membawa salah satu 
temannya. Ia membunuh 
temannya. Melihat kejadian itu, 
Kaisar memerintahkan patihnya 
untuk menulisnya dalam daftar. 
Kemudian patih itu berkata 
kepada Kaisar: 


“Ini tidak masuk akal dan bukan 
keputusan yang bijaksana untuk 


mempercayai pernyataannya 
(sahabat ketiga itu). Ia saja tidak 
bisa menjaga hak temannya 


sendiri yang lahir dan tumbuh 
besar bersamanya. Lantas apakah 
ia nanti bisa menjaga hak kita?” 


Akhirnya, Kaisar memerintahkan 
prajurit untuk membunuhnya dan 
memenggal kepalanya. Setelah 
dipenggal, kepala sahabat ketiga 
itu  menggelinding  memutari 
lapangan tiga kali dan membaca 
ayat: 


Apakah (kamu hendak merubah 
nasib) orang-orang yang telah 


pasti ketentuan azab atasnya? 
Apakah kamu akan 
menyelamatkan orang yang 


berada dalam api neraka? (Az- 
Zumar: 19) 


CLS Sg DARA 


yg Jan opdi isb 
of pa DN b alih Si 
JW an 


A DN yu Ja 
Lag UAS GAS of akalla a 
Uisg are Ua SAI tel Ih Sy 

la en AS 


BE) daly larba BAR aka AH 
la 069 oh SW oA g 
Abal RAS ade D a AI 


JI à op kas cbf 


188 


Kemudian kepala sahabat ketiga 
ini berhenti di tepi lapangan dan 
tidak berdekatan dengan kedua 
kepala sahabat pertama dan 
kedua. Ia akan kembali pada siksa 
Allah. Na'udzubillah. 


yer Lag olah b g s 


MEE E E E 


189 


AL dg J 


Ög a 19 el ¿sati 
HADIS KEDUA PULUH SEMBILAN 
KESAKSIAN UNTUK JENAZAH 


Diriwayatkan dari Abdul 
Aziz bin Shuhaib bahwa ia berkata 
“Saya mendengar Anas bin Malik 
radhiyallahu 'anhu bahwa ia 
berkata: 


Suatu hari, orang-orang melewati 
jenazah. Kemudian mereka 
memuji kebaikan atas jenazah itu. 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama berkata, “Tetap baginya'. 
Kemudian orang-orang bertemu 
dengan jenazah lain. Kemudian 
mereka mencela keburukan atas 
jenazah itu. Kemudian Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 
berkata, “Tetap baginya'. 
Kemudian Umar bin Khattab 
bertanya, “Apa yang tetap bagi 
masing-masing jenazah itu? 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama menjawab, Jenazah ini 
yang kalian puji kebaikan atasnya 
maka tetap baginya surga. 
Sedangkan jenazah ini yang kalian 
cela keburukan atasnya maka 
tetap baginya neraka. Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 
melanjutkan, “Kalian adalah para 
saksi Allah di bumi-Nya'. 


Diriwayatkan dari Abu al- 
Aswad ad-Daili bahwa ia berkata 
“Saya duduk di dekat Umar bin 
Khattab radhiyallahu anhu. 


Jë ceee o al A oe 
KA a ML a a 
Qe laib Lg la JG ae D 
Pda DL ade al Ju Iyo 
ib SPI IR lya È A oas 
Lal ade gl J è ede 
o e JE d c As 
ade ol JUS cg L olehi 
I ade piii lia Padla DLA 
Lè ade pil liag LS a 


cag 
ale al da y a e 
BA slei il LI ALa 

an 


cada JB LU dg ET gs 
A a bH oy jas Ass 
ho Àl dgy JB Ja ae JW 
Ja o L pleg ale dis di 


190 


Kemudian ia berkata, “Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 
bersabda: Tidak ada mayit yang 
telah mati, kemudian ada tiga 
orang lain yang memberikan 
kesaksian kebaikan atasnya 
kecuali wajib bagi mayit itu surge.’ 
Kemudian aku bertanya, ‘Wahai 
Rasulullah! Meskipun dua orang? 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama menjawab, “Iya! Meskipun 
dua orang.” Kami tidak bertanya 
kepada Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama tentang satu 
orang yang menjadi saksi.” 


Yu Jy LB Api Si 
BI Seung y eda Adil ad nang 
dg OI ga JB OLI OS ojo 
E dlg Lall Ale ll Alas 

AI 


191 


Ope ya 


HADIS KETIGA PULUH 
MEMUJI JENAZAH 


Diriwayatkan dari Amir bin 
Robiah dari Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama bahwa beliau 
bersabda, “Sesungguhnya ketika 
seorang hamba mati dan Allah 
mengatahui kalau ia adalah orang 
yang buruk, sedangkan orang- 
orang mengatakan kalau ia 
adalah orang yang baik, maka 
Allah berkata kepada para 
malaikat-Nya, “Bersaksilah bahwa 
sesungguhnya Aku telah 
menerima kesaksian hamba- 
hamba-Ku atas hambaku dan Aku 
telah mengampuni hamba-Ku itu 
padahal Aku tahu kalau ia adalah 
orang yang buruk ...” 


c. Penipu Cerdas 


(Diceritakan) pada zaman 
dahulu, ada seorang laki-laki 
pembohong. Ia dijuluki dengan 
julukan “Si Fulan Penipu (at- 
Thorror)”. Suatu ketika ia masuk 
ke pasar dan mencari target yang 
akan menjadi korban 
penipuannya. Tak lama kemudian 
ia bertemu dengan seorang laki- 
laki desa. Si Thorror pura-pura 
menyapanya dengan uluk salam 
dan berjabat tangan dengannya. 


ale a e Ian NA S 
Sa ISP JB af Adly Lal 
PI Jas è dia eda Aly Aa 
SIM dls a dah Ie 
cos Sole Sole oli IG Naura 
a de g SAE ig CAS 

dala pl 


da AS JS ajh 3 A) 
Ida arb cad Jb cl 
Isl leah OS bel 098 
HÍ oa by isba phl gtso 

adlag ale hang Gins l 


192 


“Kamu adalah teman ayahku. Aku 
ingin mentraktirmu hari ini,” kata 
Si Thorror. 


“Aku tidak mengenalmu dan juga 
tidak mengenal ayahmu,” jawab si 
laki-laki. 


“Kamu itu sebenarnya teman 
ayahku. Barang kali kamu lupa 
tetapi aku tidak lupa. Aku ingin 
mentraktirmu hari ini karena 
Allah Ta'ala,” kata si Thorror. 


Kemudian Si Thorror masuk ke 
warung makan sambil mengajak si 
laki-laki itu. Si Thorror membeli 
kepala kambing, roti dan makanan 
lainnya. Adat yang berlaku di 
daerah tersebut adalah seorang 
pembeli akan membayar setelah 
selesai makan. Ketika Si Thorror 
telah selesai makan dan 
makanannya hanya tersisa satu 
suap atau dua suap, Si Thorror 
keluar dari warung dengan alasan 
ingin kencing atau alasan 
keperluan lain. Ketika si laki-laki 
yang ditraktir ingin keluar dari 
warung, tiba-tiba penjual 
makanan meminta bayaran. 


“Bayar dulu! Jangan pergi!” kata 
penjual. 


“Saya ditraktir orang tadi, pak! 
(Thorror)” jawab si laki-laki. 


“Aku tidak mau tahu siapa yang 
mentraktir dan siapa yang 
ditraktir. Pokoknya makanan yang 


of any gf ao oÍ Ji 


a DARA 
BA Ya Sel YUI J di 
Bala 


Belo LS II Jak OS 
UP Kana Lag Ted Wah UI 
Jb ad Imo Iga 

AG Mal oyi Jaa os 
Sg aab Yla ha JI sii 
äl GRAN ag Y BALI ole 
d9 ebli IT Lb JS Aw YI 
ES oa of ai Y) Ga 
bl eai akt gi Jodl a JI 
ZH a 


É aa lag elg odai OS 
A Ul Jp Kar i 
oL 


A g yY al A dis 


193 


kalian beli harus dibayar!” jelas 
penjual. 


Selama masa hidupnya, Si Thorror 
selalu melakukan penipuan. 


Suatu ketika, si Thorror sakit di 
saat menjelang kematiannya. Ia 
menyewa dua laki-laki. Masing- 
masing dari mereka disewa 
dengan bayaran satu dinar. Si 
Thorror pun memberi mereka dua 
dinar dan berkata: 


“Nanti, kalau aku telah mati, 
ketika kalian mengiring 
jenazahku, katakan kalau aku ini 
adalah orang yang solih dan baik. 
Jangan berhenti mengatakan itu 
hingga aku selesai dikubur!” 


Ketika Si Thorror benar-benar 
telah mati, dua laki-laki yang 
disewa itu mengiring jenazahnya 
dan berkata: 


“Sebaik-baik orang adalah orang 
ini (Si Thorror). Ia adalah orang 
yang salih dan baik.” 


Kedua laki-laki itu tak henti- 
hentinya berkata demikian hingga 
orang-orang selesai mengubur 
jenazah Si Thorror dan pulang. 


Kemudian dua malaikat masuk ke 
dalam kuburan Si Thorror untuk 
memberi pertanyaan. Tiba-tiba 
terdengar seruan: 


ad ANW A yag a 
kab oÅ 

alH oia de oas giis 

DSA r h e ala 
Le dola JS ody al 
uu Lb bsla lawu 


jb al Yai oa UT ISI JB, 
Ulo Wy oS lis dei e 
o ba GERY bas 

EA 
ajla Ale OY US oL hdi 
Ulo Wy oS lis dei e 


Ia Al o bèp ga bant 


pi Vla or GOS Jag 


elU 


194 


“Hai dua malaikat! Tinggalkan . 3 i ; 2 s 
hamba-Ku. Sesungguhnya hamba- — aa aj Gis z Jus 


Ku hidup selalu menipu dan Ll o 
matipun ia juga menipu!” A3 


Akhirnya Si Thorror diampuni Ola aa pa Ol) jas 
oleh Allah berkat kesaksian dua DERES 
saksi meskipun disewa. Ust 


195 


Opla So Sa 


HADIS KETIGA PULUH SATU 
TAUBAT 
Diriwayatkan dari Ibnu 


Abbas, Radhiyallahu ‘Anhu, bahwa 
ia berkata kalau Rasulullah, 
Shollallaahu 'Alaihi Wa Sallama, 
bersabda, “Dengan beberapa 
orang saja yang mau sholat, Allah 
menjauhkan bilahi dari umatku 
yang tidak sholat. Andaikan 
mereka semua meninggalkan 
sholat niscaya Allah tidak akan 
melihat mereka dengan kasih. 
Dengan beberapa orang saja yang 
mau berzakat, Allah menjauhkan 
bilahi dari umatku yang tidak mau 
mengeluarkan zakat. Andaikan 
mereka semua tidak mau berzakat 
niscaya Allah tidak akan melihat 
mereka dengan kasih. Dengan 
beberapa orang saja yang mau 
berpuasa, Allah menjauhkan bilahi 
dari umatku yang tidak berpuasa. 
Andaikan mereka semua tidak 
mau berpuasa niscaya Allah tidak 
akan melihat mereka dengan 
kasih. Dengan beberapa orang 
saja yang mau berhaji, Allah 
menjauhkan bilahi dari umatku 
yang tidak mau berhaji. Andaikan 
mereka semua tidak berhaji 
niscaya Allah tidak akan melihat 
mereka dengan kasih. Dengan 
beberapa orang saja yang mau 
sholat Jumat, Allah menjauhkan 
bilahi dari umatku yang tidak 
sholat Jumat. Andaikan mereka 


af Les a a be ol Us 
Jw BI do a Iga, JB JB 
JE XI JIWA day lag ale 
ss SN gas SAH 
AP LIL A7 de lyi 
SWA Bag se bb Àl 
IN ae Aa S 
AB LAS Op je lail 
ES oe Àl ba oa Bb AI 
lil j9 paa Y gas ana 
ub Sl Pai L anall A3 ds 
SSS PA bay oe 
Dj de lal yg GAN 0 
Bag ae ab ab L gh 
SEN LA AI 
U indl D7 de lil J3 
de Jp yag cge ib l eab 


196 


semua meninggalkan sholat Jumat 
niscaya Allah tidak akan melihat 
mereka dengan kasih.” Hadis ini 
adalah pengertian Firman Allah, 
“Seandainya Allah tidak menolak 
(keganasan) sebagian manusia 
dengan sebagian yang lain, pasti 
rusaklah bumi ini. Tetapi Allah 
memiliki karunia (yang 
dicurahkan) atas semesta alam,”28 
sekiranya karunia-Nya adalah 
memaafkan dan mengampuni 
orang yang tidak mau sholat 
dengan perantara adanya orang 
yang sholat. 


> Taubat Preman Fudhail 


(Diceritakan) bahwa 
Fudhail bin Iyad, Rahmatullahi 
“Alaih, dulunya adalah seorang 
perampok. Ia keluar mencari 
mangsa dari satu daerah ke 
daerah yang lain hingga pada 
suatu malam, ketika ia sedang 
beraksi merampok orang-orang, 
ia meletakkan kepalanya di atas 
pangkuan pelayannya. Tiba-tiba 


dari kejauhan terlihat 
segerombolan orang. Ketika 
mereka mulai dekat dengan 
Fudhail, mereka berhenti dan 
berkata: 

“Fudhail ada disana bersama 


anak-anak buahnya. 
harus kita lakukan?” 


Apa yang 


2 OS. Al-Bagoroh: 251 


Jana em AI AI ad Vga 
pau NI wa 
A j Lis Lam uddi de 

Se Ya be an 


Lay Pl o Je ol (S3) 
OG dell FU ya OS ade AI 
sp kU dls Op ist Jl gs 
Ie ME abi oS Ia SA 
G ash mang Ad DS OS all 

läg Ata lgo 
aio a laga aa O, IU 

E: 


197 


Segerombolan orang tersebut 
terbagi menjadi tiga kelompok. 
Salah satu kelompok dari mereka 
menjawab: 


“Aku akan memanahnya dari sini. 
Jika anak panah mengenainya 
maka kita akan meneruskan 
perjalanan dan jika tidak 
mengenainya maka kita akan 
kembali pulang.” 


Kemudian orang pertama dari 
mereka memanah sambil 
membaca Firman Allah, 
“Belumkah datang waktunya bagi 
orang-orang yang beriman untuk 
tunduk hati mereka mengingat 
Allah ...”?? 


Kemudian Fudhail berteriak keras 
dan jatuh tersungkur pingsan. 
Pelayannya mengira kalau Fudhail 
terkena anak panah. Kemudian 
pelayannya pun segera 
memeriksa apakah betul Fudhail 
terkena anak panah. Setelah 
Fudhail tersadar dari pingsan, ia 
berkata: 


“Panah Allah telah mengenaiku”. 


Kemudian orang kedua dari 
mereka memanahkan anak panah 
ke arah Fudhail sambil membaca 
Firman Allah, “Maka segeralah 
kembali (mentaati) kepada Allah. 
Sesungguhnya aku adalah seorang 


? OS. Al-Hadiid: 16 


Wu bg ia Asi co Jus 


Yla Uya Sg Ol Laga cai OI 
Le) 


Ob AT dls ada Ty da ai 
SI Ags HE Ol lyt opil 


AU 


Paan En Ata 
me alol af Dul yb ade 
L otur 3 adb al a 

Àl ee da JG GUI 


dw da fiy Leo GI g 


Ome abi aia Sala a 


198 


pemberi peringatan yang nyata 
dari Allah untuk kalian. 3? 


Kemudian Fudhail berteriak keras 
lebih keras daripada teriakan 
yang pertama. Pelayannya segera 
memeriksa apakah Fudhail benar- 
benar terkena anak panah. 
Kemudian Fudhail berkata: 


“Hai pelayanku! Panah Allah telah 
mengenaiku.” 


Kemudian orang ketiga dari 
mereka memanahkan anak panah 
ke arah Fudhail sambil membaca 
Firman Allah, “Dan kembalilah 
kamu kepada Tuhanmu dan 
berserah dirilah kepada-Nya 
sebelum datang azab kepadamu 
kemudian kamu tidak dapat 
ditolong (lagi).”*! 


Kemudian Fudhail berteriak keras 
lebih keras daripada teriakan 
yang pertama dan yang kedua. 
Kemudian ia berkata kepada 
pelayan dan para anak buahnya: 


“Sadarlah dan bertaubatlah kalian 
semua! Sesunggguhnya aku 
kecewa atas kedzaliman 
merampok yang telah aku jalani 
selama ini. Rasa takut kepada 
Allah telah masuk ke dalam 
hatiku. Aku tidak akan merampok 
lagi.” 


3 OS. Adz-Dzariyaat: 49 
31 OS. Az-Zumar: 54 


J3! o aal immo Jas oles 
aè Laf Aa PSI Jami 


a me boi DEL J 


basil dls aa Dag SJO a 
Ol J o g lylei S d 
Damai Y È lil Sh 


IIS oe al iano Jasa a 
adl 

SIS a di MAN JI 
Jd obi L ds pol Gb 
ad S L Sp op B3 


199 


Kemudian Fudhail bin Iyad pergi 
menuju arah Mekah. Ketika ia 
telah sampai di tempat yang dekat 
dengan Nahrawan, Harun al- 
Rasyid menemuinya dan berkata: 


“Hai Fudhail! Aku 
memimpikan sebuah mimpi 
bahwa seolah-olah ada yang 
menyeru dengan suara keras 
dengan seruan, “Sesungguhnya 
Fudhail telah takut kepada Allah. 
Ia telah memilih mengabdikan 
dirinya kepada-Nya. Terimalah 
ia!” 


telah 


Kemudian Fudhail berteriak keras 
dan berkata, “Ya Allah! Dengan 
kemulian-Mu dan kesombongan- 
Mu, Engkau mencintai seorang 
hamba pendosa yang telah jauh 
dari-Mu selama 40 (empat puluh) 
tahun.” 


Sa AL a 
Ja sèd Oya din Ol, 
0S UI cah al d h 
Ol d spo del Gala Lala 
ad bla Al Bl Sa 


s 


Gi le cË BSG LS 


200 


opla GE Egat 


HADIS KETIGA PULUH DUA 
PUJIAN RASULULLAH UNTUK UMATNYA 


» Tangisan Para Sahabat 


Diriwayatkan dari Abu 
Hurairah radhiyallahu “anhu 
bahwa Rasulullah shollallaahu 
'alaihi wa sallama bersabda, 
“Orang-orang pilihan dari umatku 
adalah mereka yang bersaksi 
bahwa sesungguhnya tidak ada 
tuhan selain Allah dan 
Muhammad adalah utusan-Nya. 
Ketika mereka berbuat baik maka 
mereka senang dan ketika mereka 
berbuat buruk maka mereka 
beristighfar (meminta ampun). 
Ketika mereka melakukan 
perjalanan jauh maka mereka 
mengqosor sholat dan berbuka 
puasa. Sesungguhnya orang-orang 
buruk dari umatku adalah mereka 
yang dilahirkan dengan 
kelimpahan nikmat dan yang 
berangkat pagi-pagi (awal) untuk 
mencari nikmat, tetapi tujuan 
mereka hanyalah makanan dan 
minuman. Ketika mereka saling 
berbicara maka mereka sangat 
asyik dan ketika mereka berjalan 
maka mereka berlagak sombong. 
Celakalah mereka yang berjalan 
hingga ujung baju terseret tanah! 
Celakalah mereka yang makan 
makanan sisa orang lain! 
Celakalah mereka yang pandai 
berucap syair-syair ... dst. 


JB JU as àl Ina Ius 
Ing ade Il DI lb DI Jaan, 
IVA Y Ol ag op le 
as Welas ie aa 
lla dajal If laja lg iual 
Aa Eo lyna Injil 
hs gil ai i Oly perno 
Oli a AI 3 laig all 3 
SS ll oladi olis elb 
ds lyas lada Isl Bais 
Yui JS YL oyla 
o] di H haf cabb 


201 


Dalam hadis tersebut, 
Rasulullah shollallaahu 'alaihi wa 
sallama memuji umatnya, yaitu 


mereka yang hidup dengan 
berbuat amal-amal baik yang 
disebutkan dalam hadis dan 


mencela sebagian mereka yang 
lain. Rasulullah shollallaahu 'alaihi 
wa sallama memotivasi umatnya 
untuk senantiasa melakukan 
ketaatan dan istigomah 
melakukan amal-amal baik yang 
disebutkan dalam hadis hingga 
pada suatu malam di bulan Rajab, 
beliau shollallaahu “alaihi wa 
sallama bangun di pertengahan 
malam untuk melihat ke dalam 
masjid apakah ada sahabat- 
sahabatnya yang bangun 
beribadah. Ketika beliau telah 
dekat dengan pintu masjid, beliau 


mendengar suara Abu Bakar 
tengah menangis di dalam 
sholatnya. Abu Bakar ingin 


mengkhatamkan al-Quran di dua 
rakaat sholat. Ketika ia sampai 
pada ayat ini: 


Sesungguhnya Allah telah membeli 
dari orang-orang mukmin, diri dan 
harta mereka dengan memberikan 
surga untuk mereka ...22 


maka ia tambah menangis sangat 
bersedih. Kemudian Rasulullah 
shollallaahu “alaihi wa sallama 
berdiri di dekat pintu. Air mata 


32 OS. At-Taubah: 111 


dial a BOLA ade adl maa 
239 iial oia de a opil 
Sa PA OS ail 
ia SS de ilins Yla A2 
SA dA pd of g 
HU aa 3 edly Wall ade 
a Je biguel ja dadl 3 jd 
dd Sb oe Ga Li alao 
a Al y S af o 
A G A 3 Sa 
oia d) àk Lb usa 3 olal 
ot Sa dl of AI 
SBB ob Mal email 
AN Jy Hp Tapa Lap s 
Ass phg ade Ii Ml de 
A df go bE IG oA 

rat de 


202 


Abu Bakar sampai menetes di atas 
tikar. 

Di satu sisi masjid, 
Rasulullah shollallaahu 'alaihi wa 
sallama mendengar suara Ali 
karromallaahu wajhahu yang 
tengah menangis keras. Ia ingin 
mengkhatamkan al-Quran dalam 
dua rakaat sholat. Ketika ia 
sampai pada ayat ini: 


Katakanlah! Adakah sama orang- 
orang yang mengetahui dengan 
orang-orang yang tidak 
mengetahui? Sesungguhnya orang- 


orang yang memiliki akal 
sempurnalah dapat menerima 
pelajaran.33 

maka air matanya hingga 


menetesi tikar. 


Di satu sisi lain masjid, 
Mua'adz bin Jabal radhiyallahu 
‘Anhu tengah menangis keras. Ia 
hendak mengkhatamkan al-Quran 
dalam sholatnya. Hanya saja ia 
membaca setengah atau sepertiga 
Surat. Kemudian ia membaca 
Surat lain sesuai dengan urutan 
dari Surat sebelumnya. Ia 
menangis dalam sholatnya dan air 
matanya menetes hingga sampai 
tikar. 


3 OS. Az-Zumar: 9 


upo deh Ka A aS 
Lb ena 3 OA 2 oi ohia 
ce! Sate Ja JB AN ola ah 
Sin U| Osou Y gel Ozal 
ayo bë G SUY ho 

gatie 


E 3 O Lb C9 
ae IA ay Jr op Sae 
OLI ex Ol shi on del 
ya a IA OS Y, LI 3 
dya Ig USR ê lali 
KA SPI Ida de sai 
ab anyar bä SSI DL 3 

ses 


203 


Sedangkan sahabat Bilal 
radhiyallahu “anhu sholat di 
pojokan masjid. Ia menangis. 


Kemudian Rasulullah 
shollallaahu “alaihi wa sallama 
ikut menangis bersama mereka. 
Setelah mereka selesai dari sholat, 
Rasulullah shollallaahu “alaihi wa 
sallama pun pulang ke rumah 
dengan perasaan senang. Mereka 
semua tidak tahu kehadirannya 
shollallaahu ‘alaihi wa sallama. 


Menjelang pagi, mereka 
datang ke masjid dan menunaikan 
sholat Subuh sebagai makmum di 
belakang Rasulullah shollallaahu 
alaihi wa sallama. Setelah selesai 
sholat, Rasulullah shollallaahu 
alaihi wa sallama menghadap ke 
arah mereka dan bertanya dengan 
perasaan senang: 


“Hai Abu Bakar! Mengapa kamu 
menangis ketika membaca ayat 
ini; “Sesungguhnya Allah telah 
membeli dari orang-orang 
mukmin, diri dan harta mereka 
dengan memberikan surga untuk 


1» 


mereka’. 


Abu Bakar menjawab, “Bagaimana 
saya tidak menangis sedangkan 
Allah berfirman kalau Dia 
membeli diri hamba-hamba-Nya. 
Sedangkan ketika seorang hamba 
(budak) memiliki cacat maka 
pembeli tidak jadi membelinya 
atau setelah pembeli membelinya 
dan ternyata ada cacat yang 


o se Jw À a Jok os 
Sas ha dadl ial 

ale àl do da SE 
Lal oe lab go en plg 
Padla Ua ade ll g 
Yia ee Lag ol di bgm 
Plg Lall ade gll yga 
Ilog dadl lynas nof Leb 
Lai ade ll ad aill Lo 
Lall ade al JB Ala 


J| agay Pla 


S aS i S tie bame Ja 
ail ya sjal AI Ol LYI oia 


289 KÍ Y as S yi Jas 
Sole pi ea dls dl JB 
ai osii Y bg Aa IS ISI 


SAM osy a Jeu aue 4b 


204 


diketahui dari hamba tersebut 
maka pembeli itu akan 
mengembalikannya. Sama halnya 
apabila saya memiliki cacat ketika 
dibeli atau setelah dibeli dan 
ternyata ada cacat dari diriku 
maka Allah pun akan 
mengembalikanku. Dengan 
demikian saya akan menjadi salah 
satu dari penduduk neraka. 
Karena alasan itulah saya 
menangis.” 


Kemudian Jibril alaihi as-salam 
datang dan berkata: 


“Hai Muhammad! Katakanlah 
kepada Abu Bakar! Ketika Allah, 
Sang Pembeli, mengetahui cacat 
hamba, kemudian Dia membelinya 
dengan kondisi ada cacat, maka 
bagi-Nya tidak punya hak untuk 
mengembalikan karena Allah 
telah mengetahui cacat hamba 
sebelum Dia menciptakannya. 
Dengan kondisi hamba memiliki 
cacat, Allah tetap membelinya. 
Kemudian Dia tidak akan 
mengembalikannya padahal cacat 
tersebut diketahui setelah dibeli. 
Sama halnya, orang telah membeli 
sepuluh budak. Dari sepuluh 
budak tersebut, ternyata ia 
menemukan hanya satu budak 
saja yang tidak memiliki cacat. 
Kemudian ia hendak hanya 
mempertahankan yang tidak 
bercacat dan mengembalikan 
lainnya yang bercacat. Padahal 
Syariat memerintahkannya untuk 
tidak mengembalikan budak 


b a el Jie Lyre CS OP 
na 
AW ri i a os 

aa 


J Jus eai ade Jla sld 
apal ple G) K yi Mah 
J gd a a dl os 
Kang Ule OS dl adla ai LY 
jil ags gag ailt OÍ J3 oe 
san Ang od U oy M 
Ans Spie SRAN ya OJ Utama Sg 
abiy opa gè lily pie ang 
aya oahl pè isb of jidi 
d Wi ob Y gab s3 
SAS d Ay di ob 
shiy I adl o Ja oma IS 
FANS Oglah eksil sU 


205 


lainnya itu, tetapi menerima 
seluruhnya. Allah telah membeli 
seluruh orang-orang mukmin. 
Masuk dalam transaksi penjualan 
adalah para nabi, hamba-hamba 
pilihan, dan para rasul. Dengan 
demikian, diketahui bahwa hamba 
yang memiliki cacat tidak akan 
dikembalikan oleh Allah.” 


Kemudian Rasulullahshollallaahu 
alaihi wa sallama dan para 
sahabatnya pun senang. 


Kemudian Rasulullah 
shollallaahu “alaihi wa sallama 
bertanya kepada Ali karromallahu 
wajhahu: 


“Hai Ali! Mengapa kamu menangis 
ketika membaca ayat, 
Katakanlah! Adakah sama orang- 
orang yang mengetahui dengan 
orang-orang yang tidak 
mengetahui? Sesungguhnya orang- 


orang yang memiliki akal 
sempurnalah dapat menerima 
pelajaran?” 


Ali menjawab, “Bagaimana aku 
tidak menangis sedangkan Allah 
telah berfirman, “Adakah sama 
orang-orang yang mengetahui 
dengan orang-orang yang tidak 
mengetahui? Sesungguhnya orang- 
orang yang memiliki akal 
sempurnalah yang dapat 
menerima pelajaran. Sedangkan 
bapak kita, Adam sholawatullahi 
alaihi adalah orang yang paling 
tahu. Allah telah berfirman 


su Yg SS ay Y of AYI 
ag Y oyd OÍ eli ogle dla 


£ 


Li 


Hg ale AN Ol AN Iga gi 
“bai zis 
Sd Ol DUI ade JB é 


Ara AI 2S 


JH J SAN IN 
Y oily Osda ogil gi 
RAN 


II Ipa SY KS de JW 
Oya ogil SR Je J JW 
Ako pol Uls Osale YA 
AJE pb alel OS ade a 
LAS st YI pol leg ai> 3 IS 
ara Syin KS Alia mela Y S3 


206 


tentangnya, 'Dan Kami telah 
mengajarkan Adam seluruh nama- 
nama... dan kita tidaklah 
sepertinya. Bagaimana kita bisa 
menyamainya?” 


Kemudian Malaikat Jibril, “Alaihis 
Salam, datang dan berkata: 


“Hai Muhammad! Katakanlah 
kepada Ali! Bahwa maksud ayat 
yang ia baca bukanlah seperti 
yang ia kira. Tetapi maksudnya 
adalah bahwa besok di Hari 
Kiamat, orang kafir tidaklah sama 
dengan orang-orang mukmin 
karena orang kafir hanyalah 
menyembah berhala dan tidak 
beriman kepada Allah dan Hari 
Akhir. Sedangkan orang mukmin 
menyembah Allah dan setiap 
waktu selalu mengatakan Tidak 
ada tuhan selain Allah dan 
Muhammad adalah utusan-Nya. 
Begitu juga orang-orang mukmin 
ketika berbuat baik maka mereka 
akan senang dan ketika berbuat 
buruk maka mereka meminta 
ampunan dan ketika mereka 
melakukan perjalanan jauh maka 
mereka menggosor sholat dan 
berbuka dari puasa. Tidak ada 
dosa bagi mereka melakukan hal 
itu. Selain itu, orang kafir tidaklah 
sama dengan orang mukmin 
karena tempat kembalinya adalah 
neraka dan tempat kembali orang 
mukmin adalah surge.” 


JB J55 II de Jala sla 
gab La SUS adl (lal AAS L 
ASI AA pg Sp Y Kh 
YP ama YA OY eng! g 
AN a DL yap Yg HA 
Hg ISS Jas Al Ag yag, 
a elang den ai NA NI one 
flat Ig laial Take Isa 
Ibis Jaya NBL 13 a 
a PII gym Y p W 
JL A h oÑ oll 

Ek 3 yag ala 


207 


O CI iyah 


HADIS KETIGA PULUH TIGA 
AMALAN-AMALAN DI HARI JUMAT 


Telah diriwayatkan dari 
Abdurrahman bin Zaid bin Aslam 
bin Mak-hul bahwa ia berkata 
kalau Ubaidah bin as-Shomit 
rodhiyallahu 'anhu berkata, 


Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama bersabda, “Barang siapa 
mandi di hari Jumat dengan niat 
yang baik maka kulit tubuhnya 
yang dikenai air akan penuh 
dengan cahaya. Seluruh kulit 
tubuhnya itu akan menjadi cahaya 
pada Hari Kiamat di tempat 
pemberhentian seluruh makhluk 
(Maugif). Tubuhnya akan menjadi 
cahaya yang bersinar di antara 
makhluk lainnya. Kemudian Jumat 
akan datang dengan menjelma 
seorang laki-laki. Kepalanya 
mengenakan mahkota surga. 
Kemudian Jumat yang menjelma 
laki-laki itu berkata: 


“Assalamu'alaika!” 


“Alaikas Salam!” jawab orang yang 
mandi tadi. Kemudian ia bertanya: 


“Siapa kamu?” 


“Aku adalah Jumat dimana kamu 
pernah mandi. Aku adalah Jumat 
dimana kamu pernah sholat dan 
membaguskan sholatmu karena 


aa ur ot pl Ae us 
CL oy Bal JB JU Jys 
Il Jy J ae Jw AI 
ea dal o plang adle Àl o 
le sU pe d ablo iw indl 
ha LSG Y ou o iad 
o alal eg bai WS maw 
os hy oter Yas HEM 
hyo G ibl gb é gA 


KA olas ya gU h de d 
dlae Aldi Joi 
ya aadi ehde Jok 


o odas a UI Jai 
a DL 


208 


Allah. Aku datang untuk 
memberikan kesaksian untukmu 
di Sisi Allah,” jelas laki-laki Jumat. 


Kemudian Si Jumat memberikan 
kesaksian untuk orang yang 
mandi itu di Sisi Allah. Kemudian 
orang yang mandi itu masuk 
surga. 


Barang siapa mandi di hari 
Jumat dan memakai pakaiannya, 
kemudian ia keluar dari rumah 
untuk menuju sholat Jumatan, 
maka Allah akan menulis setiap 
langkah yang ia langkahkan 
sebagai ibadah satu tahun, yaitu 
ibadah puasa dan sholat. 
Kemudian ketika ia masuk masjid 
dan ia tidak bersenda gurau dan 
tidak berbicara kecuali berbicara 
kebaikan maka Allah akan 
mencatatkan baginya kebaikan 
sebanyak orang yang sholat Jumat 
di masjid tersebut dimana 
masing-masing sholat mereka 
dihitung 25 kali sholatan, bahkan 
sholat orang yang terakhir datang 
sekalipun. 


Barang siapa membaca 
Surat al-Kahfi dalam dua rakaat di 
hari Jumat maka baginya akan ada 
tiang cahaya dari masjid dimana 
ia sholat jumat hingga tiang 
tersebut tembus sampai ke 
Masjidil Haram di Mekah. Yang 
mengisi tiang tersebut adalah 
para malaikat yang memintakan 
ampunan untuknya sampai hari 
Jumat berikutnya. Apabila ia 


adi Jera ay das al gi 


al goda dd ag Jail yag 
IL Ob oL Kg é 
Balas IS J Il dl inai 
Lelis lelo Aiu Bole lashi 
A da al d3 dadl da Ip 
PI IKA SL) 
Bee oa Aa aa 
LS amal CU G iehl 
d b DA A 
aa 
HST ige da au D3 ag 
de CAT G 
Anal Ad demy SI omah Gpp 
AA Anni Hoya alu g> 
San go 15 


209 


sholat Jumat di Masjidil Haram di 
Mekah maka akan bersinar tiang 
cahaya dari Masjidil Haram yang 
tembus sampai Baitul Makmur 
yang berada di langit. Yang 
mengisi tiang tersebut adalah 
para malaikat yang memintakan 
ampunan untuknya sampai hari 
Jumat berikutnya. 


Barang siapa sholat 4 
(empat) rakaat di hari Jumat 
sebelum imam naik ke atas 
minbar, dan ia membaca 
Alhamdulillah sekali dan Surat al- 
Ikhlas 50 kali dalam setiap 
rakaatnya, yang apabila ditotal 
maka ia telah membacanya 
sebanyak 200 kali dalam 4 
(empat) rakaat, maka sungguh ia 
telah memenuhi hak hari Jumat 
sebagaimana para malaikat 
lakukan. Dan ia tidak akan keluar 
dari dunia kecuali ia akan melihat 
tempatnya di surga. Dan ketika ia 
hendak keluar dari masjid setelah 
selesai sholat Jumat, kemudian ia 
membaca: 


Sesungguhnya saya telah 
memenuhi panggilan-Mu, dan saya 
telah menunaikan sholat fardhu- 
Mu, dan saya telah bertebaran 
sebagaimana yang telah Engkau 
perintahkan, maka berilah saya 
Rizki dari anugerah-Mu yang luas 
karena Engkau telah berfirman 
dalam Kitab-Mu 'Ketika Kami 
memenggil untuk sholat di hari 
Jumat maka berjalanlah menuju 
dzikir Allah (sholat Jumat)' dan 


SA dd ag Jd Ogiin 
Jandl G noh! lo OS Uh 
o pse a daa 1S ALA 
SAN agan! Ceng Jl LH Aom 
syaa Pe 
Arab ay JIA Sen ISU 


Syam 


SAI 
SLS, & Il ey oho yag 
Sig el dj eLYI g of Ja 
AN pa ag 3d dl a IS 
Bb AB O Ia Oa Jt 
g> go AB SG al g iya 
A d3 SW oi La Jia iatl 
adl 3 Aja Cp a Y up 
Ang damai 3 LO 2 la 


- “3 - i PRT oz A -o 
è . A a. 
BP LLS 3 ed a D HI 
E LEK AE G Pi y 
| w 


Jl lru lo Ino AH Lan Se 


210 


Engkau juga telah berfirmana NG ji nra 3G Da Ki S 
Ketika sholat Jumat telah usai n - 2 SE an 
ditunaikan maka bertebaranlah 


kalian semua di bumi ... 


à wz 


maka orang tersebut akan diberi i aL d 
pahala amal selama 200 tahun. 


211 


HADIS KETIGA PULUH EMPAT 
KEUTAMAAN PERILAKU JUJUR 


Diriwayatkan dari Ali bin 
al-Husain, dari kakeknya, dari 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama bahwa beliau bersabda: 


4 (empat) hal yang apabila ada 


pada diri seseorang maka 
islamnya telah sempurna 
meskipun dari kepala sampai 


telapak kaki terdapat kesalahan- 


kesalahan dosa. Empat hal 
tersebut adalah jujur, syukur, 
malu dan berakhlak baik. 


> Ja'fat Sang Burung Terbang 

(Diceritakan) bahwa 
sesungguhnya Ja'far at-Toyyar 
radhiyallahu anhu dengan 
keberkahan kejujurannya dan 
tidak berbohong selama hidupnya, 
ketika ia meninggal dunia, Allah 
memberinya dua sayap hijau yang 
dipenuhi dengan intan dan 
mutiara yang dapat ia gunakan 
untuk terbang bersama para 
malaikat. Suatu hari, Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama 
bertanya kepadanya: 


“Hai Ja'Far at-Toyyar! Hai anak 
Abu Thalib! Dengan amalan apa 
kamu 212bisa mencapai tingkatan 
kemuliaan ini (diberi dua sayap 
oleh Allah)?” 


OS Aa US mali o E us 
Ing ade IS MI db DI Jaan 
IS BS ya Jua a JG 
daa II ya OS jg Ll 
skh KE Gaal hes 


JH ag 


KA AI ia o S) 
AS adeg ado ipm ae Js 
da Jar IBU oas d g 
e ay ri oba 

aSU a la pla oS 


L Lg U ale g alus 
gi Hb gf ol L hbi ia 


al SI cah Jae 


212 


Ja'far menjawab, “Aku tidak tahu. 
Hanya saja aku menghindari 3 
(tiga) hal pada waktu masa 
kekufuran dan keislaman.” 


Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 
sallama bertanya, “Apa 3 (tiga) hal 
itu?” 


Ja'far menjawab, “Aku tidak 
berbohong, tidak berzina dan juga 
tidak pernah mabuk pada masa 
kekufuran dan keislaman.” 


“3 (tiga) hal itu memang haram 
pada masa keislaman. Lantas atas 
dasar apa kamu menghindari 3 hal 
tersebut pada masa kekufuran?” 
213tanya Rasulullah shollallahu 
“alaihi wa sallama. 


Ja'far menjawab, “Aku berfikir 
dalam hal berbicara bahwa orang 
yang berbohong dalam bicaranya 
maka ia adalah orang yang 
dicurigai di kalangan masyarakat 
dan ia akan merasa malu jika 
ketahuan bohong. Oleh karena ini, 
aku menghindari berbohong. Aku 
berfikir dalam hal perzinahan 
bahwa misalnya orang yang 
berzina dengan istriku, putriku 
atau saudariku maka orang itu 
telah melukaiku dan aku tidak 
akan memaafkannya. Begitu juga 
jika aku berzina dengan wanita 
lain maka orang lainpun tidak 
akan memaafkanku. Oleh karena 
ini aku menghindari perzinahan. 
Adapun aku enggan mabuk maka 
aku tahu kalau orang-orang pasti 


ge caul af Y Gal Y Jæ 
Yl A l 3 shaf a 


L JB a L pA ade oll JG 
DAY AII l 


o pha Ab OI ade ol JG 
G ye cam ga Sg AYI 

AI at 
o AII a o Jus vbb 
oum gie OS ANIS 3 DAS ja 
Kasta lab D Sr HE 
op OI 3 Sg SA us 
asb a ab Ih g 
WIS del S lab OK 


£ 


Lah ca d Su alah 
Soap SAN ye guay 
3 pain D3 Ol Ujang GAN 
Sg Kab ai PAN de Bal 


213 


menginginkan akal yang mereka 
miliki bisa senantiasa bertambah 
kualitasnya. Sedangkan orang 
yang mabuk pasti kehilangan 
kesadaran akalnya, berbicara 
sembarangan, dan ditertawakan 
orang banyak. Oleh karena ini, aku 
menghindari mabuk”. 


Kemudian Malaikat Jibril “alaihi 
as-salam, datang dan berkata 
kepada Rasulullah, “Ja'far benar. 
Allah memberinya dua sayap 
karena ia menghindari 3 (tiga) hal 
tersebut.” 


oil gaisg aie Jap 
Sa ye Ga 


Jd ALI ade dl a 
SAS ola ye pyh 


AL an 


214 


Op II, ye JH 


HADIS KETIGA PULUH LIMA 
AMALAN SEBELUM TIDUR 


Diriwayatkan dari Abu 
Sa'id al-Khudri radhiyallahu “anhu 
dari Rasulullah shollallahu “alaihi 
wa sallama bahwa beliau 
bersabda: 


“Barang siapa membaca sebanyak 
tiga kali ketika hendak tidur: 


-a 


E 


0-04 


Lay si mbal Ki pa 
Kn Pa sogro 


adl osis pil Pi 


Aku meminta ampunan kepada 
Allah Yang Maha Agung, yaitu 
Tuhan yang tidak ada tuhan selain 
Dia Yang Maha Hidup dan Maha 
Mengatur dan aku bertaubat 
kepada-Nya. 


maka Allah mengampuni dosa- 
dosanya meskipun dosa-dosanya 
itu sebanyak busa di lautan, 
meskipun sebanyak dedaunan 
pepohonan, meskipun sebanyak 
butiran pasir lembut, dan 
meskipun sebanyak hari dunia. 


Muhammad bin Sa'iid bin 
Muhammad berkata, “Saya 
mendengar Abu Sahal, yaitu 
seorang muadzin di kota Bukhoro 
di masjid Bani Makruf dan ia 
adalah orang yang sholih, berkata, 


Do SA Au al us 
IK de ae ik 
cgb a JU ya JU plwg aslo 
SE ial Di aial abha JI 
Kea EEEE 
Oly apd d adl a ola DE 
E oS ola adl y i OS 
J oS oly iII dyg ae 
PLi Ju tS oly gle Jay se 

gai 


da 3 lad o Jaw Ui 


Jë Wl Yo IG ya y 


215 


Saya memimpikan Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama. 
(Dalam mimpi itu), saya melihat 
seorang manusia berkata, “Ini 
adalah Abu Bakar yang berada di 
sebelah kanan Rasulullah 
shollallahu “alaihi wa sallama dan 
ini adalah Umar yang berada di 
sebelah kirinya.” Kemudian aku 
menuju ke depan Rasulullah 
shollallahu 'alaihi wa sallama. 
Kemudian Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama berjabat tangan 
denganku. Kemudian Abu Bakar, 
kemudian Umar, berjabat tangan 
juga denganku. Saya berkata: 
Wahai Rasulullah! Saya 
diberitahu Abu Mu'awiyah, dari 
Abdullah bin al-Walid, dari 
“Athiyyah, dari Sa'id al-Khudri 
radhiyallahu 'anhum bahwa ia 
berkata, “Barang siapa hendak 
tidur membaca sebanyak tiga kali: 


22 - PU E Tah A 0.0 
dl y ca mbl Dl p 
- o A osr dog 


l Dag esl IN 


maka Allah mengampuni dosa- 
dosanya meskipun dosa-dosanya 
itu sebanyak busa di lautan, 
meskipun sebanyak butiran pasir 
lembut, meskipun sebanyak 
dedaunan pepohonan, dan 
meskipun sebanyak hari dunia.’ 


Saya juga mengira kalau 
dikatakan pula: “meskipun 
sebanyak tetasan air hujan.' 


BAG D ade oil cal, 
ea sha uu su 
om HB oyla ye yag A 
kale Ika dl dna 
Ol ade Cai a lay 
SEA Kal milo È ody 
yi Wa Al gay b CAB as 
PASI o A ye igla 
LP DAH e af ye ike 
JB JB maÍ mes JW AN 
Hg ade JIWA a Iyan, 
SIG ala II Gb Ob JB o 
J Y SI ab a pirt Ola 
Ab ad) Daily aga AI ya VI 
AB ag Jia DS jp 3 À 
SS a le Jo Ja SS J3 
Jan SS Ig AAN Ig sa 
Wi abi 

slama b3 ji JB dil cuba 
desy L dhe duat lis dJ odi 


216 


Saya bertanya kepada Rasulullah, 
“Apakah hadis ini berasal dari 
anda?” 


e aly a 


Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama menganggukkan kepala 
Iya. 


217 


Oi pd iyah 


HADIS KETIGA PULUH ENAM 
KEUTAMAAN AYAT-AYAT TERTENTU 


Diriwayatkan dari Ali bin 
Abi Thalib karromallahu wajhah 
bahwa ia berkata kalau Rasulullah 
shollallahu 'alaihi wa sallama 
bersabda, “Sesungguhnya Surat al- 
Fatihah, ayat Kursi, dan dua ayat 
Surat Ali Imran yang berbunyi: 


SAI, PLAY 3 


- 
o 


NYA da G ah ols 
di nr 2 ó a pu 
AS Ig a a Up AI 


aan doo 32s r o2 o 


m bu hl ee 
e Ki by Íi oit a A 

OAZA sola J On ld 
Allah menyatakan bahwasanya 
tidak ada tuhan melainkan Dia. 
Yang menegakkan keadilan. Para 
malaikat dan orang-orang yang 
berilmu Guga menyatakan 
demikian itu). Tak ada tuhan 
melainkan Dia Yang Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana (18) 
Sesungguhnya agama (yang 
diridhai) di sisi Allah hanyalah 
Islam. Tiada berselisih orang- 
orang yang telah diberi al-Kitab 
kecuali sesudah datang 
pengetahuan pada mereka karena 


DS Ig IS oe 
Ie Bl Iyan JB JB af arg 
aib Of plug ade dw Àl 
Jgn KN Al SUS 
Ia VA Vai SI Ae las 
Bs DIY AI aus opal ol alas 
w d YO MN SL ll 

a 


218 


kedengkian (yang ada) di antara 
mereka. Barang siapa yang kafir 
terhadap ayat-ayat Allah maka 
sesungguhnya Allah sangat cepat 
hisab-Nya (QS. Ali Imran: 18-19) 


dan ayat yang berbunyi: 


ALIAE uij oiy i 5 


oe jas s HU gjs sú; 


2) = Bag G; za Jis abao. 
gii a (Va set Ea 
r 3 Ja 8 3 A3 ds sa 


A sors 


DAS A Na 
(0 Ja si Na 


Katakanlah! Wahai Tuhan yang 
memiliki kerajaan. Engkau berikan 
kerajaan kepada orang yang 
Engkau kehendaki dan Engkau 
cabut kerajaan dari orang yang 
Engkau kehendaki. Engkau 
muliakan orang yang Engkau 
kehendaki dan Engkau hinakan 
orang yang Engkau kehendaki. Di 
tangan Engkaulah segala 
kebajikan. Sesungguhnya Engkau 
Maha Kuasa atas segala sesuatu 
(26) Engkau masukkan malam ke 
dalam siang dan Engkau 
masukkan siang ke dalam malam. 
Engkau keluarkan yang hidup dari 
yang mati, dan Engkau keluarkan 
yang mati dari yang hidup. Dan 
Engkau beri rizki siapa yang 
Engkau kehendaki tanpa hisab 


219 


(tak disangka-sangka) (27) (QS. 
Ali Imran: 26-27) 


adalah Surat-Surat dan ayat-ayat 


dimana ketika Allah hendak 
menurunkannya maka mereka 
bergantungan di “Arsy dan 


berkata, “Apakah Engkau akan 
menurunkan kami ke bumi-Mu 
dan kepada orang yang akan 
bermaksiat kepada-Mu” Allah 
menjawab, ‘Demi kemuliaan-Ku 
dan keagungan-Ku! Tidak ada 
seorang hamba dari hamba- 
hamba-Ku membaca kalian seusai 
sholat (wajib) kecuali surga 
dijadikan sebagai tempat 
kembalinya, maksudnya tempat 
tinggal dan menetapnya, dan Aku 
tidak akan menempatkan hamba- 
Ku itu di Surga Oudsi kecuali Aku 
akan melihatnya sebanyak 70 kali 
dalam sehari dan setiap hari, 70 
hajatnya dipenuhi. Hajat yang 
paling rendah adalah maghfiroh 
atau ampunan, dan Aku akan 
melindunginya dari semua musuh 
dan Aku akan menolongnya. 


>  Nauf al-Khawari 


Diriwayatkan dari Wahab 
bin Munabbah bahwa ia berkata, 
“Sesungguhnya salah seorang dari 
para santri Nabi Isa “alaihi as- 
salam yang bernama Nauf hendak 
pergi menemui Raja Paris dan 
mengajaknya beriman. Suatu 
ketika Nauf telah sampai di pintu 
kota Paris. Ia melihat anak-anak 
kecil sedang memainkan sebuah 


GA by ol dls dl ol U 
dls Ola Ji Wei oli Ajal 
Sand E 
So ce Ae SA NY Ibra 
olgia Adel la Y DS JS po 
Inda ausSi Ya deng olgla csi 
e Sh 3 Yy ai 
pe ISA emas Yg 335 Unas 
Via Sal Labai asle oy 


dnai Yy se JS ya aie 


OP JB a y 9 E Sg 
A I d oobil de gje 
de mani OUY! Jl ye oh 
Blake (S3 pyb Ul ig oh 


220 


permainan (yang menggunakan 
kaki). Dalam permainan tersebut, 
barang siapa yang menang maka 
akan mengambil sejumlah uang 
sebanyak 40 dirham. Nauf al- 
Khawari memperhatikan mereka. 
Kemudian ia tahu cara 
bermainnya. Ia pun ikut serta 
dalam permainan tersebut dan 
berhasil mengalahkan mereka 
semua. Di antara anak-anak kecil 
itu ada seorang anak yang 
merupakan anak patih Raja Paris. 
Anak itu berkata: 


“Wahai orang tua! Mampirlah ke 
rumahku.' 


“Temuilah ayahmu dulu dan 
mintalah izin darinya jika kamu 
mau memampirkanku ke 
rumahmu! jawab Nauf al- 
Khawari. 


Kemudian anak itu pulang dan 


menemui ayahnya. Ia berkata 
kepada ayahnya: 
Wahai ayahku! Saat itu kami 


sedang bermain. Kemudian ada 
orang yang sudah tua ikut 
bermain bersama kami. Kemudian 
ia berhasil mengalahkan kami 
semua. Saya sangat kagum dengan 
kecakapannya. Lantas saya 
mengundangnya untuk mampir ke 
rumah. Akan tetapi ia tidak mau 
dan berkata kepadaku, “Temuilah 
ayahmu dulu dan mintalah izin 
darinya jika kamu mau 
memampirkanku ke rumahmu! 


isb AB yah ASI Ogah 
di ohh Sg ba LA ow 
Jami ara da da 
OS) rei” de ulas eat 

DIA ea 


d a all mei! lal di Jl 


Was 

coal LD 
LA GE Dp a Jus 
aa en Sat 


Q a Ja ai dl Ol asb 
sS Bab pad al US o 
Lam odg Le oda oll 
JAN dl Eget ade ge ema 
gg l d Jë; gb 


éll 


221 


Kemudian anak itu 


menjawab: 


ayah 


Wahai anakku! Temuilah ia! Dan 
bawalah ia kemari!' 


Setelah mendapat izin dari 
ayahnya, si anak pergi menemui 
Nauf. Ia mengajaknya mampir ke 
rumah dan pulang bersama. 
Ketika masuk rumah, Nauf 
membaca “ ”. Sebelumnya, 
rumah itu dipenuhi dengan setan- 


setan. Kemudian ketika Nauf 
membaca “ ”. setan-setan itu 
pergi. Kemudian ketika tuan 


rumah meletakkan hidangan di 
depan Nauf, setan-setan datang 
hendak makan bersama mereka 
seperti biasanya. Kemudian Nauf 
ketika hendak makan, ia membaca 
i ”. Kemudian setan-setan 
pergi dan keluar dari rumah itu 
berlarian. Selesai makan bersama, 
si ayah atau patih Raja berkata 
kepada Nauf: 


‘Wahai orang tua! Beritahu saya 
siapakah anda sebenarnya? Saya 
melihat hal-hal ganjil luar biasa 
dari diri anda yang belum pernah 
saya lihat dari siapapun. Ketika 
anda masuk ke dalam rumah, 
setan-setan pada berlarian. 
Sebelumnya, ketika kami 
menghidangkan makanan, kami 
tidak bisa makan sendiri dan 
setan-setan selalu ikut makan 
bersama kami. Tetapi kali ini 
setan-setan berlarian ketika anda 
ikut makan. Oleh karena itu, saya 


a ly GA a h opl JS 


Ub a A d 3 Ju 
da JB AI a Jas 
abhall oe öst JI LSG 
lo ang Lb lS lag 
SAB Fa Cah om Bal JII 
IS US SU el A 
Ass gil J gan oi 
SA a p SII sll 
J oa la WS A 

ebli JST o l Ll ogla 
o o ai ml gl Ju 
o aid bas da h ol 
Taja l ede c> bi aÍ 
o da SUN gg bhii 
IS Uaog lab JI dee L 
of Sa lygi Yaf La oT 

& IS Yg agb Ula MU 


222 


tahu kalau anda memiliki sesuatu 
yang luar biasa. Beritahu saya dan 
jangan anda sembunyikan 
identitas anda dariku!” 


Nauf menjawab, “Baiklah! Saya 
akan memberitahu anda siapa 
saya sebenarnya. Akan tetapi 
jangan memberitahu siapapun 
tentangku kecuali dengan izinku.' 


Baiklah! kata patih Raja sambil 
berjanji. 


Nauf menjelaskan, “Sesungguhnya 
Nabi Isa alaihi as-salam 
menyuruhku datang kepada 
kalian dan raja kalian untuk 
mengajak iman kepada Allah, 
masuk Islam, hanya menyembah- 
Nya, tidak menyekutukan apapun 


dengan-Nya, dan membakar 
berhala-berhala dan patung- 
patung kalian.’ 

Patih Raja berkata, “Jelaskan 


kepada saya tentang Tuhan anda! 


Nauf menjelaskan, ‘Allah adalah 
Tuhan yang tidak ada tuhan 


melainkan Dia yang telah 
menciptakanmu, memberimu 
rizki,  menghidupkanmu dan 
mematikanmu.' 


Kemudian patih Raja beriman, 
membenarkan ajaran Nauf dan 
menyembunyikan keimanannya. 


Pada suatu hari, ketika 
Patih Raja pulang dari menemui 


sŠ y, JÍ KR A Ju 
dl dè ak Y SA Nai 
Ol md! Ju laga Jas 
Sit Ol ade a 
di Geo ob SSL Il SI 
bata oh OLI dh dls Al 
Isi Lb a ISA Y Ii Ai 


ANE a Sakao 


job, 


Sl JB OB Ko pdl d JB 
Ja GM SI Y A Y SN 
Ling Das dijg 


sila) S3 Sos a op JB 


JS aya pam Ce ya ey OG 


223 


Raja Paris, ia terlihat sangat sedih 
dan murung. Nauf bertanya; 


“Wahai Patih! Saya melihat anda 
bersedih dan murung. Apa yang 
membuatmu demikian?' 


Patih Raja menjawab, “Kuda 
kesayangan Raja telah mati. Raja 
selalu mengendarai kuda itu dan 
tidak mau mengendarai yang lain. 
Ia sangat mencintainya lebih 
daripada hartanya. Ia duduk 
bersedih atas kematian kudanya 
itu. 


Nauf berkata, “Wahai Patih! 
Pergilah menemui Raja. Beritahu 
ia kalau anda memiliki seorang 
tamu yang mengatakan, Jika Raja 
menurutiku tentang apa yang 
akan saya katakan, maka saya 


akan menghidupkan kembali 
kudanya.” 
Setelah itu, Patih pun pergi 


dengan perasaan senang menemui 
Raja dan berkata: 


Wahai Raja! Saya memiliki 
seorang tamu yang mengatakan, 
“Jika Raja menurutiku tentang apa 
yang akan saya katakan, maka 
saya akan menghidupkan kembali 
kudanya dengan izin Allah.” 


Kemudian Raja pun bersedia. 
Setelah itu, Patih kembali 
menemui Nauf dan berkata; 

bersedia 


Sesungguhnya Raja 


Lei Gill Ja ege Lap SU 


Hj La gs Lage SU ll 


Yg AS AG MN OgSp OL JB 
Oa AA Lam Ah USG onè Sp 


ade baja UM and AL gai 


ore SU II Gea il JG 
SU Ol d Umo Gas ol 
SUSU aay Jail La SUN 
baal Ja SUN JI bg Jen 
aa ly A8 Ula ge Ol HUM 
Jë aedes anad opo) Sls 
Jë hè SUN Su o Ja 
Jë Jw Al op use A 
Js gidi d gal ga MI 

Iseda L) malas AU Ol 


224 


menuruti anda dan mengundang 
anda untuk menemuinya. 


Kemudian, ketika Nauf al-Khawari 
sampai di istana Raja dan hendak 
memasukinya, ia membaca “ Š 
hingga tidak ada satu setan pun 
yang berada di istana tersebut. 
Ketika Nauf telah memasukinya, 
Raja berkata; 


‘Wahai orang tua! Aku mendengar 
kalau kamu bisa menghidupkan 
makhluk yang telah mati. Maka 
dari itu, hidupkanlah kembali 
kuda kesayanganku ini! 


Nauf menjawab, “Apabila anda 
menuruti apa yang akan saya 


katakan, maka saya akan 
menghidupkan kembali kuda 
kesayangan anda dengan izin 
Allah Ta'ala. 

Raja berkata, “Baiklah! Saya 
bersedia. Sebutkan apa yang kamu 
perintahkan kepadaku! 


Nauf bertanya, “Apakah anda 
memilih anak-anak?’ 


Raja menjawab, “Aku hanya 
memiliki seorang ayah dan istri. 
Aku tidak memiliki siapapun 
kecuali mereka berdua.’ 


Nauf berkata, ‘Panggillah mereka 
berdua! 


Kemudian ayah Raja dan istrinya 
pun datang. 


of ahia SAU oL ue a> Lala 
BA ga JG UN la ji 
J> Lb olei AU IS 3 ay 
sa al Lal JUN Je 


Jaf Lè abi a JB 


Jw AI op Agy g 
Ni MU Ii Ji 


IAI oly iaa LÍ d OI Jl 


Lant 


225 


‘Panggilah semua rakyat anda! 
kata Nauf. 


Kemudian Raja memanggil semua 
rakyatnya. Mereka semua telah 
berkumpul. 


Nauf memegang salah satu kaki 
kuda dan mengatakan “à Y, 4) Y”. 


Kemudian kaki yang Nauf pegang 
pun bergerak. Kemudian ia 
berkata kepada Raja, 
‘Perintahkanlah ayah dan istri 
anda untuk memegang masing- 
masing kaki kuda ini dan anda 
sendiri! 


Kemudian mereka bertiga 
memegang masing-masing kaki 
kuda. 


‘Raja! Katakanlah “à y; 4 Y'Y kata 
Nauf. 


Kemudian Raja mengatakannya 
dan kaki yang ia pegang pun 
bergerak. Kemudian Nauf berkata 
kepada ayah Raja; 


“Anda juga! Katakan “& y; 4) y”!' 
Kemudian kaki yang ayah Raja 
pegang pun juga bergerak. 
Kemudian Nauf berkata kepada 
istri Raja, 

“Anda juga! Katakan “à y; 4) y”!' 


Kemudian kaki yang istri Raja 
pegang pun juga bergerak. 


Hanya tertinggal jasad kuda yang 


Pig) gof JE ¿ 


lS lair an 

DI adl sao) adlh se 
pa da Al VI al Y Jus 
BI alel MI 

of da Stf p AUU Ji 
osf isba Ipae ala JS Isl 
Ji BW list a le Laf 
TESNI 

YJ Y P A ef eidi J3 


A 
pa Aa Al VI all Y Jua 
oh 3 SN 


Jæ ual cit B ð Jus 
EEA E 

Jad Laf of da alay JU £ 
lay GOS MI gal 


dag pa il Jub o La (3 


226 


belum bergerak. Kemudian Nauf 
berkata kepada Raja; 


Wahai Raja! Perintahkan semua 
rakyatmu mengatakan “ay 4 Y”. 


Kemudian semua rakyat Raja pun 
mengatakannya. Tiba-tab kuda itu 
berdiri dengan izin Allah. 
Kemudian Nauf meniup ubun- 
ubun kuda. Akhirnya, semua 
orang merasa kagum dan mereka 
semua masuk Islam. 


bun da of 


Ogi a Al Y dl) Y Ia 
amol Yadi Jw Al op 


Lari Igale SUS a lgd 


227 


Op II, BI CJ 
HADIS KETIGA PULUH TUJUH 


DOA MAJLIS 
Diriwayatkan dari Abu . . ò in Nk t 
Hurairah radhiyallahu “anhu mg gh gi SU PA D of 


bahwa ia berkata kalau Rasulullah 
shollallahu alaihi wasallama 
bersabda; 


Ketika salah satu dari kalian telah 
duduk di suatu majlis maka 
janganlah meninggalkan majlis 
hingga ia membaca sebanyak tiga 
kali: 


IN f agil Dany aa Kita 
‘le 3g d a ei Ñi 
Maha Suci Engkau, Ya Allah! 


Dengan memuji-Mu aku bersaksi 
sesungguhnya tidak ada tuhan 
selain Engkau. Ampunilah aku dan 
terimalah taubatku! 


Apabila ia berada di majlis yang 
baik maka bacaan tersebut 
menjadi seperti cap baginya. 
Apabila ia berada di majlis yang 
tidak bermanfaat maka bacaan 
tersebut adalah pelebur bagi 
dosa-dosa yang terjadi di majlis 
tersebut. 


Jw àl lo dl dgy JB JG 
S Sai aer BI lag ade 
DN Ji g> um W al 


a E 


Ag 2. zs 


HS OS g dt 3 OS o 
oS a lt 3 oS oly ade 
GA A 3 OKU aS 


228 


» Orang-orang Fasik 


bertaubat 


yang 


(Diceritakan) bahwa Abu 
Yazid al-Bastomi rahmatullah 
“alaih pada suatu hari bermunajat 
kepada Allah. Kemudian hatinya 
menjadi tentram dan lembut. 
Pikirannya menjadi terbang ke 
“Arsy. Kemudian ia berkata pada 
dirinya sendiri, “Ini adalah derajat 
Muhammad, pemimpin para 
utusan, “alaihi sholatu Wa salam. 
Barangkali aku akan menjadi 
orang yang bertetangga 
dengannya di surga. Ketika Abu 
Yazid al-Bastomi tersadar dari 
mimpinya, ia mendengar seruan 
di dalam hatinya. Seruan itu 
berbunyi, “Sesungguhnya budak si 
Fulan, yaitu budak seorang Syeh 
yang menjadi imam di daerah 
demikian akan menjadi 
tetanggamu di surga.” 


Ketika Abu Yazid tersadar, 
ia pergi mencari syeh yang terseru 
di hatinya itu untuk melihat 
wajahnya. Abu Yazid berjalan 
mencarinya sepanjang 100 
Farsakh atau lebih. Ketika ia 
sampai di daerah yang dimaksud, 
ia bertanya kepada orang-orang 
tentang seorang budak dari syeh 
itu. 


Orang-orang berkata kepadanya, 
“Mengapa kamu menanyakan 
tentang orang fasik, pemabuk, 
sedangkan kamu ini adalah orang 
yang sholih.” 


any sala ya Ul Ol (S3) 
dl alis ib Byg alë olhs 
IL alie lja ami 3 JS HA 
Anang Aal ade ole h aa 
Lli ah 3 jer OST of s 
de Ol Ja omw g ay dbi 
Sah 3 Lyi gili o 

adi 3 Jl 0 


ESS 


Gy > alb 3 oa dbf Ld 
T f gap Ul pid a 
e Jles add a dj ak Lala 


Eil ae 


oè geil ye Jlus bU Iu 


ag des 3 da ci AH 


229 


Ketika Abu Yazid mendengar 
perkataan mereka, ia merasa 
kecewa dan bersedih hati. Ia 
berkata pada dirinya sendiri, 
“Barangkali seruan di hatiku itu 
berasal dari setan.” 


Kemudian Abu Yazid hendak 
pulang ke tampat asalnya. Di 
tengah-tengah keinginannya, ia 
berfikir, “Aku sudah jauh-jauh 
kemari dan belum melihat wajah 
budak itu. Masak aku mau 
pulang.” 


Setelah itu Abu Yazid bertanya 
kepada orang-orang, “Dimana 
rumah dan tempat budak syeh 
itu?” 


Mereka menjawab, “Budak itu 
adalah pemabuk yang tinggal di 
daerah ini dan ini.” 


Setelah mendapatkan informasi, 
Abu Yazid pun pergi menuju 
tempat yang dialamatkan oleh 
melihat. Sesampainya di lokasi, ia 
melihat 40 orang yang sedang 
berkumpul sambil minum-minum 
khamr. Budak yang ia cari berada 
di antara mereka. Ketika Abu 
Yazid melihat keadaan seperti ini, 
ia pulang dengan merasa sangat 
kecewa. 


Tiba-tiba, budak itu 
memanggilnya dan berkata, “Hai 
Abu Yazid! Hai syeh orang-orang 
muslim! Mengapa kamu tidak 
masuk ke rumah. Bukankah kamu 


oie Ly gi o Lb lg 
W Jd Jus esla pu JUN 
oleili oye OS clai 

SE È abs d g of abb 
ae i ds be di o Jus 
ay ols e l JB ghs 
A 

wor à PAN da a) IU 
cip ngk a dy as NAS 
AI lal Ily Um 
Serap LA Oya AI 
Sy U ada Cl, Lb gi 
Ba 


i b y bf y JG all solè 
css JI pe d d oddi 


230 


telah datang kemari dari tempat 
yang jauh dengan susah payah 
dan lelah untuk mencari 
tetanggamu di surga. Kamu telah 
menemukan  tetanggamu itu 
malah kamu terburu-buru mau 
pergi tanpa salam, berbicara dan 
menyapa.” 


Mendengar sambutan 
perkataannya, Abu Yazid merasa 
bingung dan kaget. 


Ia berkata pada dirinya sendiri, 
“Seruan di hatiku adalah rahasia 
dan hanya aku dan Allah yang 
tahu. Bagaimana budak itu bisa 
mengetahui rahasia itu?” 


Kemudian budak itu memanggil, 
“Hai Syeh! Jangan dipikirkan! 
Jangan kaget! Seruan yang telah 
membuatmu datang kemari itu 


telah memberitahuku tentang 
kedatanganmu. Masuklah! Hai 
Syeh! Dan duduklah bersama 


kami sebentar saja!” 


Akhirnya Abu Yazid pun masuk ke 
tempat mabuk-mabukan itu dan 
duduk bersama budak itu. 


“Hai Fulan! Apa-apaan ini?” tanya 
Abu Yazid. 


Budak itu menjelaskan, “Tidak ada 
orang yang menginginkan masuk 
surga dengan sendirian. 
Sebenarnya mereka semua itu 
berjumlah 80 orang yang fasik. 
Aku telah berusaha menyadarkan 


ASN a da USA oya Led 
AB Yg IS Yg Ok Sp lag, 


ag Ang gl a 


AS w lia dadi Dag al JB 

lia æ$ 
Y SS bk ad Ja 
SIA II Elang SAI ai 
Las lela Fb b JA ag 


oe ag Jay gel nn Asu 


Jæ JULI ada L o Ja 
Jaa of Jan ae oa gd al 
ISS Ysa Ola dig Alga itl 
G ogl Uli W l 
mid e lag lald o 


As Gla aH a ylos 


231 


40 dari mereka dan mereka 
berhasil bertaubat dan menyesali 
kefasikan mereka. Mereka 
menjadi teman-temanku dan para 
tetanggaku di surga. Sekarang, 
mereka masih tersisia 40 orang 
yang masih fasik. Jadi kamu 
berusahalah menyadarkan 
mereka dan mencegah mereka 
dari kefasikan ini.” 


Ketika mereka mendengar ucapan 
budak tersebut, mereka tahu 
kalau orang yang bersamanya 
adalah Syeh Abu Yazid al-Bustomi 
rahmatullahi 'alaih. Kemudian 
mereka bertaubat. Kemudian 
menjadilah 82 orang yang akan 
saling bertetangga di surga. 


Sg oi Las Og VI BN 


JY UL oia oye peis cai 
U43 


lis of l,e JUL oja laee” Lola 
dan plead y yi A 
ahl 3 Ulang si, Wy 


232 


op oil Sa 


HADIS KETIGA PULUH DELAPAN 
KESELAMATAN UMAT MUHAMMAD 


a. Orang-orang Kafir 


Masuk Islam 


Ingin 


Diriwayatkan dari Sa'id bin 
Abu Burdah, dari ayahnya, dari 
Rasulullah shollallahu 'alahi wa 
sallama, bahwa beliau bersabda: 


Ketika ahli neraka berkumpul di 
neraka bersama ahli Kiblat (orang 
Islam yang masuk neraka) yang 
dikehendaki Allah, maka orang- 
orang kafir bertanya kepada 
orang-orang muslim: 


“Bukankah kalian adalah orang- 
orang Islam?” 


Orang-orang muslim menjawab, 
“Iya. Benar!” 


“Apakah keislaman kalian belum 
mencukupi kok kalian berada di 
neraka bersama kami ini?” 


“Kami memiliki dosa-dosa yang 
membuat kami dimasukkan ke 
dalam neraka.” 


Kemudian Allah mendengar apa 
yang dikatakan oleh orang-orang 
muslim tersebut. Kemudian Dia 
memberikan perintah untuk 


eg dae oS 
al eleg ade J AI o al 
Jw àl lo dl dgy JB JG 
GI Jai gaal ll eleg alo 
o dw Àl el oye eeg L 

ala Jai 
3 Al an SI JG 

Su 

ck Ju 
A89 SIX Ke HI La G 


ABI 3 bina Ep 


W bd SW cit 6 
oe ghh PBJ LAI ami 
Lal lab ii Jai oa OS 
US bad LE SUS JUS sf, 


233 


mengeluarkan mereka yang 
muslim atau ahli Kiblat dari 
neraka. Sesuai dengan perintah 
Allah, akhirnya mereka pun keluar 
dari sana. Ketika orang-orang 
kafir melihat mereka keluar, 
orang-orang kafir berkata, 
“Andaikan dulu kita adalah orang- 
orang muslim niscaya kita akan 
dikeluarkan dari neraka 
sebagaimana mereka dikeluarkan 
saat ini.” 


Kemudian Rasulullah shollallahu 
alaihi wa sallama membaca 
Firman Allah; “Orang-orang yang 
kafir itu seringkali (nanti di 
akhirat) menginginkan, kiranya 
mereka dahulu (di dunia) menjadi 
orang-orang muslim” 34 


b. Ya Hannan Ya Mannan 


Rasulullah shollallahu 'alaihi 
wa sallama bersabda dalam hadis 
lain: 


Ketika Hari Kiamat telah terjadi 
maka Malaikat Jibril “alaihi as- 
salam berkeliling selama 4000 
tahun. Tiba-tiba ia mendengar 
dari arah neraka suara laki-laki 
dari umat Muhammad yang 
berkata, “Ya  Hannaan! Ya 
Mannaan! Ya Dzal Jalaali Wal 
Ikroom! (Wahai Allah Yang Maha 
Pengasih! Wahai Allah Yang Maha 


34 OS. Al-Hijr: 2 


ale IA do AI Iga I È 
GS A ob ag lag 
peka 


dn Bd ade dl JB 
Bal di ey OS II aT 
ple DYT dpl Old ade lor 
o da os b a ge 
b L Oka h oL= L da gl 

AS Yg J 


234 


Pemberi! Wahai Allah Yang Maha 
memiliki Keagungan dan 
Kemuliaan!).” 


Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 
sallama melanjutkan: 


Kemudian Malaikat Jibril, “alaihi 
as-salam datang dan bersujud di 
samping “Arsy. Ia bermunajat 
dalam sujudnya, “Ya Allah! Saya 
mendengar di neraka suara laki- 
laki dari golongan orang-orang 
muslim, yang berkata “Ya 
Hannaan! Ya Mannaan? sejak 
40.000 tahun. Saya mengenali 
laki-laki itu kalau ia adalah 
termasuk salah satu dari golongan 
umat Muhammad “alaihi as-salam. 
Sedangkan sesungguhnya Engkau 
tahu, Ya Allah! hubungan 
pertemanan antaraku dan 
Muhammad, “Alaihi as-salam. Saya 
ingin berbuat baik kepada 
Muhammad. Sesungguhnya laki- 
laki dari umatnya itu berada di 
neraka. Jadi, berilah saya izin 
untuk mensyafaatinya!” 


Allah Yang Maha Agung berkata, 
“Aku memberimu izin untuk 
mensyafaatinya dan aku 
pasrahkan ia kepadamu. Temuilah 
Malik, penjaga neraka, dan 
katakan kepadanya agar ia 
mengeluarkan laki-laki itu 
untukmu dan menyerahkannya 
kepadamu.” 


Kemudian Malaikat Jibril, “alaihi 
as-salam segera menemui 


Ol ade il la Ju 
w b Jis AI ue Amung 
o day om Jl g gÍ 
Ju Ulir L Ol L dei udadi 
Ra wi Je ala ele Hi era 
Dp Sila a ade AS i 
ale MAL iya ag Bal Bai 
o gei ol A aly A 
oÍ, bga dl ade dat OL 


oj WL H ob U aag 


II Andung U amt Jaa L 


U IP pL Ade Jalla as 


235 


Malaikat Malik dan berkata, 
“Sesungguhnya Allah telah 
memasrahkan si Fulan kepadaku. 
Keluarkanlah ia dari neraka dan 
serahkan ia kepadaku!” 


Kemudian Malik masuk ke dalam 
neraka dan mencari laki-laki itu 
selama 1000 tahun, tetapi ia tidak 
menemukannya. Kemudian ia 
keluar dari neraka dan berkata: 


“Hai Jibril! Sesungguhnya 
Jahannam telah berkobar-kobar 
menjadikan besi seperti batu dan 
menjadikan manusia seperti besi. 
Aku tidak bisa menemukan laki- 
laki itu.” 


Kemudian Malikat Jibril, “alaihi as- 
salam datang dan bersujud di 
samping “Arsy untuk yang kedua 
kalinya. Ia bermunajat: 


“Ya Allah! Malik belum bisa 
menemukan laki-laki itu. 
Dimanakah ia berada?” 


Allah menjawab, “Hai Jibril! 
Temuilah Malik dan katakan 
kepadanya kalau laki-laki itu 
berada di jurang ini, lubang ini, 
dan di dalam sumur ini.” 


Kemudian Malaikat Jibril, “alahi 
as-salam mendatangi Malik dan 
memberitahunya bahwa laki-laki 
itu berada di jurang ini, lubang ini, 
ujung ini dan di dalam sumur ini. 
Lalu Malik masuk ke dalam neraka 
dan pergi ke jurang yang 


UBI ag IWAN Ja 


Jb abal JI ad aab 


Hi adba JI SMU Jera JG 
U a dola YG ple 


LB a O dba b Jaia 
RAM chag cde au h 
e a A ALS 

abali 
dg d ade Jiya te 
i w b Js B jal ue 


A h da di 
IIS oly Bal a LL II 
A ðs liS aly Bs US 3 Sg 
OL ade Jih gamd NS 
dl eL oaio Ui SIL yg 
LeKi Jla sdn olal A 


236 


dimaksud. Setelah sampai di 
lokasi, ia menemukan laki-laki itu 
dengan kondisi telungkup dengan 
banyak ular dan kalajengking 
menyulubunginya dan belenggu 
serta rantai-rantai mengikatnya. 
Kemudian Malik memegang 
sebagian anggota tubuhnya. Laki- 
laki itu benar-benar sudah seperti 
arang. Malik menggerak-gerakkan 
laki-laki itu hingga ular-ular dan 


kalajengking berjatuhan dari 
tubuhnya. Ia menggerak- 
gerakkannya lagi untuk yang 


kedua kalinya hingga belenggu- 
belenggu dan rantai-rantai jatuh 
dari tubuhnya. Kemudian laki-laki 
itu menoleh ke arah Malik sambil 
berkata: 


“Hai Malik! Apakah kamu 
mendatangiku untuk menambah 
siksa untukku atau kamu akan 
menyelamatkanku?” 


Malik menjawab, “Aku tidak tahu. 
Hanya saja Jibril sedang 
menunggumu.” 


Kemudian Malik membawa laki- 
laki itu dan memberikannya 
kepada Jibril. 


Kemudian Jibril membawa laki- 
laki itu dan pergi menuju ke tiang 
“Arsy. Setiap kali Jibril bertemu 
dengan makhluk lain, ia berkata, 
“Si Fulan ini telah berada di 
neraka Jahannam selama 40.000 
tahun” Kemudian Jibril dan laki- 
laki itu berdiri bersama-sama di 


Sa III ade ca b 
isb Jeda DA ale, 
IS lo Bg aa Gb IL 
as bind anmi JI ar SA 
UU Sa È üdy oH 

Jda INEYI ue bini 


Sa Jys U J) ag 
ail al olid 3 Gaal 
Jh of pè i elef Y Jsi 
J bx 


Ji di abg ody dabi 


da dhs otu Jiha Jala 
Yai de a Y AA IL 
=~ g OS oW lia Jia 
di g eid ple A o 


237 


samping “Arsy. Allah berkata: 


“Hai hamba-Ku! Bukankah al- 
Quran telah jelas bagimu? 
Bukankah Aku telah mengutus 
Muhammad kepadamu? Bukankah 
ia telah memerintahkanmu untuk 
berbuat kebaikan dan mencegah 
dari kemungkaran?” 


Laki-laki itu menjawab, “Ya 
Allah! Sudah. Hanya saja aku telah 
mendzalimi diriku sendiri. Aku 
mengakui dosaku. Ampunilah 
Aku! Demi kebenaran apa yang 
telah aku katakan selama 40.000 
tahun di neraka, yaitu Ya 
Hannaan! Ya Mannaan! Semoga 
Engkau mengampuniku.” 


Allah berkata, “Aku telah 
mengampunimu dan Aku telah 
memasrahkanmu kepada Jibril 
dan Aku telah membebaskanmu 
dari neraka berkat syafaatnya.” 


Kemudian Jibril pergi ke surga 
dan memandikan laki-laki itu 
dengan air kehidupan dan air 
telaga al-Kautsar. Tanda atau cap 
ahli neraka hilang dari dirinya. 
Kemudian Jibril memasukkannya 


ke dalam surga dan 
memasrahkannya kepada 
Muhammad shollallaahu alaihi 
wa sallama. Jibril berkata: 

“Hai Muhammad! Aku telah 
melakukan sesuatu yang 


merupakan peranmu.” 


Ld ja Jais all aus 
SA AS Ga 
SALA Jd SI) ea HI 
Sta hh Sak Iga 
of a bo dä SM 
oyi a Lf L at be 
Ola L Ole L J à ele af 
Sa d dl daid d an 
o dih, hil daags WI 


asliy LI 


se alig ah Jl AR JG 
Las as dd jS slag LH 
3 am ahl adea i Jai 
Lal ade t de plg 
d3 cao e y daig PAlla 


238 


Muhammad shollallaahu alaihi 
wa sallama berkata, “Iya”. 
Dalam hadis lain 


diriwayatkan bahwa Hasan Bashri 
berkata: 


2o zog zor os o og 


ca Ju Ga pa E lal Ti 
kelas Da SAN IS Ol ele Hd 


Pu 
Ya Allah! Jadikanlah aku termasuk 
orang yang selamat dari neraka 
setelah 40.000 tahun apabila 
dipastikan kepadaku masuk ke 
dalamnya terlebih dahulu karena 
keburukan dosaku. 


a SIA ade Isis 


JB Se bl of eah 39 
Ang Upin pat Of gll mel 


z d AN SS Ol i HI ci 


239 


Op II, el ¿sati 


HADIS KETIGA PULUH SEMBILAN 
ANJURAN MENJAGA 40 HADIS NABI 


Diriwayatkan dari Mujahid, 
dari Salman radhiyallahu ‘anhuma, 
dari Rasulullah shollallahu 'alaihi 


wa sallama bahwa beliau 
bersabda: 
“Barang siapa dari umatku 


menjaga 40 hadis maka ia masuk 
surga dan Allah akan 
mengumpulkannya bersama para 
nabi dan para ulama di Hari 
Kiamat.” 


Kami bertanya kepada beliau, 
“Wahai Rasulullah! 40 hadis yang 
mana?” 


Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama menjawab, “(40 hadis itu 
tentang) kamu beriman kepada 
Allah, Hari Akhir, Malaikat, Kitab, 
para nabi, Kebangkitan Makhluk 
setelah kematian, Qodar dari 
Allah, baik atau buruknya, kamu 
bersaksi bahwa tidak ada tuhan 
selain Allah dan Muhammad 


adalah utusan-Nya, kamu 
mendirikan sholat dengan 
menyempurnakan wudhu tepat 
pada waktunya dengan 
menyempurnakan rukuk dan 
sujud, kamu membayar zakat 
sesuai dengan haknya, kamu 


berpuasa di bulan Ramadhan, 
kamu menunaikan haji di Ka'bah 


A 3 olle ye lt us 
Ja D 
a 
A oda gf de bis i 
Jw dl oig ahl jo hao 
del eg slalla SLS a 
omi a a E Lek 
OÍ Adly Lall ade J a> 
aKa I edly ŠL og 
wd da dadia oella MSI, 
dw AI y oig o pilky 
IS Op AYE Y ol et 
Alat BLS ig Al dya 
less, eLa Les) 
ka SS og, 
OL ea AI Okay ed pi, 
SI Di We Sa 


2223 


Lap gm 


240 


apabila kamu mampu, kamu 
melaksanakan sholat 12 rakaat di 
setiap siang dan malam, 12 rakaat 
itu adalah kesunahanku dan tiga 


rakaat sholat Witir, jangan 
meninggalkannya! kamu tidak 
menyekutukan sesuatu dengan 


Allah, kamu tidak mendurhakai 
kedua orang tuamu, kamu tidak 
makan harta anak yatim, kamu 
tidak makan harta riba, kamu 
tidak meminum khamr, kamu 
tidak bersumpah palsu atas nama 
Allah, kamu tidak memberikan 
kesaksian palsu pada saudara 
dekat atau jauh, kamu tidak 
melakukan perbuatan dengan 
hawa nafsumu, kamu tidak 
mengghibah saudaramu, kamu 
tidak terjerumus dalam ghibah 
orang lain, kamu tidak menfitnah 
zina terhadap wanita yang 
menjaga harga dirinya, kamu 
tidak terjerumus ke dalam 
omongan orang kalau kamu 
adalah orang yang riak karena 
dapat melebur amalmu, kamu 
tidak banyak bercanda dan 
melakukan hal yang tidak 
bermanfaat bersama orang-orang 
yang melakukan hal-hal tidak 
bermanfaat, kamu tidak berkata 
kepada orang yang bodoh, “Hai 
orang bodoh,” dengan tujuan 
untuk menghinanya, kamu tidak 
menertawakan orang lain, kamu 
bersabar atas cobaan yang 
menimpamu, kamu tidak merasa 
aman dari siksa Allah, kamu tidak 
mengumbar fitnah di kalangan 
masyarakat, kamu bersyukur 


Aa SI aS a 
USE Y yy DLG a ge 
Lly gas Yy La ÒL is Yy 
LN JSE Y pad JL ST, 
Do caa Ya H aaa AN) 
PRA EE E 
Sa Je Yy eu of o T 
v o g y Iei a Y 
Pra ETE 
Y Das bad Fla SI die 
JE Y A g d Yy oa 
Yg as i An a an 
mas N e ai oe s 
Al oe oy cb Ya AI ue 
om la iell E Y dw 
sal in de Ai Kay Oey 
SJ Je aoi Ole WM dil 
ly Àl Ay ya bi Yy Lal, 
of User SU dl L of 
A ET 


241 


kepada Allah atas nikmat yang 
telah Dia berikan kepadamu, 
kamu bersabar atas cobaan dan 
musibah, kamu tidak berputus asa 
dari rahmat Allah, kamu 
mengetahui kalau musibah yang 
menimpamu bukanlah sesuatu 
yang akan membuatmu khilaf, dan 
mengetahui kalau apa yang 
membuatmu khilaf bukanlah 
musibah yang menimpamu, kamu 
tidak menyebabkan kemarahan 
Allah dengan mencari keridhoan 
makhluk lain, kamu tidak lebih 
memilih dunia daripada akhirat, 
ketika saudaramu muslim 
meminta sesuatu yang kamu 
miliki maka kamu tidak pelit 
berbagi dengannya, kamu melihat 
dalam sudut pandang masalah 
agama kepada orang yang lebih di 
atasmu, kamu melihat dalam 
masalah dunia kepada orang yang 
lebih di bawahmu, kamu tidak 
berbohong, kamu tidak ikut serta 
dengan para setan, kamu 
meninggalkan hal batil, kamu 
tidak melakukan hal batil, ketika 
kamu mendengar kebenaran 
maka kamu jangan 
menyembunyikannya, kamu 
mendidik tata kerama kepada 
istrimu, anakmu dengan 
pendidikan yang bermanfaat bagi 
mereka di sisi Allah dan 
mendekatkan mereka kepada- 
Nya, kamu berbuat baik kepada 
tetangga, kamu tidak memutus 
hubungan dari kerabat- 
kerabatmu, dan orang-orang yang 
memiliki ikatan darah denganmu, 


da Loy P bn les 
Bh BANI de G jg Y 
W Jue u ht Si L 
di da yi a Bly ade Jas 
o di IG i ds Lip ya o 
Be Yg ISI iaa 
a isb Y, JPU gag olè 
oly aS W a> ca Isa 
A ue gada e Saag Cai 
il Jl oiy Al L A 
da gy Auf bë Y 
Š al oa lai oal Ng log 
dedy ged i gw 
Ssl gS Ng ly Sa, 
o oÍ Y Je JS de olal 
inot) jpa gu Yy Lio 
d L JS il calg LA, 
Y eh ag U da of s 

u gaai Yg 3Y abi 


242 


kamu menyambung hubungan 
silaturrahmi dengan mereka, 
kamu tidak melaknati salah satu 
dari makhluk Allah, kamu 
memperbanyak membaca tasbih, 
tahlil tahmid dan takbir, kamu 
tidak meninggalkan membaca al- 
Ouran di setiap keadaan kecuali 
ketika kamu dalam kondisi junub 
atau hadas besar, kamu tidak 
meninggalkan untuk menghadiri 
sholat Jumat, jamaah sholat, dan 
sholat dua hari raya, kamu 
berfikir dalam apa yang jika 
diucapkan kepadamu maka kamu 
tidak akan ridho dan jika 
diperbuatkan kepadamu maka 
kamu tidak ridho, dan kamu tidak 
meridhoi hal tersebut jika 
menimpa orang lain dan kamu 


tidak melakukan hal tersebut 
terhadap orang lain. 

Salman radhiyallahu “anhu, 
bertanya kepada Rasulullah 


shollallahu 'alaihi wa sallama: 


“Wahai Rasulullah! Apa pahalanya 
orang yang menjaga 40 hadis ini?” 


Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama menjawab, “Demi Allah 
yang telah mengutusku dengan 
membawa kebenaran sebagai 
seorang nabi! Sesungguhnya Allah 
akan mengumpulkannya di Hari 
Kiamat bersama para nabi dan 
para ulama. Barang siapa 
mempelajari 40 hadis ini, 
kemudian ia mengajarkannya 
kepada orang lain, niscaya hal itu 


ae Jw àl go Olalu Jes 
ola o Ul Jaw U E 
Dua ade JB a= oY 
ol Ls atb aie silly DI 
D uhal ey git dw AI 
aia lah oag sa shs$l 
OS li gadeg Ga CI 
Lag Ul ba OT o h US 


243 


lebih baik baginya daripada ia 
diberi dunia dan isinya. Demi 
Allah yang telah mengutusku 
dengan membawa kebenaran 
sebagai seorang nabi! Barang 
siapa menjaga 40 hadis ini dan 
dengannya ia mencarai keridhoan 


Allah maka Dia akan 
mengalunginya di Hari Kiamat 
dengan kalung cahaya yang 


seluruh orang awal dan akhir 
akan mengagumi keindahannya, 
keutamaannya, keelokannya, dan 
kemuliaan Allah kepadanya. Demi 
Allah yang telah mengutusku 
dengan membawa kebenaran 
sebagai seorang nabi! Barang 
siapa menjaga 40 hadis ini maka 
di Hari Kiamat Allah akan 
memberinya izin mensyafaati 
40.000 manusia yang sudah 
ditetapkan masuk neraka dimana 
masing-masing dari 40.000 
manusia tersebut dapat 
mensyafaati 40.000 manusia lain 
(Rasulullah mengatakan kalimat 
ini sebanyak tiga kali). Demi Allah 
yang telah mengutusku dengan 


membawa kebenaran sebagai 
seorang nabi! Barang siapa 
menjaga 40 hadis ini, dan 


mengajarkannya kepada orang 
lain, maka di Hari Kiamat, Allah 
akan memberinya pahala 40 wali 
Abdal dan Dia akan memberinya 
seribu malaikat di setiap hadisnya 


dimana mereka akan 
membangunkan rumah-rumah 
dan gedung-gedung, serta 


menanamkan pepohonon baginya 
di surga. Demi Allah yang telah 


oa as atl Ha Sila Qè 
US dbs ad~ owl oia bi~ 
ag Jw Òl agb J Al e L 
a p ya N Ank 
da dim oe OpY OY 
Silla oL) Al al ag alg 
oia bis oe W atb Gitu 
di py AI arid bdo oY! 
ag t oL A mula 
Ui oi g doly JS giing JSI 
aa Sa ole S SA 
Cm oda bi= oa GL 
yaa pL goleg s> 
wl AG o h dala 
Jw àl deng JAS oe S 
JS Ga~ oyl oia bi~ oh 
aK o A af e ea 
J Opes fly paill d Osiy 
StL ai sily ahl G3 liS 


ha> yyl oda bi~ ya 


244 


mengutusku dengan membawa 
kebenaran sebagai seorang nabi! 
Barang siapa menjaga 40 hadis ini, 
dimana ia bisa memberikan 
manfaat dengan 40 hadis tersebut 
kepada orang lain, maka Allah 
mengharamkan jasadnya dari 
neraka dan kelak ia di Hari Kiamat 
akan berada di atas menara 


cahaya. Ia akan selamat dari 
kekagetan besar berupa 
dicabutnya ruh. Allah akan 


menyelamatkannya dari hitungan 
amal. Dia akan memberi orang 
yang menjaga 40 hadis ini dan 
orang yang mempelajarinya 
derajat para ulama dan Dia akan 
menempatkannya bersama 
mereka. Dia akan memberinya 
balasan yang Dia berikan kepada 
para ulama.” 


Syeh Najmuddin an-Nasafi, 


Rahmatullahi “Alaih, berkata 
“Sesungguhnya kami telah 
menetapkan 40 hadis, maka 


pahamilah dan janganlah kalian 
semua seperti kaum yang hampir 
tidak memahami satu hadis pun!”. 


ea el US ia 
Bks de ahil ay Oa LI 
SIN A o ai d y o 
dg olah oa Is AI ol, 
oy Gd yY! oia >La 
alaldi a DA ag galii 
L dw àl abeg per tig 
dw àl 2) olle G ralbsi 


AS 


As Je alay il JB 
dar A AL glati 
ha> onani Lusi Ad ade Jl 
Ol Y AAS ISS Yg Laga 


245 


Dam II yat 


HADIS KEEMPAT PULUH 
ORANG-ORANG AKHIR ZAMAN 


Diriwayatkan dari Ibnu 
Abbas radhiyallahu “anhuma 
bahwa ia berkata kalau Rasulullah 
shollallahu 'alaihi wa sallama 
bersabda: 


Di akhir zaman, akan muncul para 
kaum yang wajah mereka adalah 
seperti wajah manusia, hati 
mereka adalah seperti hati setan, 
sifat mereka adalah seperti sifat 
macan yang buas berbahaya. Di 
dalam hati mereka tidak ada 
sedikitpun rasa belas kasih. 
Mereka adalah kaum-kaum yang 
menumpahkan darah dan tidak 
menghindari keburukan. Apabila 
kamu mengikuti mereka maka 
mereka akan  mendekatimu. 
Apabila kamu menunda sesuatu 
dari mereka maka mereka akan 
mengghibahmu. Apabila kamu 
percaya kepada mereka maka 
mereka mengkhianatimu. Para 
anak kecil dari mereka adalah 
yang suka berhutang. Para 
pemuda dari mereka adalah yang 
berkelakukan buruk. Para orang 
tua dari mereka adalah yang 
berkelakukan dosa. Mereka tidak 
memerintahkan kebaikan dan 
tidak mencegah kemungkaran. 
Mencari kemuliaan dengan 
perantara dukungan dari mereka 
adalah suatu kehinaan. Hukum di 


Les IMA A al oa 
Io BI Jam, JB JB 
OLI AT 3 sale Is 
AA osma easag Alai 
Jus a oa 
AB 3 od Sa SB 
Yg sL Olis RAI ya eai 
Dp HA Ol mail oe Un 
oly Jyul epe Lali Oly 
Ople flno Iyl Hah 
Osal ginig de SL, 
oS be Yy a ogeh Y 
L dbs J3 jyh SM 
ietu et S OB eel 3 
bl SUS dia io eg KAN, 
BIS peL È AA ele Ài 

sle eb laig W 


246 


antara mereka adalah bid'ah. 
Bid'ah di kalangan mereka adalah 
kesunahan. Ketika kaum-kaum 
seperti ini muncul maka Allah 
akan menjadikan orang-orang 
buruk mereka sebagai para 
pemimpin. Orang-orang baik dari 
mereka berdoa tetapi tidak 
terkabulkan. 


Syeh Muslim al-Abadani 
berkata: 


Telah mendatangi kami, yaitu 
Sholih al-Muri, Abdul Wahid bin 


Zaid, “Atabah al-Ghulam, dan 
Salmah al-Aswad. Mereka 
mengajakku dan kemudian 


beristirahat di tepi laut. Suatu 
malam, aku telah menyiapkan 
makanan untuk mereka. Aku 
mengundang mereka untuk 
makan bersama. Ketika mereka 
telah datang, aku meletakkan 
makanan di depan mereka. Tiba- 
tiba ada suara yang berasal dari 
tepi laut dengan suara keras, 
“Celakalah kalian! Kalian telah 
disibukkan oleh makanan- 
makanan dan keenakan nafsu. 
Kedua hal itu tidaklah 
bermanfaat.” Kemudian 'Atabah 
berteriak keras hingga akhirnya ia 
pingsan. Mereka pun menangis 


dan menyingkirkan makanan. 
Mereka tidak mencicipi satu 
suapan pun. 


bale pa gla elne eili JU 
bj op MA asa SN elo 
Ish SI Lalug (SW Lacy 
ad ol eb obe Jeli de 
lal Lli llm AJI egeo Lelah 
JAS eeki ou ebli a 
dpo bal Jli de yag Ji 
oa a ge pi S 
XU PW oi iiy eels 
L pla bag psi! Ss ade 

Lä aia lald 


247 


Mu'adz bin Jabal 
radhiyallahu 'anhu berkata bahwa 
Rasulullah shollallahu “alaihi wa 
sallama bersabda: 


“Akan datang suatu zaman dimana 
manusia tidak lagi mengamalkan 
kesunahanku. Mereka melakukan 
bid'ah. Barang siapa yang 
mengamalkan kesunahanku pada 
zaman itu, maka ia adalah seperti 
orang asing dan sendirian. Barang 
siapa mengikuti  kebid'ahan 
mereka maka ia akan memiliki 50 
teman atau lebih banyak.” 


Para sahabat bertanya, “Apakah 
setelah zaman itu ada kaum yang 
lebih utama daripada kami?” 


“Iya. Ada.” 


“Apakah kaum itu 


anda?” 


mengenal 


Rasulullah menjawab, “Tidak”. 


“Apakah diturunkan 
kepada kaum itu?” 


wahyu 


“Tidak”. 
“Bagaimana sifat kaum itu?” 


Rasulullah menjelaskan, “Mereka 
itu adalah seperti garam di dalam 
air. Hati mereka luluh 
sebagaimana garam larut di dalam 
air.” 


Ja any Jr op Sl JG 
IBI lo SI Sya, JB ue 
PR D ho Lag adle 
ISA! O9 Gie a OIL 
WS jue iny g El ya 
pl Asap gsl ag Ing ag 


Uda je dl gay Sono JB 
ba haf oS aÍ 


Ya DL ade gl JG 
P3 Hee a 

y JG 

Op So HS NE 


LS Ayi D3 AM 3 HMS JB 
SA 3 AM og 


248 


Mereka bertanya, “Bagaimana 
mereka hidup pada zaman itu?” 


Rasulullah menjawab, “Mereka 
hidup seperti ulat di dalam 
cukak.” 


“Wahai Rasulullah! Bagaimana 


kaum itu menjaga agama 
mereka?” 
Rasululah menjawab, “Mereka 


menjaga agama mereka seperti 
bara api yang berada di kedua 
tangan. Apabila kalian meletakkan 
bara api itu maka akan padam dan 


apabila kalian mengambilnya 
maka tangan kalian akan 
terbakar.” 


Ola SUS 3 Or AS l 


JH à sal JB 
Ogbib HS AM Jaw, UU 
> 


arba Ol ad 3 AS JB 


BA AJL i=l oja eib 


249 


aog Ily AL Unhas Ale alla allg Al Sa 
AN Leles \ EYA DN OP gi panai Aga ULSI ola cë a Unas 
heg ade da db KALA Jaan, GL Lily a lada Jl 
Calo! aing ANU a alig JSI Sp Syiah Linus ag 
seo Ja eb bagig 


mily HI 


Sa pi PU Ola ISL 


ad Dl o iè 


250 


